1 PENERBIT: CV. ASY SYIFA- SEMARANG 


Diterjemahkan dari buku asli berjudut: 
SUNAN AN NASA!IY VIII 


Penyusun : Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy 
Judul Terjemah . : Terjemah Sunan An Nasa'iy Jilid V 
Penterjemah : H. Bey Arifin 

: Yunus Ali Al Muhdhor 


Dra. Ummu Maslamah Rayes 


- Diterbitkan oleh ": Penerbit CV. Asy Syifa' Semarang” 
Jl. Puri Anjasmoro Blok A2 No 14 - 15 
Telp. 605062 - 605063 - 605121 Semarang 50144 


- Cetakan Pertama : September 1993 


-Khad Arab  : Moh Djamhari 
- Setting isi : Y. Hartati 

- Lay out isi : Alim Zainuddin 
-Editor . ' Ashari 


Drs. In'am Fadholi 
-Design cover ”—: Pro Graphic Studio 
sALright.reservero 


Mereka Pa 1 


aan KAL MA AAL MAMA MELATI HA H1 en 


..SEKAPUR SIRIH 


Al Our'an dan Sunnah merupakan kerangka pedoman mutlak 
Islam, ditambah Ijma' dan Oias sebagai pelengkap. Petunjuk Al Our'an 


tertuju kepada semua manusia sebagai makhluk individu yang men- 


cakup dimensi: spiritual, moral, akal, estetis dan fisis dari kepribadian 
manusia. Dan petunjuk Al Our'an kepada manusia sebagai makhluk so- 


“sial mencakup aspek tingkah laku sosial, ekonomi, politik, budaya, 


hukum, bernegara dan lain-lain. Semua korisep agama yang diketengah- 
kan oleh Al Our'an didasarkan pada penyembahan kepada satu Tuhan, 
yaitu Allah'yang Maha Esa dan yang tak bersekutu bagiNya. - 

Al Our'an memberikan garis-garis pedoman dan prinsip-prinsip un- 
tuk semua aktivitas hidup manusia dalam suatu kerangka yang global. 
Garis-garis pedoman, prinsip-pfinsip dan kerangka teoritis atau textual 
ini diberi kerangka operasional oleh Rasul Muhammad saw. Rasulullah - 
saw adalah penterjemah aturan tingkah laku dan kerangka teoritis 'Al 
Our'an kedalam amaian praktis. Maka sunnah atau perbuatan, perkata- 
an dan sikap diamnya Rasulullah saw adalah protret Islam yang di- 
praktekkan. Dan itulah Islam yang utuh, lengkap dan sempurna. h 

Maka, dalam upaya memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip 
Al Our'an Sunnah Rasul memainkan peranan yang. sangat penting, dan 


“ini berarti kitab ''Sunnah An Nasa'i” yang disusun oleh Abu Abdur 


Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar An 
Nasa'i, juga memegang peranan yang penting, meskipun Rasul sudah 
lama tiada, namun pengejawantahannya terhadap nilai-nilai Al Gur'an 
terasa masih segar dalam ingatan kita yang terkemas dalam susunan 
kitab hadits ''Sunan An Nasa'i” yang kini terjemahannya kedalam ba- 
hasa Indonesia sudah hadir dihadapan kita, meski karakter bahasa asli- 
nya yakni bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, setidaknya suguhan 
kitab terjemahan masih bisa dikatagorikan mempunyai andil dalam me- 
neropong masyarakat Madinah yang diperankan oleh Rasul dan para sa- 
habatnya untuk direnungkan dan dirumuskan kembali dalam praktisi 
hukum masa kini dan masa mendatang sebagai masyarakat percontoh- 
an. 


Hi 


Seiring dengan nama kitab aslinya, kata ''Sunan”” sendiri berarti : 


"jalan atau arah yang tepat." Jadi ''Sunan An Nasa'i' adalah arah atau 
jalan yang ditulis An Nasa'i untuk memperkenalkan Rasul sebagai te- 
ladan dan masyarakat Madinah (kata Rasul) sebagai masyarakat per- 
contohan. 

Sunnah Rasul adalah sebuah contoh Islam dalam perbuatan. De- 
ngan begitu study tentang sunnah sangat diperlukan demi pemahaman 
yang benar akan Al Our'an. Mengingat banyak wahyu Al Our'an yang 
diturunkan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, maka 
untuk memahaminya kita harus memiliki pengetahuan tentang kehidup- 
an Rasul yang sesungguhnya dan lingkungan tempat beliau berada. Ka- 
rena itu Sunnah menjadi satu-satunya penjelasan tentang isi Al Our'an. 
Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini berarti ''Sunan An 
Nasa'i” kembali berperan. : 

Semoga diawal abad ke 15 Hijriah ini, kita dapat memahami kem- 
bali-kesempurnaan nilai Islam dengan berbekal keteladanan Rasul yang 
tertuang dalam kitab terjemahan ''Sunan An Nasa'i” danmengantarkan 
kita kepada titik balik yang positip dalam Khazanah Islam. 


Kebondalem, 21 september 1992 
Bey Arifin 


. Yunus Ali Al Muhdhor 
Dra. Ummu Masiamah Rayes 


v 


ing MUKADDIMAH 

Di dalam SYURUUTHIL AIMMAH,persyaratan-persyaratan para 
Imam, Al Hafidz, Abul Fadel ibnu Tahir berkata: ''Kitab Abu Dawud, 
kitab An Nasa'i terbagi 3 bagian: Pertama adalah shahih sebagaimana 
yang dikeluarkan didalam shahih Bukhari dan shahih Muslim. Kedua: 
shahih sebagaimana yang ada dalam persyaratan Bukhari dan Muslim. 
Abu Abdillah ibriu Mandah menceritakan bahwa syarat Bukhari dan 
Muslim untuk mengeluarkan hadits-hadits tersebut termasuk hadits sha- 
hih dengan safiad-sanad Muttashil tidak Mungathi' dan tidak pula mur- 
sal, maka bagian ini termasuk hadits shahih, hanya saja jalurnya bukan 
termasuk jalur yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim didalam 
kitab shahih keduanya, akan tetapi jalurnya adalah jalur yang ditinggal- 
kan oleh Bukhari dan Muslim dari shahih, seperti yang telah kami te- 
rangkan bahwa keduanya banyak meninggalkan hadits-hadits dari 
shahihnya yang telah dihafal oleh keduanya. Bagian ketiga adalah: 
hadits-hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tanpa ditetap- 
kan oleh keduanya tentang keshahihannya dan keduanya telah mene- 
rangkan alasannya dengan apa yang hanya dapat dipahami oleh orang 
yang mengerti “di “bidangnya. Sesungguhnya keduanya meletakkan 
bagian ini didalam kedua kitabnya masing-masing sebab ia adalah ri- 
wayat dari kaum dan Ihatijaj mereka, maka keduanya menyebutkannya 
dan menerangkan cacatnya agar dapat menghilangkan yang syubhat, 
yang sedemikian itu jika keduanya tidak mendapatkan jalan lainnya, 


sebab menurut keduanya hal itu lebih kuat dari pada pendapat para ahli. 
:Kata Ibnu Shalah: ''Bahwasanya Abu Abdillah ibnu Mandah pernah 
.mendengar Muhamamd ibnu Sa'ad A1 Baarudi ketika di Mesir berkata: 
“Termasuk madzhab Abu Abdillah” An Nasa'i adalah mengeluarkan 


dari setiap hadits yang tidak disepakati untuk ditinggalkan”. Kata Al 
Hafidz Abul Fadel Al 'Iragii: '"Dan ini termasuk madzhab yang luas”. 
Kata Al Hafidz Abul Fadel ibnu Hajar didalam kritikannya terhadap Ib- 
nu Shaleh sebagaimana yang diriwayatkan olehnya dari Al Baarudi 
bahwasanya Imam Nasa'i mengeluarkan hadits-hadits yang tidak di- 
sepakati untuk ditinggalkan, sesungguhnya hal itu dimaksudkan untuk. 
Ijma' secara khusus, dan yang sedemikian itu bahwasanya setiap perio- 
de/tingkatan dari para pakar hadits tidak sepi dari orang-orang yang ber- 


sikap keras/ketat maupun orang-orang yang bersikap pertengahan. Dari 


tingkatan pertama adalah: Syu'bah dan Sufyan Ats Tsauri, Syu'bah 
lebih keras dari Sufyan Ats. Tsauri. Dari tingkatan kedua Yahya Al Oa- 
than dan Abdurrahman ibnu Mahdi, Yahya lebih keras dari Abdurrah- 
man. Dari tingkatan ketiga adalah Yahya ibnu Ma'in dan Ahmad ibnu 
Hanbal, Yahya lebih keras dari Ahmad. Tingkatan keempat Abu Hatim 
dan Al Bukhari, Abu Hatim lebih keras dari Al Bukhari. Kata Imam 
Nasa'i menurutku seseorang tidak ditinggalkan sampai. telah disepakati 
oleh semua bahwa ia harus ditinggalkan, Adapun jika ia di tsigah/diper- 
cayai oleh Ibnu Mahdi dan didhaifkan oleh Yahya Al Oathan misalnya: 
maka ia tidak akan ditinggalkan setelah diketahui tentang betapa keras- 
nya Yahya dar orang lain sepertinya didalam penukilan. Kata Al Hafidz 
ibnu Hajar: "Jika telah ditetapkan demikian maka yang akan muncul 
didalam pikiran bahwa mgdzhab Nasa'i tentang para perawi hadits me- 
rupakan madzhab luas. Padahal, sebenarnya tidak demikian, buktinya 
berapa orang yang haditsnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmi- 
dzi, akan tetapi Imam Nasa'i menjauhi untuk mengeluarkan haditsnya. 
Bahkan Imam Nasa'i menjauhi mengeluarkan hadits yang dikeluarkan 
oleh sekelompok para ahli hadits yang ada di dalam kitab shahih Bu- 
khari dan shahih Muslim. Abul Fadel ibny Tahir mengisahkan: ”Bah- 
wasanya Sa'ad ibnu Ali Ar Raihani dari seseorang perawi hadits yang. di- 
percayainya aku katakan padanya bahwa Imam Nasa'i mengapa ia tidak 
berhujjah dengannya?” Jawab perawi hadits itu: '” Wahai anak, sesung- 
guhnya Abu Abdurrahman An Nasa'i didalam persyaratan tentang para 
perawi hadits lebih keras/ketat dari pada persyaratan yang ditetapkan 
oleh Bukhari dan Muslim.” Kata Ahmad ibnu Mahbub Ar Ramli: ” Aku 
pernah mendengar Imam Nasa'i berkata: ”'Ketika aku bermaksud untuk 
mengumpulkan hadits-hadits di dalam kitab-As Sunan, maka aku ber- 
istikharah memohon petunjuk pada Allah tentang periwayatan dari para 
sesepuh/guru-guru hadits yang didalam hatiku ada perasaan yang tidak 
enak terhadap. mereka, maka aku mendapatkan petunjuk untuk mening- 
galkan periwayatan yang mereka sampaikan sehingga terpaksa aku ting- 
galkan sejumlah hadits yang aku ketahui berasal dari jalur mereka.” 
Kata Al Hafidz ibnu Thalib Ahmad ibnu Nashir gurunya Imam Ad 
Daaraguthni: ''Siapa yang dapat bersabar seperti kesabaran Imam 


Nasa'i yang padanya ada hadits riwayat .ibnu Luhai'ah yang menyebut- 
kan sifat dan sejarah hidup para perawi hadits satu persatu secara leng- 
kap, akan tetapi ia tidak menyampaikan satupun dari hadits yang diri- 
wayatkan oleh Ibnu Luhai'ah”. Kata Al Hafidz ibnu Hajar: ” Walaupun 
Imam Nasa'i sangat menghormati pada Outaibah tetapi ia tidak mau 
meriwayatkan hadits dari padanya baik didalam kitab As Sunan maupun 
di tempat lain”. Kata Abu Ja'far ibnu Zubair: '” Walaupun kaum musli- 
min telah bersepakat tentang keshahihan hadits-hadits yang terdapat da- 
lam lima kitab hadits dan Muwaththa' yang-lebih dahulu disusun dan 
tidak mundur dari padanya setingkatpun dan maksud-maksud mereka 
berbeda didalamnya dan untuk shahih Bukhari dan shahih Muslim mem- 
punyai kecenderungan tersendiri.bagi Bukhari dan bagi seorang yang 
ingin memperdalam ilmu figih maksud-maksud terpuji, bagi Abu 
Dawud didalam peringkasan hadits-hadits tentang hukum dan tentang 
peliputan yang tidak terdapat pada yang lain, dan bagi Tirmidzi didalam 
seni-seni pembuatan hadits yang tidak. ditandingi oleh seorangpun akan 
tetapi Imam Nasa'j menempuh jalan-jalan itu-lebih teliti dan jelas.” Kata 
Abul.Hasan Al Mu'aafiri: Jika engkau lihat suatu hadits yang dike- 


: Iuarkan para ahli hadits maka yang dikeluarkan oleh Nasa'i mendekati 


pada keshahihan lebih dari-pada yang dikeluarkan oleh para hadits lain- 
nya.” Kata Abu Abdillah ibnu Rasyid: "'Kitab hadits yang dikumpulkan 
Oleh Imam Nasa'i adalah sebagus-bagusnya kitab hadits baik dibidang 
penyusunannya maupun dibidang pembagiannya. Kitab hadits yang 
disusun oleh Imam Nasa'i menghimpunkan antara jalur yang ditempuh 
oleh Bukhari-dan. Muslim dengan menerangkan sebab-sebabnya. Pada 
kesimpulannya, kitab yang disusun oleh Imam Nasa'i adalah satu-satu- 
nya kitab hadits yang paling sedikit hadits-hadits dhaifnya setelah kitab 
Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang mendekati kesamaannya dengan 
kitab hadits Nasa'i adalah kitab hadits Abu Dawud dan kitab Tirmidzi. 
Selanjutnya adalah. kitab Ibnu Majah yang sengaja mengeluarkan 
hadits-hadits dari para perawi yang dituduh berdusta dan mencuri 
hadits-hadits dan sebagian hadits-hadits tersebut tidak dikenal ter- 
kecuali dari jalur mereka seperti Habib ibnu Abi Habib - penulisnya 
Imam Malik - Al Ala” ibnu Zaid, Dawud ibnudh Dhahaak, Ismail “ng 


Zaid As Sukuuni, dsan Abdul Salam ibnu Yahya Abil Zanuubi dll. Ada- 
pun apa yang diriwayatkan oleh Abul Fadel ibnu Tahir dari Abu Zar'ah 
Ar Raazi bahwasanya ia berkata: '' Mungkin didalamnya tidak kurang 
30 buah hadits yang lemah dan hal itu merupakan cerita yang tidak sah 
dikarenakan terputus sanadnya walaupun hal itu tetap terjaga/dihafal- 
kan mungkin yang. dimaksud didalamnya hadits-hadits yang cacat apa 
yang ia lihat dari kitab hanya sebagian dari padanya. Abu Zar'ah telah 
menghukum banyak hadits dari padanya termasuk hadits yang batil, 
cacat dan tidak dapat diterima. Semuanya itu terungkap didalam kitab 
”AL ILAL' karya tulis Abu Hatim. Kata Muhammad ibnu Mu'awiyah 
Al Ahmar - si perawi - tentang Nasa'i: ''Semua hadits yang terdapat 
dalam kitab shahih Nasa'i adalah shahih, hanya saja sebagiannya ada 
yang cacat walaupun ia tidak menerangkan tentang cacatnya.'' Adapun 
tentang hadits pilihan Nasa'i yang terhimpun didalam kitab " AL MUJ- 
TABAA"' semua haditsnya shahih. Diriwayatkan oleh sebagian orang 
bahwasanya: setelah Imam  Nasa'i berhasil menghimpunkan hadits- 
haditsnya didalam kitab '' AS SUNNANUL KUBRAA”' maka kitab ter- 
sebut dihadiahkan pada sang penguasa Ramalah: Ketika itu, sang pe- 
nguasa bertanya padanya: "Apakah hadits-hadits yang terkumpul dida- 
lam kitab'ini semuanya shahih?” Kata Imam Nasa'i: ''Tidak”. Kata 
sang penguasa: "Kalau begitu sebaiknya @ngkau kumpulkan -hadits- 
badits yang shahih-saja kemudian himpunkan semua hadits-hadits terse- 
but dalam sebuah-buku'”. Maka sejak saat itu Imam Nasa'i memisahkan 
antara hadits yang shahih dengan yang tidak,- kemudian hadits-hadits 
shahih tersebut dihimpun didalam satu kitab yang diberi nama ''AL 
MUJTABAA''. Tetapi ada pula yang menyebutnya ''AL MUJTA- 
NAA"' kata Al Oadli Taajuddin As Subki: ''Sunan Nasa'i yang ter- 
masuk dalam salah satu '"AL KUTUBUSH SHITTAH'' merupakan 
kitab hadits yang paling kecil dari yang lain”. Kata Al Hafidz Abul 
Fadel ibnu Hajar: ”'Kitab hadits An Nasa'i dijuluki juga sebagai kitab 
shahih oleh Abu Ali An Nisaburi, Abu Ahmad ibnu Adi, Abul Hasan 
Ad Daaraguthni, Abu Abdillah Al Hakim, Ibnu Mandah, Abul Ghani 
ibnu Sa'id, Abu Ya'laa Al Khalili, Abu Ali ibnu As Sakari, Abu Bakar 
Al Khathib dan lain-lainnya.” Dalam kitab Al Irsyad disebutkan bahwa: 
"Khalili mendengar dari Abu Bakar ibnu Sunni bahwa kitab hadits 


Nasa'i termasuk salah satu kitab.shahih. Kata Abu Abdillah ibnu Man- 
dah: ''Yang mengeluarkan kitab shahih ada 4 orang: Al Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i”. Kata As Salafi: '' AL KUTUBUL 
KHAMSAH/5 kitab hadits shahih adalah kitab-kitab hadits yang diakui 
keshahihannya oleh seluruh ulama Islam baik yang ada dibagian barat 
maupun berada di timur”. Kata Imam Nawawi: ''maksud dari ucapan 
As Salafi: ''adalah semua kitab hadits yang terdapat dalam ketiga kitab 
shahih selain shahih Bukhari dan shahih Muslim dapat dipakai sebagai 
hujjah.” Kata- Imam Zarkasyi: ''Didalam kritikannya terhadap Ibnu 
Shalah:. ''Ketiga kitab hadits selain shahih Bukhari dan shahih Muslim 
dinamai juga kitab shahih. Disebutkan demikian, sebab mayoritas 
hadits-hadits yang ada didalam kitab-kitab tersebut termasuk hadits- 
hadits shahih dan Al Hasan. 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Humi Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 324500 P.O. Box 3088 
JAKARTA 


——50ar meromanuar 
No, #PS III/KU,03. ITA, 10 1503/1993 


Kepala Pusat Penelitian Gan Pengembangan Lektur Agama RI 
Badan Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa : 


(Penerbit ASY-8YIYA 
Alamat : Puri Anjamore Blok A2 Yo, 14 »13 
. P Semarang, 1 2 
1. Penerbit A3YeSYIPA telah menerbitkan buku-buku agama dan w— 
mu serta bukuebuku terjemah (al-Gurtan dan EHatis/Kutub Sit- 
tah). 


20. Buku yang diterbitkan Penerbit ASY-SYIFA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi pengeabangan ilmu pengetahu- 
ai dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, mafraseh dan sekolah w— 
mu (Daftar Buku Terlempir). 


Demikian surat rekomendasi 'ini kami berikan untuk dapat di- 
pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
— KEPALA PUSLITBANG na AGAMA 


Hal. 
Sekapur Sirih 2 nu bana a Bana NN UNA ES Naga iii 
Mukadima en aan aa Sha Dial Ne aa v 
DAA Si 2 A da da TA bun Tea na EN CORNER Ta xi 
- KITAB OASAMAH -- 
(Sumpah Untuk Menguatkan Tuduhan Pembunuhan 
Atau Membebaskan Diri Dari Tuduhan Tenang 
1. Oasamah pada zaman Jahiliyah ..............oooiiocccoo. 4 
2. Oasamah di zaman IslaM ........ oa. 1 
3. Dimulai keluarga yang terbunuh pada gasamah .............. 7 
4. Berbagai hadits tentang gasamah yang din wayatkan orang- 
orang dari Sahel............ ohh 12 
S1 MOISOS: 22an Pabnntan ima Pan MA Na EN AK na Nai na... 26 
6. Berbagai hadits tentang Gisos yang diriwayatkan oleh: Al- 
gamah ibnu Wail........ han 28 
7. Ta'wil firman Allah: ”Wa-in hakamta fahkum beihakum bil 
gisthi” ...... cc... PE Be NAN an uda ba ana 37 
8. Oisos antara jiwa orang merdeka dan jiwa budak Ra dandan :... 0 
9. Oisos atas majikan yang membunuh budaknya . Ka dada 1... dl 
10. Oisos wanita dengan wanita .................. PN 43 
11. Oisos lelaki dengan wanita ...... Datu Inn paten Peka nada 43 
12. Gugurnya gisos atas seorang mukmin yang membunuh orang 
KANE 2 nenas AN Oa  NENIa 45 
"13. Besarnya dosa membunuh orang kafir yang telah Mentan 
perjanjian damai dengan kaum mukminin ................. 48 
14. Gugurnya gisos antara budak gengan budak kecuali yang ber- | 
kenaan dengan jiwa ..........i.. oo 50 
15. Oisos gigi dengan gigi ..... aa Pa ANA NN AG s1 
16. Oisos gigi depan dengangigi depan ........................ 53 
17. Tidak ada gisos bagi gigi yang terlepas karena menggigit orang 
lain. Berbagai hadits yang diriwayatkan oleh Imran ibnu Hu- 
55 


Daftar Isi 


Shain .....ocoocoo oo... ea en ana NN asa 


18. Seseorang yang membela dirinya diatas kesalahan sendiri ..... 58 
19. Hadits lain yang menerangkan tentang tidak adanya gisos/di- 
yat bagi gigi yang terlepas karena menggigit orang. Diriwayat- 

kan.oleh Atha” ......... nan 59 

20. Oisos mengenai tusukan ............ Mena 64 

21. @isos mengenai taMpATAN ............ ian 65 

22. Oisos mengenai tarikan/desakan ............. oo... 66 

23. Oisos dari pemimpin UMat ............ aa .68 
24. Seorang pemimpin berhak menentukan besarnya nilai diyat 

atau tebusan .........cocococoooooo.. Aa Na Dn 69 

25. Menggisos seseorang dengan tanpa alat yang tajam .......... 70 
26. Takwil firman Allah: ''Faman 'ufiya lahuu min akhiihi syai- 

"un fattiba'um bil ma'ruufi wa adaa-un ilaihi bi-ihsan” ...... 72 

27). Anjuran memberi maaf sebagai ganti dari gisos ............. 74 


28. Bolehkah orang yang membunuh dengan sengaja diambil di- 
' yatnya, jika wali orang yang dibunuh memaafkannya ........ 75 
29. Seorang wainta membebaskan tebusan darah ............... 76 
30. Orang yang membunuh orang lain seperti sengaja, yaitu de- 
ngan melemparkan batu isa terbunuh atau memukulnya de- 
ngan CeMEti ........cocooicekkakneeneanaaaaaaaaa 17 
31. Jumlah diyat membunuh seperti sengaja, beberapa hadits yang 
diriwayatkan oleh Ayyub dari Al Gasim ibnu Rabi'ah ........ 78 
32. Hadits tentang membunuh seperti sengaja yang diriwayatkan 
oleh Khalid Al-Khadza' .......... ost 78 
33. Umur ternak untuk membayar diyatnya orang yang terbunuh 
( tanpa kesengajaan ................o An enan 86 
34. Diyat yang berupa uang..... Ne aa Dea kn Bana Ba aan nara 87 
35. Diyatnya orang wanita ................cooooooo coco. .. 88 
36. Diyat orang kafir .............. coco. 88 
37.- Diyat budak mukatab (budak mukatab yang dimerdekakan 
—.. dengan menebus dirinya secara mencicil) ................... 89 
38. Diyat janin yang masih diperutibunya ......... 21 


. Ciri-ciri membunuh seperti sengaja dan diyatnya janin. Ber- 


bagai hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim dar Ubaid ibnu 
Nadlilah dari Mughirah ........... aan 97 


. Seseorang tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. 104 


40 
41. Bila mata yang.tidak dapat melihat tertusuk ............... 109 
42. Diyat setiap gigi ..................WX.. ... 10 
43, Diyat setiapjatTi.....................aaan 110 
44. Diyat luka yang kelihatan tulangnya .................. ».. 113 
45. Beberapa hadits tentang diyat yang diriwayatkan 'Amr ibnu 
Hazim dan perbedaan para perawi ....... PN AN SN Rr 114 
46. Orang yang menuntut gisos/diyat karena Ta sen- 
DIK AS Ra BR TA AB NN ENI 121 
47. Penjelasan gisos dari para sahabat pilihan. Ta'wil firman Al- 


lah: Wa May yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhu 
jahannama khaalidan fiiha? ..................ooooo.. 123 


-- KITAB MEMOTONG TANGAN PENCURI -— 


1. Besarnya dosa mencuri .............. coco. 128 
2. Menghukum pencuri dengan memukul dan memenjara ...... 130 
3. Mengajarkan kalimat taubat kepada pencuri ....... Mn nd “132 
4. Bila seseorang memaafkan orang yang telah mencuri barang- 
nya, setelah ia menghadapkannya pada imam. Beberapa hadits 
yang diriwayatkan Atha' dari Shafwan ibnu Umayyah ...... 133 
S. Yang perlu dijaga dan yang tidak ........................ 135 
6. Beberapa hadits mengenai wanita makhzumiyah yang pernah 
mencuri, yang diriwyatkan Az Zuhry ...........Xc..... 142 
7. Anjuran untuk menegakkan hukum ........ 152 
8. Nilai barang yang dicuri yang Maag oa bkan pencurinya di- | 
potong tangannya ............coooie aan 153 
9: Berbagai hadits tentang nilai barang yang dicuri, yang diriwa- 
yatkan oleh Az Zuhry ...........ococcoooooo coco... 153 
10. Beberapa hadits tentang nilai barang yang dicuri, yang diriwa- 
yatkan oleh Abu Bakar ibnu Muhammad dan Abdullah ibnu 
Abu Bakar dari Amrah ......... oo. 160 
“11. Bila buah yang masih dipohon dicuri .................... 170 
12. Bila buah yang sudah berada di tempat penebahan dicuri .... 171 
13. Barang curian yang tidak menyebabkan adanya hukum po- 


Ong MANGAN 4 eta be ena an aa Nan 173 


14. Bila seseorang masih tetap mencuri setelah tangannya dipo- 
COME 0 Se ANN NUN RaR BNN BN aa 179 
15. Memotong semua tangan dan kaki seorang pencuri ......... 181 
16. Larangan memotong tangan seseorang yang mencuri di dalam 
bepergian .............. Nana san aa aa ana s.... 183 
17. Usia akil baligh merupakan salah satu syarat diberlakukannya 
hukuman atas seseorang yang melanggar ...... Pan aan 184 
18. Mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong pada leher- 
NYA: ana ERA TER NUR Na Be nas 3 184 
- KITAB IMAN DAN SYARI'ATNYA -- 
1. Amalan-amalan yang paling utama ..................... 187 
2. Rasanya iMan ........ocoocoo oo. ASN Ta Cipaan 188 
3. Manisnya iman .............. nine na al Nan Sena MAN DA aia 189 
4. Manisnya Islam .........cococoocooococooccooooooooi. 190 
5. Rukun Islam ...... anananenaaannana nana ena aanaaaaaa 190 
6. Rukun iman dan Islam ..:...........oooooooooo.. 193 
7. Ta'wil Firman Allah yang berkenaan dengan ucapan orang- 
orang Badwi: ”Gaalatil a'raabu aamannaa, gul lam tu'minuu 
wa laakin guuluu aslamnaa ................... ae 197 
8. Sifat orang Mukmin ..............o..oooo kah 200 
9. Sifat orang MUSIIM ..............oh Pan 200 
10. Sebaik-baiknya Islam seseorang .......... s2 #naansedanaa 201 
11. Islam yang paling utama ..... Seebnek en ae 202 
12. Islam yang paling baik ................. Nan Desa 203 
13. Rukun Islam .........cocccooooo... Mala Batan 203 
14. Berbai'at atas dasar Islam ................... Daratan ratih 204 
15. Memerangi kaum kafirin .........J... bea Nana ena 205 
16. Cabang dari iMan ......... oo. Na Ds 206 
17. Tingkatan orang yang beriman ................... Heat 201 
18. Tambahnya iMAN ........ onani 209 
19. Tanda-tanda orang beriman ........... Lo... 212 
20. Tanda-tanda orang munafik ......... DESSSN TE BeAT 215 
21. Shalat malam di bulan Ramadhan ............... ben an 216 
22. Shalat malam pada Lailatul Oadar .................. Pena 218 
xiv . 


23 LAKAt H5 100 Pe RAN UR Ba BAN Nu 219 
24. JINAd 20 ESA ASN EN ELSA NE NUI 220 
25. Memberikan seperlima dari harta rampasan kepada Rasulul- 
an DA NA Pa 222 
26. Menghadiri jenazah ........... oo... 223 
27 2 SMOL MAN 3 ea on Pe ea Ban IE 224 
28. Agama Islam itu mudah ......... oo. 224 
29. Istigamah didalam beribadah itu paling dicintai Allah ....... 225 
30. Menyendiri didalam beribadah untuk menjauhkan diri dari 
PO MOGAAT ie en BN Na AA EN Pa Pa sa MA 226 
31. Perumpamaan orang munafig ................. Na na nang 226 
32. Perumpamaan orang mukmin dan orang munafig yang dapat: 
membaca Al OUr'AM . oo 227 
33. Tanda-tanda orang Mukmin .........oo oo... 228 
| —- KITAB BERHIAS -- 
1. Kebersihan merupakan bagian dari sunnah ..............., 230 
2. Memotong kumis .......... Nana Pn AN DA 233 
3. Boleh mencukur semua rambut ...........o coco. 233 
4. Larangan bagi seorang wanita mencukur rambutnya ........ 234 : 
5. Larangan mencukur pancung (mencukur sebagian rambut ke- 
POlA) in demen daan AAN Na BN SN AN NN NN 234 
6. Mencukur kumis .......... oo. 235 
7. Larangan merapikan rambut terlalu sering ................ 236 
8. Menyisir rambut dengan tangan kanan .... Pa aan kana 238 
9. Memiliki rambut panjang .... oom 238 
10. Rambut yang dijalin ......... Lena an an ka eta aa AG 
11. Memanjangkan rambut .......... oa 241 
12. Menjalin jenggot .............ooooo naa 242 
13. Larangan mencabut uban ........ oo... 242 
14. Boleh menyemir rambut ....... oo, 243 
1S, Larangan menyemir rambut dengan « warna hitam .......... 245 
16. Menyemir rambut dengan daun pacar atau katam (sejenis 


tumbuh-tumbuhan) ....... oo. 246 


17. Menyemir rambut dengan warna kuning .............. wara 248 
18. Dibolehkan mengecat kuku bagi kaum wanita ........ Pak 251 
19. Tidak menyukai bau daun pacar ................... naa 252 
20. Mencabut Uban ............ oo. 252 
21. Menyambung rambut dengan cemara ............. Senen 254 
22. Wanita yang menyambung rambutnya dengan cemara ...... 255 
23. Wanita yang disambung rambutnya .................. P3 
24. Larangan mencabut bulualis............. 287 
25. Beberapa hadits tentang larangan membuat tahi lalat, yang di- 

riwayatkan oleh Abdullah ibnu Murrahdan Asy Sya'by ..... 258 
26. Larangan merenggangkan gigi ...... PN Pa NN RR 261 
2). Larangan meruncingkan gigi ........... 262 
28. Sunnah memakai celak ......... esa 204 
29. Memakai minyak rambut .......... naa 264 
30. Memakai minyak wangi za'faran .......... 265 
31. Memakai minyak wangi aMbaTr ........... 265 
32. Perbedaan minyak wangi untuk lelaki dengan wanita ....... 266 
33. Sebaik-baik minyak wangi ............. ....267 
34. Larangan memakai minyak wangi za'faran ................ 267 
35. Hal yang memakruhkan bagi wanita memakai minyak wangi. 270 
36. Seorang wanita bersuci dari minyak WANBI Loco. 271 
37. Larangan bagi wanita mengikuti shalat jamaah bila ja terkena 

bau dupa............... Dea Pan rn 272 
38. DUPA L.... oo 274 
39, Larangan bagi wanita menampakkan perhiasan dan emas... 275 
40. Diharamkan bagi laki-laki memakai emas ................. 281 
41. Bolehkah lelaki yang terluka hidungnya memakal emas di hi- 

dungnya .......... Sean Ma Ra EN AN UB Na 0 Bra NA jan 288 
42. Rukhsah bagi lelaki yang memakai cincin emas ............ 289 
43. Larangan bagi laki-laki memakai cincin emas ....... Tea na 290 
44. Beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Yahya ibnu Abu Ka- 

tsir tentang larangan kaum lelaki memakai emas ........... 297 
45. Hadits yang diriwayatkan oleh Ubaidah tentang larangan bagi 


| kaum lelaki yang memakai emas ........ oo... 298 


xvi 


3 


46. Perbedaan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dengan 

yang diriwayatkan Oatadah ..................c.ooooo oo. 299 
47. Batas berat perak yang boleh dibuat cincin ................ 304 
48. Cincin Rasulullah SAW ...............occcoococooooo. 305 
49. Jari yang diberi cincin. Hadits yang diriwayatkan oleh Ali dan 

Abdullah ibnu Ja'far ............. ooh 307 
$0. Memakai cincin yang disepuh dengan perak ............... 308 
S1. Memakai cincin yang terbuat dari kuningan ............... 309 
$2. Rasulullah SAW melarang menulis kalimat "Muhammad Ra- . 

sulullah' diatas cincin kita ..................... Mens ena Aki 
$3. Larangan memakai cincin dijari telunjuk ................. 311 
54. Melepaskan cincin yang bertuliskan asma Allah ketika mema- 

A SUK WE near Sa aa UN aU ae adan 313 
55. Genta/bel yang dikalungkan pada binatang ............... 317 
SG... KEbErsihAti Leena ana DE Ka LS BK Teen DER NN an 320 
57. Mencukur kumis dan memanjangkan j jenggot Dan tnn Ru 320 

"58. Mencukur rambut anak-anak ............ oo... 321 

59. Larangan mencukur sebagian rambut anak kecil dan mening- 
galkan sebagian yang lain (cukur puncung) ................ 322 
60. Mempunyai rambut panjang ..............ocooooooo oo. 323 
61. Merawat rambut ........ San tan Kb NB EM na Uda 324 
62. Membelahrambut ...............ocoooooooooooooooo. 325 
63. Menyisir rambut ..........cocccooooooorococooo..Ko. 326 
64. Mendahulukan yang kanan ketika menyisir rambut ......... 326 
63. Menyemir jenggot dengan warna kuning .................. 328 
“66. Menyemir jenggot dengan waras atau kunyit ......... ..... 328 
67. Larangan menyambung rambut .................... ..... 329 
68. Larangan menyambung rambut dengan potongan kain ...... 330 
. 69. Larangan atas wanita yang menyambung rambutnya ....... 331 

70. Larangan atas wanita yang menyambung rambutnya ataupun 
wanita yang minta disambung rambutnya .......... Henna 331 

71. Laknat atas wanita yang membuat tahi lalat maupun wanita 
' yang meminta dibuatkan tahi lalat ....................... 332 
xvii 


. Laknat atas wanita yang mencabut bulu alis dan wanita yang 


12 
. merenggangkan gigi .............ocooooooooo oo. 33? 
33. Memakai lulur kunyit ............coenssannataaaaaa 334 
14. Minyak wangi/parfume .............. aah Srasaanaa 335 
75. Sebaik-baik minyak wangi ......... co. 337 
76. Haram memakai emas bagi kaum laki-laki ................ 338 
77. Larangan memakai cincin emas bagi kaum lelaki ........... 338 
78. Ciri-ciri cincin Rasulullah SAW dan tulisan pada cincin itu .. 341 
79. Jari yang diberi Cincin ..........cccoooooooooooooo.. 344 
80. Letak batu permata cincin Rasulullah SAW ............... 346 
81. Membuang cincin dan tidak memakainya ................. 347 
82. Sesuatu yang menyebabkan atau makruh memakai baju ..... 350 
83. Larangan memakai baju sutra ................... .. 351 
84. Dibolehkan bagi wanita memakaikain sutra ............... 352 
. 85. Larangan memakai sutra tebal bagi kaum lelaki ............ 353 
86. Ciri-ciri sutra tebal. .....i.....c.cocooooooo oo. amat 394 
87. Larangan memakai sutra kasar .................ooooo.. 355 
88. Larangan memakai sutra kasar yang disulam wangi benang 
JATI EMAS. Lc nen an ae ba sonnaka vanaa Benua kkt Ka . 356 
89. Nasakh dari hadits di atas ................... Pena NO Nana 357 
90. Ancaman bagi orang yang memakai sutra. Orang yang mema- 
.  kainya ketika di dunia maka ia tidak akan memakai diakhirat 359 
91. Larangan memakai baju yang bahannya dicampur sutra...... 361 
92. Rukhsah memakai sutra ............... oo 362 
93. Memakai pakaian ..............ocoo... Kan ta 364 
94. Memakai jubah dari bahan katun ...................... . 364 
95. Larangan memakai pakaian yang dicelup kuning ........... 365 
96. Dibolehkan memakai baju hijau ................o.. : 366 
97. Memakai burdah/pakaian luar ..... ud anna bae Celn 367 
98. Anjuran memakai baju putih ................. Maa ..... 368 
99. Memakai jubah ................. Dia Maeda ea bata umma 369 
100. Memakai -celana ....... knee nana ma Mentateaeaataaaaa 370 


101. Ancaman bagi orang yang mengangkat pakaiannya dengan 
sombong AN Na Mn Na NA ANA AA PEN AN 370 
102. Batas memakai sarung ......... oo. 371 
103. Kain sarung yang melebihi matakaki..................... 372 
104. Seseorang yang menurunkan kainnya sampai bawah mata 
Kaki eos na On kanan NAN R an Hanana anna aa 373 
105. Ujung pakaian wanita ............. oo... 375 
106. Larangan memakai baju yang sempit ...... Ana Kita 377 
107. Larangan jongkok sambil memeluk lutut dalam satu baju ... 378 
108. Memakai sorban hargoniyah ........... oo... 378 
109. Memakaisorban hitam ........... Bln ntar Be Ta Bana Ku 378 
110. Menurunkan ujung sorban sampai pundak ..............,, 379 
III. Gambar ....... AE NN Ra Natan an ena 380 
112. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat ......... 384 
113. Bebas pelukis makhluk hidup pada hari kiamat ...... Satanga 386 
114. Manusia yang paling berat siksanya pada Tn Kismai era 388 
115. Selimut ......... SEAL PAN Ia Tn aan an sanur. 389 
116. Ciri-ciri sandal Rasulullah SAW ...... oo. | 389 
117. Larangan berjalan satusandal ........... ......i......... 390 
118. Keringat Rasulullah dihamparkan kulit ..i.............., 391 
119. Memiliki budak dankendaraan ......................... 392 
120. Hiasan yang terdapat pada pedang .............. Sona Beat 393 
121. Larangan duduk beralaskan pelana dari sutra urjuwan ...... 394 
122. Boleh duduk diataskursi ............. SER AAN DN ema N ala Hana 395 
123. Mendirikan kubah merah ........... Nan Sa Da Ma 396 
—- KITAB TATA CARA PENGADILAN -. 
1. Keutamaan hakim yang adil dalam menentukan hukum ..... 397 
2. Pimpinan yang adil... 398 
3. Seorang hakim benar dalam memutuskan hukum .......... 399 
4. Tidak boleh mengangkat orang yang meminta jadi hakim (ke- 
KUASAAN) ana iana bean e nama Hiwnaaa NAN Re Ka kena Bai 399 
5. Larangan meminta kekuasaan ..........:..... Pe AN IN . 401 
6. Menugaskan para penyair .................. Mena Kana 402 


7. Dan memberi keputusan diantara mereka yang adil......... 403 
8. Larangan mengangkat wanita menjadi hakim... 404 
9. Memutuskan hukum dengan giyas dan beberapa hadits yang 
diriwayatkan oleh Al-Walid dari Ibnu Abbas .............. 405 
10. Beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishak tentang 
. memutuskan GiyaS........cooooooooooo 408 
II. Memutuskan hukum berdasarkan kesepakatan ulama ..... d1 
12. Ta'wil firman Allah: ''Wa mal lam yahkum bima anzalailaa- 
hu fa ulaa-ika humul kaafiruun” .......... co. 415 
13. Memberi keputusan berdasarkan yang Belang dhahir . 419 
14. Seorang hakim memberikan keputusan berdasarkan keahlian- 


NYA L...oooooonn enek nana anakanak kean aan naa 419 


, Memberikan kelonggaran bagi seorang hakim untuk berkata 


pada sesuatu yang tidakia lakukan ....................... 421 


. Perbedaan dalam keputusan hakim yang satu dengan yang 


“Olain Met hnemag Bika SALA ERA PER NU ea bA 422 


18. Sesuatu yang harus dijauhi oleh hakim ................... 425 
19. Rukhsah bagi seorang hakim yang terpercaya untuk meng- 

adili walaupun ia dalam keadaan marah .................. 425 

20. Hakim memberi keputusan ketika di rumah .......... na 427 

21. Meminta pertolongan pada hakim .................. aa... 428 

22. Mengajukan wanita didepan majlis hakim ................ 429 
23. Seorang hakim menyuruh seseorang yang dituduh berzina un- 

| tuk menghadap padanya .........:...oossasasetaa . 433 
24. Turun tangannya seorang hakim pada rakyatnya untuk men- 

damaikan mereka .........coooooooooooocoooooo.. 434 

25. Hakim menyuruh damai dengan isyarat ................... 436 
26. Anjuran hakim kepada orang yang menuntut agar memberi 

maaf kepada terdakwa ....... coco. 437 

27. Anjuran hakim agar seseorang iba terhadap temannya ...... 438 


, Menolak keputusan hakim bila ia memutuskan tanpa hak... 423 


, Saran-saran seorang hakim sebelum memberi keputusan .... 440 


—————-T—————--—-——— 


- 


29. Hakim melarang rakyatnya menghamburkan hartanya pada- 


hal mereka membutuhkannya ...............oooooooooo. 441 
30. Balasan bagi orang yang mengambil harta orang lain sedikit 

Atau banyak «moon sen bea nemu an ana enka buana 441 
31. Keputusan seorang hakiminabsentia ..................... 442 
32. Larangan memutuskan satu perkara dengan dua keputusan .. 443 
33. Perkara yang telah diputuskan ................ Aan mann unn 444 
34. Orang yang suka bertengkar .............. ANA Kan 444 
35. Memutuskan harta milik bersama .................... 445 
36. Nasehat hakim pada orang yang hendak bersumpah ........ 445 
37. Bila seseorang hakim menyumpah ................... s4 


- KITAB MEMINTA PERLINDUNGAN KEPADA ALLAH -- 
1. Meminta perindungan dari hati yang tidak tunduk kepada 


PAN: 5121112 221 ARA Rla KAN LAN ATAN UN ARA ATA AA 438 
2. Meminta perlindungan dari kekufuran hati ............... .. 459 
3. Meminta perlindungan dari kejahatan pendengaran dan peng- 
TIMAKAN: 12 ora beer KALA BEN AA NN UNn 459 
4. Meminta perlindungan dari rasa takut ............ Hendaatan 460 
5. Meminta perlindungan dari-rasa kikir ................... . 461 
6. Meminta perlindungan dari rasa gelisah ............. Sena 462 
7. Meminta perlindungan dari rasa susah .............. snnn 164 
8. Meminta perlindungan dari kerugian dan dosa ............. 465 
9. Meminta perlindungan dari kejahatan pendengaran dan keja- 
hatan penglihatan ..............oooooooooooocooo. ... 468 
10, Meminta pertiodungan dari kejahatan penglihatan .. ...466 
ii. Meminta perlindungan dari sifat malas ................... 467 
12. Meminta perlindungan dari sifat lemah .............. ..... 46? 
13. Meminta perlindungan dari kehinaan ..................... 469 
14. Meminta perlindungan dari kekurangan .................. 470 
15. Meminta perlindungan dari kekafiran .................... 471 
16. Meminta perlindungan dari kejahatansiksa kubur .......... 472 
17. Minta perlindungan dari jiwa yang tidak puas ........ sa... 473 


18. Meminta perlindungan dari kelaparan ....... Manis Beta 414 


xxi 


N 


19. Meminta perlindungan dari berbuat khianat ............... 475 
20. Meminta perlindungan dari pertikaian, kemunafikan dan isi 

kah laku yang buruk ...... BEAN B SAN R UB an En SI 
21. Meminta perlindungan dari kerugian .................... 476 
22. Meminta perlindungan dari hutang ....................... 4177 
23. Meminta perlindungan dari terjeratnya hutang ............. 478 
24. Meminta perlindungan dari tekanan hutang ............... 479 
28. Meminta perlindungan dari jahatnya cobaan kekayaan ...... 479 
26. Meminta perlindungan dari jahatnya cobaan dunia ......... 480 
27. Meminta perlindungan dari kejahatan kemaluan (zina) ...... 483 
28. Meminta perlindungan dari kejahatan kufur .......... na... 484 
29. Meminta perlindungan dari kesesatan .................... 485 
30. Meminta perlindungan dari kemenangan musuh ........... 485 
31. Meminta perlindungan dari kegembiraan di hati musuh atas 

kegagalan kita... dandanan nata uk banda 486 
32. Meminta perlindungan dari KenkuDan: Sae AO Maan nana 486 
33. Meminta perlindungan dari buruknya takdir .............. 487 
34. Meminta perlindungan dari mati dalam keburukan ......... 488 
35. Meminta perlindungan dari penyakit jiwa ....... Sama 488 
36. Meminta perlindungan dari gangguan jin ............. 489 
37. Meminta perlindungan dari buruknya sifat sombong ........ 489 
38. Meminta perlindungan. dari dipanjangkan umur sampai pi- 

KU: sn sana BR banana NA NA PARU NNn 490 
39. Meminta perlindungan dari berbuat jahat di masa tua ....... 491 
40. Meminta perundangan dari kufur setelah beriman .......... 492 
41. Meminta perlindungan dari do'a orang yang teraniaya ...... 493 
42. Meminta perlindungan dari kegelisahan hati .............., 493 
43. Meminta perlindungan dari tetangga yangjahat ....... Kana. 494 
44. Meminta perlindungan dari tekanan orang-orang ......... . 495 
45. Meminta perlindungan dari cobaan dajjal ................. 496 
46. Meminta perlindungan dari siksa neraka jahanam dan dari ke- 

- jahatan Al-Masih Dajjal ............... oo. 496 

xxii 


47. Meminta perlindungan dari kejahatan syaitan-syaitannya ma- 
NUSIA ............. Maa Mean Ia NS BB 497 
48. Meminta perlindungan dari cobaan hidup ................. 498 
49. Meminta perlindungan ujian sesudah mati ................ 500 
50. Meminta perlindungan dari siksa kubur ................... s01 
S1. Meminta perlindungan dari ujian didalam kubur ........... 502 
52. Meminta perlindungan dari siksa Allah................... 503 
$3. Meminta perlindungan dari neraka jahanam ..... Bara Ga BAN 503 
54. Meminta perlindungan dari siksa neraka .................. 504 
$5. Meminta perlindungan dari panasnya api neraka ........... 504 
56. Seseorang meminta perlindungan dari kejahatan yang telah di- | 
perbuatnya. Hadits yang diriwayatkan Abdullah ibnu Burai- 
dah ....... Pet Mean DA Ka Ba N na Oam 506 
S7. Seseorang yang meminta perlindungan dari kejahatan yang 
telah dikerjakannya sendiri ...................o.. : 507 
$8. Seseorang meminta perlindungan dari kejahatan yang belum 
dikerjakan 152500 aa aa DANA YEN KE ana 509 
59. Meminta perlindungan dari bencana yang datang secara men- 
dadak ............. An Pa AN an ba PI, 511 
60. Meminta perlindungan dari kejatuhan dari kebinasaan ...... 512 
61. Dengan ridha Allah, seseorang meminta perlindungan dari 
. murka-Nya ......... AN Ana PAN Pen PA RN IRR 514 
62. Meminta perlindungan dari tempat yang sempit pada hari 
kiamat ........... Pa NN PN SN NA NN SR NAN S15 
63. Meminta perlindungan dari do'a yang tidak didengar ....... 516 
64. Meminta perlindungan dari do'a yang tidak terkabulkan .... $17 
-. KITAB MINUMAN KERAS - . 
1. Diharamkannya arak .......... Dekas kn na Deen Ga 519 
2. Minuman keras yang ditumpahkan karena ada larangan me- 
MNBTMNYA 22 0b ea ABU KN NN BAN BUS 521 
3. Arak yang terbuat dari kurma mentah dan kurma masak .... 523 
4 Larangan meminum perasan campuran kurma mentah dengan 


kurma masak .......... AN Naa AN ME NA DNAN 524 


. Mencampur perasan kurma mentah dengan perasan kurma 


berwarna: Lu ena menekan An 524 


. Campuran perasan kurma mentah berwarna dengan kurma 


yang dimasakkan ............... Na MAN PAN AA 526 


. Campuran kurma mentah yang berwarna dengan kurma men- 


tah yang biasa ............. io 526 


. Campuran perasan kurma mentah dengan perasan kurma 


yang dimasakkan ............J.... Bie Bean aa 527 


SAK an maa PENA LA H AAU ES NN $28 


ANGBUT ana non aa an aan ea APBN Pn ad nba 530 


. Campuran perasan kurma mentah dengan anggur kering .... 530 


13. Alasan larangan mencampur dua jenis minuman, karena bisa 
jadi menimbulkan naiknya kadar alkohol yang lain ......... 531 
14. Boleh memeras kurma mentah sendiri dan boleh meminumnya 
sebelum berubah menjadi minuman keras ................. 533 
1S. Boleh memeras sesuatu ditempat minum yang tertutup ...... 533 
16. Boleh memeras kurma masak sendiri ..................... 534 
17. Boleh memeras anggur kering sendiri ..................... 535 
18. Boleh memeras kurma mentah sendiri .................... 536 


. Ta'wil firman Allah: 


"Wa min-tsamaaraatin nakhiili wal 
a'naabi tattakhidzuuna minhu sakarari wa rizgan hasanan” .. $37 


. Bahan-bahan untuk membuat arak di masa turunnya ayat 


yang mengharamkannya ........... 538 


. Haramnya minuman memabukkan yang terbuat dari buah- 


buahan atau biji-bijian meskipun dalam jenis yang ber- 


KA ne na na PENA Aa MAAN SN PENA Et 540 
22. Semua minuman yang memabukkan itu adalah arak ........ 541 
23. Setiap minuman yang memabukkan itu haram ............. 542 
24. 


Keterangan tentang bite' (arak yang terbuat dari madu) dan 


- 


Ki 


AL 


mizr (arak yang terbuat dari biji-bijian) ................... 547 
25. Setiap minuman yang memabukkan bila diminum banyak, 
maka sedikitnya juga haram ....................coco. 550 
26. Larangan meminum arak yang terbuat dari gandum ........ 552 
27. Bejana tempat minum Rasulullah SAW ................... 553 
28. Wadah yang tidak boleh dipakai untuk menuangkan hasil 
perasan dari buah, sekiranya isinya tidak terlihat, larangan 
. memakai tempayan (BUCI) ..........oooocooooo oo. 554 
29. Tembikar/tempayan yang dicat hijau .................... 887 
30. Larangan memeras buah dalam wadah dari labu ........... 559 
31. Larangan memeras buah dalam wadah dari labu atau dalam 
tempayan yang dicat .................ooooococcoo oo... 559 
32. Larangan memeras buah dalam wadah dari labu atau dalam 


guci tempayan yang dicat atau dalam wadah dari kayu kurma $$61 


33. Larangan memeras buah dalam wadah dari labu atau guci 
YEN DIAL sena" ea3 bana nine BER BR UNN Be Ren 562 

34. Larangan memeras buah dalam wadah dari labu atau wadah 
dari kayu kurma atau guci yang dicat ............ PENA ema 563 
35. Tempayan/guci yang dicat ........ PPn KANAN NSP 565 

36. Larangan memakai bejana-bejana yang telah disebutkan ada- 
lah larangan yang tidak bisa ditawar, dan ini dalilnya ....... 565 
37. Keterangan tentang wadah tempat minum ................. 567 
38. Wadah yang boleh dipakai untuk tempat minuman ......... 568 
39. Boleh memakai tembikar khusus ........................ 570 
40. Sesuatu yang dibolehkan dari larangan itu ................ 570 
41. Tingkatan arak .............. oran 574 
42. Ancaman bagi orang yang meminum arak ...............,. 575 
43. Shalatnya orang yang minum arak ....................... 578 

44. Dosa-dosa lain yang terjadi dikarenakan minum arak, seperti 

meninggalkan shalat, membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah, dan lain-lain ..............oooooo san... 519 
45. Taubatnya orang peminum arak ................. aananaan 582 
46. Pecandu arak .............ooocooocoooooooooooo”—... 584 
xxv 


47. 
48. 


49. 


50. 
s1. 


52. 
53. 


$4. 


55. 
$6. 


S7. 


58. 


Mengasingkan orang peminumarak ...................... 585 
Lemahnya riwayat-riwayat yang membolehkan minuman- 
minuman yang memabukkan .............. Sae an bak 586 
Allah akan memberikan kehinaan dan siksa yang pedih bagi 


— PEMINUM Arak... asam 600 
Anjuran meninggalkan sesuatu yang samar ................ 601 
Makruh menjual anggur kepada orang yang biasa-memeras 
ANGBUT ..c..cococococococorrcccoacawomom—oco.c—c##. 603 
Makruh menjual perasan anggur ...... oo... 603 
Minuman yang boleh diminum dan yang tidak boleh dimi- 
PILAR 2s ae E RTS SAN IE Ru Dan ME nanas awan 604 
Perasan buah yang boleh diminum dan yang tidak boleh di- 
MINUM NN Nan Na an NN MAP Nan AAA 609 
Air wudlu yang telah.dimasak denganapi ................. 610 
Air anggur yang boleh diminum dan yang tidak boleh dimi- 
DU sena anna anna enek EN KENA Oia 611 
Beberapa hadits tentang perasan anggur yang diriwayatkan 
Oleh IDIARIM 4 tap na dent ban uh BEN au 616 
Minuman yang dibolehkan ............... ae nba .... 618 

NN TA 


Bismillahirrahmanirrahim 


NI 


KITAB OASAMAH - 
(SUMPAH UNTUK MENGUATKAN TUDUHAN 
PEMBUNUHAN ATAU MEMBEBASKAN DIRI 
DARI TUDUHAN TERSEBUT) | 


AU Ka 


! @ASAMAH PADA ZAMAN JAHILIYAH 
Jala SI TEE TaXege too 
Ge, Sak NA PUN er 3 EK 


G7. 


Ga Je: PN Sin yA, Hak 
SAK 233 Hai 3273 ala 
dl 25 Jay PA Tdesanlgk PE 


5 LINE AN AH 5 1 Bs 


TI EN EA Fata 


LELE NI ea 


te TANBEyAN 5 Vekiga 7 IBAN 
aa, 
Seng aya sa SY APA 
ka angan tea 
2 Menang, 


2, singa AFI 2 & Pn 
ja 


Moe Aap 519 sg, Tp 


& Peran ANE: 23 
SPA AE yaaa Oa ra 


—. aro JSUIE AL Tagt 


Hangat LL. Pra Ora AAA ae " c 
TAU Ta YA er TEAR ONk 


Pa FA Maa REA N Sa 


Set CG IRIS SNGa 
Gaga: TA EN KN SKI 
AE Ina PPAT LEAN ITA YA ANA 
see Hn 3G Bea Ni pn 
dosa! HS AGE SE 
Betung (ri NAN tan TE 
Sa POP eka Pe ES 
inn LEE 
3 AN NG PIONTANYA NA - AA SAP 
MESATEN SG 1633 Lag SEKS 
SEK TN US 


| KE PA AKAP KO SNI Aa 


tangan V3 ARSA EA bai AstP2 
Sl JENIS 5 A66 Taken at 


IL “1 - SN LI LX 
II Se SAN AE NE A22 
2 13- 


“10915 KIS NA INI 2 
“ “ 3 “ . | ) « | Jaw 
GE Bul OA Jan Kana 
LAM LAI oR 3 Lat PAP Pa 9 23, 
A C P “an 
2 ARE $ | 3 Len AL Ya 
P9 Lay oLg FLA Com Hak Perah 29 
api Ea TAN MPR Pn PRA 
LAN LE LA 
ska — 0820713 Ass 
bea @-: ina are Tpi NG 
Aa ag JIE Ja 21 Ld ce 
LA ta67 10 —Kop3 
: : | 
4547. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkisah: ”Gasamah (sum- 
pah untuk membebaskan diri dari tuduhan pembunuhan) yang pertama 
kali terjadi pada zaman Jahiliyah, yaitu: bahwanya pada suatu hari ada 
seorang dari Bani Hasyim menyewa tenaga kerja seorang dari suku Ou- 


raisy: kemudian ja dan pekerjanya itu pergi membawa unta-untanya. Di 
tengah perjalanan, pekerja itu bertemu dengan seorang dari Bani Ha- 


s 
“ 


syim yang sedang terputus tali karungnya: orang itu berkata: Tolong, 


berilah aku seutas tali untuk mengikat karungku agar untaku tidak lari.” 
Maka pekerja itu memberinya seutas tali untuk mengikat karung. Ketika 
istirahat, semua unta diikat kecuali seekor unta yang belum diikat: maka 
tanya majikan itu: ''Mengapa seekor unta ini belum diikat?” Jawab 


pekerja itu: ""Tidak ada talinya.” Tanya majikan: "Di mana talinya?” 


Jawabnya: "Tadi ada seorang dari Bani Hasyim bertemu denganku, ka- 
rena ja terputus tali karungnya, maka ia meminta seutas tali padaku un- 
tuk mengikat karungnya supaya untanya tidak lari, maka aku memberi- 
nya seutas tali.” Tiba-tiba majikan itu melempar tongkat padanya se- 
hingga menyebabkan kematiannya. Ketika pekerja itu masih dalam ke- 
adaan sakit, ia bertemu dengan seorang penduduk Yaman: ia bertanya 
kepada orang Yaman itu: "Apakah kamu akan menghadiri musim 
haji?” Jawab orang itu: Mungkin saja ya”. Pekerja itu bertanya: 


4 


YOYYA BAM MA 


"Pada suatu waktu, maukah kamu menyampaikan beritaku pada ke- 
luargaku?”' Jawab orang itu: ''Ya”, Kemudian pekerja itu berpesan: 
”'Bila kamu menghadiri musim haji di sana, panggillah keluarga Ou- 
raisy: bila mereka menyambut panggilanmu, panggil pula keluarga Ha- 
syim, dan bila mereka menyambut panggilanmu, carilah Abu Thalib dan 
beritahukan padanya, bahwa si Fulan telah membunuhku dikarenakan 
seutas tali.” Setelah itu pekerja tersebut meninggal dunia. Ketika ma- 
jikannya tiba di Mekkah, Abu Thalib datang kepadanya dan bertanya: 
"Bagaimana kabar kawan kami?” Jawabnya: "Ketika ia sakit aku 
sudah memperlakukannya dengan baik, tetapi kemudian ia meninggal, 
maka akupun menguburnya. Tanya orang itu: ”'Ia masih ada tali ke- 
keluargaan denganmu.” Maka Abu Thalib diam. Kemudian seorang Ya- 
man yang telah diberi pesan oleh pekerja (yang telah meninggal dunia) 
itu datang pada musim haji: maka ia memanggil: Wahai keluarga Ou- 
raisy”. Jawab Ouraisy: "Di sinilah kami.” Kemudian ia memanggil: 


. "Wahai keluarga Hasyim”. Jawab Bani Hasyim: Di sinilah kami.” Ia 


bertanya: ''Manakah Abu Thalib?” Jawab Abu Thalib: ''Aku adalah 
Abu Thalib”. Ia berkata: ”Si Fulan, pekerja yang meninggal itu, telah 
berpesan padaku untuk menyampaikan suatu kabar padamu, bahwa Fu- 
lan telah membunuhnya karena ia telah memberikan seutas tali pada se- 
seorang.'' Maka Abu Thalib datang pada majikan itu dan berkata: 
"Pilihlah salah satu dari tiga keputusan dari kami, karena kamu telah 
membunuh kawan kami tanpa sengaja: apakah kamu akan menebusnya 
dengan seratus ekor unta, atau kamu akan mencari lima puluh orang 
dari kaummu supaya mereka bersumpah bahwa kamu tidak mem- 
bunuhnya, dan jika kamu tidak-mau, maka kami akan membunuhmu 
karena kematiannya.” Akhirnya majikan itu datang pada kaumnya dan 
menyampaikan hal itu pada mereka. Kata kaumnya: ''Kami akan ber- 
sumpah”. Tiba-tiba ada seorang wanita da'i Bani Hasyim - istri dari ke- 
luarga si pembunuh itu dan memiliki secang anak dengannya - datang 
pada “Abu Thalib dan berkata: ”'Aku ingin tidak engkau samakan anak- 
ku ini dengan seorang dari lima puluh orang itu, janganlah kamu me- 
maksa me igambil sumpahnya.'' Maka Abu Thalib menerimanya. Ke- 
mudiar seorang dari keluarga si pembunuh datang dan berkata: ''Wahai 
Abu Thalib, jika kamu menghendaki sumpah dari lima puluh orang se- 
bagai ganti dari seratus ekor unta, berarti setiap sumpah seorang dapat 
mengganti dua ekor unta, maka dari itu, terimalah dua ekor unta ini, 


$ 


dan janganlah kamu memaksa sumpahku'', Abu Thalib menerima dua 
ekor unta itu, maka tinggallah empat puluh delapan orang (48 orang) 
yang datang untuk bersumpah, untuk membebaskan Fulan dari tuduhan 
membunuh''. Kata Ibnu Abbas: ''Demi Allah yang jiwaku berada di 
.tangan-Nya, belum ada setahun, keempat puluh delapan orang itu telah 


' mati semua.” 
En NA 
ana 
@ASAMAH Di ZAMAN ISLAM 
AN jati 233 Men era I. &0 
SANG Pepek ab Ap4 EA PIA 
on SA Suap sa AA J- 
Ke adaa Lan Gal d3 Par at aah peran 
PPh BAK 


4552. Abu Salamah dan Sulaiman ibnu Yasar mengkhabarkan dari 
seorang sahabat Anshar berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah me- 
nentukan gasamah Ob na yang terjadi di zaman Jahiliyah.” 


HILNGIIL Hnah Ip teen 
Kai sei Di MIN oASOpa 
Ka ja gan lgs GA Basik 
sin Santa 3 aa aa de 
JAS, HE pan, 


TA ALVSVN NV 


4553. Dari Abu Salamah dan Sulaiman ibnu Yasar dari beberapa 
sahabat berkata, bahwasanya gasamah itu hukum yang telah ada pada 
zaman Jahiliyah, kemudian Rasulullah saw menentukan gasamah se- 
bagaimana yang pernah terjadi di zaman Jahiliyah: yaitu dalam ke- 
putusan beliau pada seorang Anshar yang ditemukan mati terbunuh di 
sebuah sumur seorang Yahudi Khaibars kemudian orang-orang me- 
nuduh pada Yahudi itu sebagai pembunuhnya.”” 


ra TAN GE GRI -toot 


Ifa ha area #32 HA 


“2. 24 Sa Aj 
PA NA 9 sae 


“GI 9 2 LL JA 

Kala pt STA PN Ke Ke Ae 2 EA | 
4554. DariAz-Zuhry dari Ibnu Musayyab berkata: ”Oasamah itu 
adalah hukum yang pernah ada pada zaman Jahiliyah, tetapi kemudian 
Rasulullah menetapkannya dalam keputusan beliau pada seorang An- 


shar yang ditemukan mati terbunuh di sumur seorang Yahudi, orang- 
orang Anshar berkata: ” Yahudi itu telah membunuh kawan kami.” 


NG (UNJ ES KS 


DIMULAI KELUARGA YANG TERBUNUH 
PADA @ASAMAH | 


TAI 2 petani To PANORAMA 


II SA KENA LES USG RU 


PPP 
“29 Sean 
120 tadi | Tata La 
2 


s 


- 


ae Sai da “es teng 
SA NANN ae Kena 


elen34 15553 aja" CIA 


Kang 3 Bea Hye 
Hen: Ai Ip TE KE AG 
Sa S F3 aa “3 PE — 

Sara sena Ta JEa 
Lea, PANGAN AP Ke 
seblas bsa Angan 
PPAT PPU APA E 
TEE ANA M5 AS 
, Esa IS JET NE KS 


IMAN rar agan take ta 


CN a25 Oh 3) Pt Cat IA 
PAP NA AI Jaw Ol5 93 LNG AAA 


Lk 22 4 
LA Ona ia 


NN IA FA 
nas 


45S5. Dari Abu Laila ibnu Abdullah ibnu Abdur Rahman Al-An- 
shary bahwa Sahel ibnu Abu Hatsmah bahwa pada suatu kali ketika Ab- 
dullah ibnu Sahel dan Muhayyishah pergi ke Khaibar. Sesampai di 
Khaibar keduanya berpisah karena keperluan mereka masing-masing, 
tetapi kemudian Muhayyishah mendapatkan Abdullah ibnu Sahel telah 
mati terbunuh dan dilempar disebuah sumur milik seorang Yahudi, 
maka ia datang pada kaum Yahudi itu dan berkata: ''Demi Allah, kamu 
semua yang telah membunuhnya.” Jawabnya: ”Demi Allah, bukan 
kami yang membunuhnya.” Kemudian Muhayyishah kembali dan da- 
tang pada Rasulullah untuk menyampaikan hal itu pada beliau. Ia (Mu- 


GA 
N 
Ie 
Ca 
NO.s 
AN 
K 
NN 
2 3 


N 
vb » € 
G. 
Sa 
“N N 
N 
H 
N 
NX : 
aa 
NG 
N 
N 


' hayyishah), Huwayyishah (kakaknya) dan Abdur Rahman ibnul Sahel 


menghadap Rasulullah, ketika Muhayyishah memulai bicara, karena ia 
yang datang dari Khaibar, Rasulullah bersabda: Biar yang tua dulu 
yang berbicara.” Setelah Huwayyishah berbicara, lalu Muhayyishah 
berbicara, Rasulullah saw memutuskan. ”'Mereka itu harus membayar 
diyat atas terbunuhnya saudaramu atau mereka harus. diperangi.” Se- 


telah Rasulullah saw mengirim surat mengenai hal itu pada mereka: 


mereka membalas surat belidu dengan mengatakan: ''Demi Allah, kami 


tidak membunuhnya.” Maka Rasulullah saw bersabda pada Huwayyi- 
. shah, Muhayyishah dan Abdur Rahman: Maukah kamu bersumpah 


lima puluh kali supaya kamu mendapatkan hak atas terbunuhnya sau- 
daramu?” Jawab mereka: " Tidak.” Tanya beliau: ''Bagaimana kalau 
kaum Yahudi itu bersumpah padamu?” Jawab mereka: "Bagaimana 
kami menerima sumpah mereka, sedangkan mereka bukan kaum mus- 
limin.”. Akhirnya Rasulullah saw memberikan diyat orang yang ter- 
bunuh itu dari harta beliau sendiri, beliau mengirimkan diyat yang be- 
rupa seratus ekor unta kepada keluarga: terbunuh, sampai rumah mereka 


9 


Ken EA Manga Ibas: as 


penuh unta." Kata Sahel: ''Seekor unta merah dari unta diyat telah men- 


dorongku.” 
Pu KITA AW HA SL 
EN SE Sa 


1 wa ana akan 
daa NASA PETA SN KE Aa 
AG Kn PE 


2- : 
: PA ea KIS 1g 
- H4 1 U Yati KE TG Apa 


ana L 


IE RESES Dena : 


p Sejgtese : Hadis Hm 23 | 


33 e 3 Ki AN, SA“ 
sega AA biokdaya 133 
Nusa 2 SK, aa Path Ines 3 Bae 


Lan Ken Rebanga 


pw Pan 


AKA 2 


3 


pl 


25, BAN 0236 

13 ain AN 
Sejalan angan G3 

Para SPAN dr yaa 


10 


MEA GAN VA 


Eye Angan La Anh 


ita et Miran ya 


. 


esai denda dala Tea 

Pe asa, 
LAN 2 Ih senen 
In dana Peak 2393 aduan (3 


ea s3 SSL AL NIS aye 
3G FA AAA 549 Kan Teng! 


4556. Dari Abu Laila ibnu Abdur Rahman ibau Sahel dari Sahel ib- 
nu Abu Hatsmah bahwa dia dan beberapa orang pemuka dari kaumnya 
berkisah: ''Pada suatu ketika, Abdullah ibnu Sabei dan Muhayyishah 
pergi ke Khaibar, sesampai di mana mereka berpisah kareaa keperluan- 
nya masing-masing: Tetapi kemudian Muliayyishah mendapatkan Ab- 
dullah ibnu Sahel telah mati terbunuh di sebuah sumur milik orang Ya- 
hudi, maka Muhayishah mendatangi kaum Yahudi itu dan berkata: 
Demi Allah, kami tidak membunuhnya.” Kemudian Muhayyishah 
kembali pada kaumnya dan menyampaikan hal itu pada mereka. Lalu ia 
dan kakaknya (Huwayyishah) dan Abdur Rahman ibnu Sahel meng- 
hadap Rasulullah saw. ketika Muhayyiskah memulai berbicara, karena 
ia yang datang dari Khaibar, maka Rasulullah saw menegurnya: ”Biar 
yang tua, yang bicara dulu.” Maka bicaralah Huwayyishah, baru ke- 
mudian M'ihayyishah berbicara. Rasulullah saw memutuskan: ''Mereka - 
harus me.nbayar diyat atas terbunuhnya saudaramu atau mereka harus 
diperangi.”” Setelah Rasulullah saw mengirim surat mengenai hal itu 


pada mereka, mereka membalas surat beliau dengan mengatakan: 


Demi Allah kami tidak membunuhnya.” Maka Rasulullah saw ber- 
| 1 


tanya pada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdur Rahman: ”Maukah ay) cg 
kamu bersumpah supaya kamu mendapatkan hak atas terbunuhnya | ( | G1 A5 areal Sada Lag 2 Je 
saudaramu?” Jawab mereka: ''Tidak.” Tanya beliau: '' Bagaimana 2x A 

kalau kaum Yahudi itu yang bersumpah padamu?'' Jawab mereka: (4 24 AA ki Tn bs. aa SA a 11 $ ia 
"Bagaimana kami akan menerima sumpah mereka, sedangkan mereka : dil . be vaguapan 

bukan. kaum muslimin?” Akhirnya Rasulullah saw memberikan diyat , 


240 7 
orang yang terbunuh itu dari harta beliau sendiri yaitu berupa seratus « M3 A ae. Ac: 9 Isu dg) ya 
Ula 4 


€kor unta pada mereka, sehingga rumah mereka penuh unta.” Kata 


Sahel: seekor unta merah dari unta diyat itu telah mendorongku.”” : cara C9 24. g 1 P3 2 45 PLTN 
rare 5 (| 8 H3 


La . 


2 GB Bar (& i Se ane IKA za 


BERBAGAI HADITS TENTANG GASAMAH Pa patin Yna KAN s3 Ja TAN 35513 
-“ » Okeag Pa 


YANG DIRIWAYATKAN ORANG-ORANG DARI SAHEL 
2 - nc | 
KET SS Cip JET -LON NA Ten Aa 
Pee | 3 2323 Aa 2 | 
Mena AN Pa INA . an Te Tn fa-ali 


YA ALVSVN NV 


4 na P 4557. Dari Basyir ibnu Yasar dari Sahel-ibnu Abu Hatsmah dan 
Lw ena Rafi' ibnu Khadij bahwa mereka berkisah: "Pada suatu hari, Abdullah 
ibnu Sahel ibnu Zaid dan Muhayyishah ibnu Mas'ud pergi ke Khaibar. 


2 ld AW 
A- P 1: 8 ag CA Pa Ketika di Khaibar keduanya berpisah. Tiba-tiba setelah itu Muhayyishah 
el Fanta F FPI an 1 mendapatkan Abdullah telah mati terbunuh di sebuah sumur milik kaum 
3 Sa 2 han 


Yahudi, setelah ia menguburnya, ia kembali ke Madinah. Kemudian ia 


AR KERANA Wear erua 


An TH ertes Fi 9 H 2 2 9 He p AIA - bersama kakaknya (Huwayyishah ibnu Mas'ud) dan Abdur Rahman 

Nak Kenapa se (yang paling muda di antara mereka) menghadap Rasulullah saw untuk 

ra | menyampaikan hal itu pada beliau. Ketika Abdur Rahman memulai 

3 Ga 4 - AP “1 Ta ja: PE Te nd) jg “- 5 pembicaraan dengan mendahului kedua kawannya, Rasulullah saw me- 
' f negurnya dan bersabda: "Sebaiknya yang lebih tua yang bicara.” Maka - 


ja pun diam, setelah kedua kawannya berbicara, barulah ia bicara. Se- 
telah mereka menyampaikan pada Rasuluilah tempat terbunuhnya Ab- 
dullah ibnu Sahel, beliau bertanya pada mereka: ''Maukah kamu ber- 
sumpah lima puluh kai supaya kamu mendapatkan hak atas terbu- 
nuhnya kawanmu?” Jawab mereka: "Bagaimana kami bersumpah, se- 
dangkan kami tidak menyaksikannya ketika ia terbunuh?” Tanya be- 


13 


LL 13 -.. Aw ! 


SE: nee Sani Dam, Arasya 
ae AA FS He Lalai 2 


12 


Pa Na 


MNOn es m2 sinsgnmusagis » 


liau: '' Bagaimana kalau orang Yahudi aku perintahkan bersumpah lima 
puluh kali, jika mereka tidak mengakui tuduhan pembunuhan itu?” 
Jawab mereka: ''Bagaimana kami menerima sumpah kaum kafirin?” 
Akhirnya Rasulullah saw memberikan diyat tebusan bagi Orang yang ter- 
bunuh itu dari harta beliau sendiri. ” 


AE ag nan TER SAB 
Peha KEL AESN Can 
Kes yes Nadidaa, 

ATA Napi "Tete TE JIE 2. 
ee aa Bapstek ae 

JIE Parakan Liar) 
abi Done Aa MA Ga AN 
Bana “nia 
Geng ya BIA andai 
Dasicess AGE 
EA sign: aa 
BELA REK 


“ 
4 


14 


Dp di ANRI A5 
perPA 5 a AR KEKE LPG, “07 pa sg 


IN Aan ea 


4558. Dari Basyir ibnu Yasar dari Sahel ibnu Hatsmah dan Rafi' ib- 
nu Khadij bahwa mereka menceritakannya, bahwa Muhayyishah ibnu 
Mas'ud dan Abdullah ibnu Sahel datang di Khaibar karena suatu ke- 
perluan. Setibanya di Khaibar ketika di sebuah kebun kurma mereka 


' berpisah. Tapi tidak lama, didapatkan Abdullah mati terbunuh di se- 


buah sumur milik kaum Yahudi. Maka saudaranya (Abdur Rahman), 
bersama kedua sepupunya, Huwayyishah dan Muhayyishah menghadap 
Rasulullah saw untuk mengadukan hal itu pada beliau. Ketika Abdur 
Rahman (ia yang paling rnuda di antara mereka) akan memulai pem- 
bicaraan, maka Rasulullah saw menegurnya dan bersabda: "Sebaiknya 
yang tua dulu yang bicara.” Setelah Huwayyishah dan Muhayyishah 
mengadukan tentang terbunuhnya Abdullah ibnu Sahel, maka Rasulul- 
lah saw bersabda: '' Bagaimana jika lima puluh orang dari kaum itu ber- 
sumpah lima puluh kali untuk menolak tuduhanmu ini?” Jawab me- 
reka: ''Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersumpah untuk sesuatu 
yang tidak kami saksikan?” Tanya beliau: '' Bagaimana jika orang Ya- 
hudi yang bersumpah lima puluh kali untuk membebaskan diri mereka 
dari tuduhanmu ini?” Jawab mereka: ” Wahai Rasulullah, bagaimana 
kami harus. menerima sumpah kaum kafirin?? Akhirnya Rasulullah saw 
memberikan diyat yang berupa seratus unta atas terbunuhnya Abdullah 
ibnu Sahel.”” Kata Sahel: '' Ketika aku memasuki kandang unta, tiba- tiba 
seekor unta merah dari unta diyat.itu mendorongku.” 


249 spa 2 7 Ge La 27 
PER LAN FKG ol 


NA AL Ie AN NK 
Pel -“ 2. “ . 


KE tarp onar teteh IUP 
BSE SHS AU 
SEA JELANG Kep ba ena ade 


Am ata c Hape nd 


Kegas SA Heat LA, s0 


Gir Ka One ae anta 


Sa resirant: A5 

Kade pp NN AL KUE 

st an Iya NA) ut pa NE " 
bata. Ts Farah: 


LL 0 


4559, Dari Busyair ibnu Yasar dari Sahel ibnu Abu Hakan bahwa 
Abdullah ibnu Sahel dan Muhayyishah. ibnu Mas'ud ibnu Zaid datang di 
Khaibar, saat itu sedang terjadi gencatan senjata. Kemudian mereka ber- 


16 


pisah karena keperluan masing-masing. Tetapi ketika Muhayyishah da- 
tang pada Abdullah, didapatkannya Abdullah telah terbunuh dengan 
berlumur darah di sebuah sumur kaum Yahudi. Setelah ia menguburnya, 
ia kembali ke Madinah. Kemudian Abdur Rahman ibnu Sahel (saudara 
Abdullah), Huwayyishah dan Muhayyishah menghadap Rasulullah saw 
untuk mengadukan hal itu. Ketika Abdur Rahman (yang termuda di an- 
tara mereka) akan memulai (pembicaraan, maka Rasulullah saw mene- 
gurnya dan bersabda: “Sebaiknya yang tua dulu yang bicara.” Maka ia 
pun diam. Setelah Huwayyishah dan Muhayyishah berbicara, maka Ra- 
sululiah saw bertanya: ” Bagaimana jika kamu bersumpah lima puluh 
kali untuk membenarkan tuduhanmu atas kaum Yahudi supaya kamu 
mendapatkan hak atas darah saudaramu itu?” Jawab mereka: ” Wahai 
Rasulullah, bagaimana kami harus bersumpah atas sesuatu yang tidak 
kami saksikan dan tidak kami ketahui?” Tanya Rasulullah: ''Bagai- 
mana kalau orang Yahudi itu aku perintahkan supaya bersumpah lima 
puluh kali, jika mereka tidak mengakui tuduhanmu itu?” Jawab me- 
reka: ''Bagaimana kami menerima-sumpahnya orang kafir?” Akhirnya 
Rasulullah saw sendiri memberikan diyat atas terbunuhnya Abdullah.” 


t sg BA KA SL 
31 Lu yet £ RJ 


TP IA PAKE AS Oa ganas 
(Ia JS aan Basis 3 Geka 


PP, - 

1 s2 
PAI AAL. #8 2 sn 7 , 
(33 343 ERP PAN SAI LAN Pa 


Ja 69-90 2-19 Lg ea IEEE 
9 eanagka KE eh 
Ass fe bodo abg UAN AE 


17 


PLAN Lang SAN Sa he aa 
2. pn Cage UN AN Fan ek 
pig Me 
Esia si pn KA aah 
PN 3 AIPIE AP AAA AA FP 
ai aa - sc ne 3 Fe ANA FE 
Laga (Exa ARA ea SK 


Pata NX 


P5 pasal 


LL - 


4560. Dari Bas: ibnu Yasar dari Sahel: ibnu Abu Hatsmah ber- 


kata: Pada suatu hari, Abdullah ibnu Sahel dan Muhayyishah ibnu 


Mas'ud ibnu Zaid pergi ke Khaibar, yaitu ketika itu keadaan sudah da- 
mai. Sesampai di Khaibar keduanya berpisah karena keperluannya 1 ma- 
sing-masing. Tetapi ketika Muhayyishah kembali pada Abdullah, di- 
dapatkannya Abdullah telah terbunuh dengan berlumur darah di sebuah 
sumur milik kaum Yahudi. Maka setelah ia menguburnya ia segera kem- 
bali ke Madinah dan menyampaikan hal itu pada kaumnya. Kemudian 
Abdur Rahman ibnu Sahel (saudara Abdullah) bersama Huwayyishah 
dan Muhayyishah (keduanya anak Mas'ud) mengadukan hal itu pada 
Rasulullah. Ketika Abdur Rahman akan memulai pembicafaan, Ra- 
sulullah saw menegurnya: ?'Sebaiknya yang lebih tua dulu yang bicara.” 
Maka ia pun diam. Setelah Huwayyishah dan Muhayyishah menyam- 
paikan pengaduan itu, Rasulullah bertanya: '' Maukah kamu bersumpah 
sebanyak lima puluh kali untuk menguatkan tuduhanmu atas kaum Ya- 
hudi itu supaya kamu mendapatkan hak atas terbunuhnya saudaramu?” 


18 


SE Nabape di nda Bea 


jawab mereka: ''Wahai Rasulullah, bagaimana kami akan bersumpah 
atas sesuatu yang tidak kami saksikan dan tidak kami ketahui?” Tanya 
beliau: ''Bagaimana jika orang Yahudi aku perintahkan supaya ber- 
sumpah lima puluh kali untuk membebaskan dirinya dari-tuduhanmu 
itu?” Jawab mereka: "Bagaimana kami akan menerima sumpah kaum 
kafir?” Akhirnya Rasulullah saw memberi diyat atas terbunuhnya Ab- 
dullah dari harta beliau sendiri.” 


aJII ae 


PAN My ra ES ARE IKA ON 
Kere AU MT Pena: 2 
€ MAA AR DU AA Ia Gem yani 
KERANA apn aSA ujan 
LIAR dp ANA AKu 
paham G- Pt SN Ce Me 
KTA Na: LAN sings Bay Kas 
Pa An aenapeaNa: 
ea Sunan ajah 
Beng (ra 33535, amen 


Ig 
IG £ 


19 


KAMAR 2 PP Pa an Og oi @- 


Asa G3 ab 
$ peka BEAN Ke 
sb sana ena 

Ni na PAN: 

HAN feng nja An 

Sesaat KEK ATA SK kd 
Uno sos ah 


4561. Busyair ibnu Yasir mengkhaparkhn kepadaku dari Sahel'ibnu 
Abu Hatsmah bahwa Abdullah ibnu Sahel Al-Anshary dan Muhayyi- 
shah pergi ke daerah Khaibar. Di sang mereka berpisah karena kebu- 
tuhan masing-masing. Tiba-tiba Abdullah ibnu Sahel mati'terbunuk di 
sebuah sumur milik kaum Yahudi. "Maka Muhayyishah Abdur Rahman 
(saudara Abdullah) dan Huwayyishah Tbnu Mas'ud datang: kepada Ra- 
sulullah saw untuk mengadukan hal itu. Ketika Abdur Rahman memulai 
pembicaraan, Rasulullah saw menegurnya karena ia yang: termuda di an- 
tara mereka, beliau bersabda: "Sebaiknya yang lebih tua dulu yang bi- 


cara.” Kemudian setelah Muhayyishah dan Huwayyishah menyampai- ' 


kan pengaduan itu, Rasulullah bertanya: ''Maukah kamu bersumpah se- 
banyak lima puluh kali untuk menguatkan tuduhan: 'atas kaurrt: Ya- 
hudi itu supaya kamu mendapatkan hak atas 'terbunuhnya saudaramu? 
Jawab mereka: Wahai Rasulullah, bagaimana kami akan bersumpah 
atas sesuatu yang tidak kami saksikan dan tidak kami ketahui?” Tanya 
beliau: ''Bagaimana jika orang Yahudi aku perintahkan supaya ber- 
sumpah lima puluh kak untuk membebaskan dirinya dari tuduhanmu 
itu?” Jawab mereka: “Bagaimana kami akan menerima sumpah kaum 
kafir?” Akhirnya Rasulullah saw. memberi diyat atas- terbunuhnya'. “ 
dujlah dari harta beliau sendiri.” 'Kata Busyair: ""Sabef' ibnu 
Hatsmah berkata padaku: "Ketika aku memasuki kandang unta, tiba: 
tiba seekor unta dari unta sa itu U mendorongku.”" Ine 


Pon 


SE EA AAS AT 
013 sngSu3 NEO A5ta 4 
Cin 2, nabi SEA: Kering 
Para Gta 2 era Ale 

GC -l- Kaka belas aula fe 
disngabket Tan TESSII 


2g 


SI B3 RAY et x ban Lai 
Ie Sa AI mna Kanak 
ba A35 ne '.h era 


Yna 


ENY IA 
3g 1 & ETeLAA AR Fa SETIA 
Desa Ae sa Negro 
Aan jer Ter nNNIA 


H3 agak P 25 


4562. Dari Busyair. ibnu. Yasar dari Sahel ibnu Abu Hatemah ber- 
kisah: "Setelah. Abdullah anakku ditemukan terbunuh di dalam sumur 


21 


milik kaum Yahudi, maka saudaranya (Abdur Rahman) dan kedua pa- 
mannya Huwayyishah dan Muhayyishah) datang pada Rasulullah. Ke- 
tika Abdur Rahman akan memulai pembicaraan, Rasulullah saw me- 
negurnya: ''Sebaiknya yang lebih tua dulu yang bicara.” Kemudian Mu- 
hayyishah dan Huwayyishah berkata: '”Wahai Rasulullah, kami telah 
menemukan Abdullah ibnu Sahel terbunuh di sebuah sumur di Khai- 
bar.” Tanya beliau: ''Siapa yang kamu tuduh sebagai pembunuhnya?” 
Jawab mereka: ''Kami mengira yang membunuhnya adalah orang Ya- 
hudi.'” Tanya beliau: ''Maukah kalian bersumpah lima puluh kali atas 
tuduhanmu pada orang Yahudi itu sebagai pembunuh saudaramu?” 
Jawab mereka: ”'Bagaimana kami bersumpah atas apa yang tidak kami 
ketahui?” Sabda beliau: ''Kalau begitu, aku akan perintahkan orang 
Yahudi itu agar ia bersumpah lima puluh kali, jika ia tidak-membunuh- 
nya” jawab mereka '' Bagaimana kami dapat menerima sumpah mereka, 
sedangkan mereka itu kaum musyrikin?” Akhirnya Rasulullah saw 
memberikan hartanya sebagai diyat atas terbunuhnya Abdullah, beliau 
Pak Malik bin Anas. pe h 
2 24, 3 Da 
& Lp ng TEA AN: s3 PA Tes sa 


Sa LEAN TE 

FE aa ira BEE (STA 

P5 SAS tere aPaTn 

Sdn PN A aa 23 
NE IKA Mina nia Gan kaan 

as Mn 2 GA da 

PENA 22 KATA UP IOarA ne La Ka 


22 


ga Ja AD Os AH 
Koba Gek TAN AAA 2 Pala Si 
Span Ide 333 
PA 100133 aa MN YA 

MEN AON kas HS pe 


4563. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Busyair ibnu Yasar berkisah, bah- 
wasanya Abdullah ibnu Sahel dan Muhayyishah ibnu Mas'ud telah pergi 
ke Khaibar. Setibanya di sana mereka berpisah untuk keperluan masing- 
masing. Tiba-tiba Abdullah ibnu Sahel ditemukan mati terbunuh di se- 
buah sumur kaum Yahudi. Maka Muhayyishah segera pulang ke Ma- 
dinah. Kemudian ia dan kakaknya Huwayyishah dan Abdur Rahman ib- 
nu Sahel pergi pada Rasulullah untuk mengadukan peristiwa itu. Ketika 
Abdur Rahman akan memulai pembicaraan karena ia adalah saudara- 
nya Abdullah yang terbunuh, maka Rasulullah saw menegurnya: ''Se- 
baiknya yang lebih tua dulu yang bicara, sebaiknya yang lebih tua dulu 
yang bicara.” Setelah Huwayyishah dan Muhayyishah mengadukan pe- 
ristiwa terbunuhnya Abdullah ibnu Sahel, beliau bertanya: ''Maukah 
kalian bersumpah Tima puluh kali atas tuduhanmu pada Yahudi itu, agar 
kalian mendapatkan tebusan atas terbunuhnya saudaramu?.....”'. Malik 
dari Yahya dari Busyair berkata: Akhirnya Rasulullah saw memberi- 
kan hartanya sebagai diyat atas terbunuhnya Abdullah.” Tetapi Sa'id 
ibnu Ubaid Atha' berselisih dengan mereka. 


Ga S3 TEA (3S tx 
eren SANAK Aap Pr rana 


3 “Ah 2. P mAh - . (w, 
sanga WNA KS Ilgal ha 
23 


kaum Yahudi bersumpah lima puluh kali padamu, jika mereka tidak 
mengakuinya.” Jawab mereka: ''Kami tidak mau menerima sumpah 


& Sat PANAS BO LTA DI BR 
sae bea AO AAA Hi ew 


KIA va u- R) “4, | 
As C7 Nafas ga 1 Ja Mod! Sasa Ia 
pa aga Pe KUN : ? 
LES Sta ALI Kuala ana ara Pen 
yaa Ly 


Sana kasa EA 5 
,. 3 21 dn Men AAS ads JA 

raag Rr Ke Ie NI E saga , 2s 231 Maag 
dtng arya AA, INN & | | LELE PTNa Tan UN, 4-247 


N ne en 7 AN At. “91 
Se Bile21533 A3 Ka Ta Ae anda : (ea GA LN 9S IA hn Th 
9D, SPA »G | LJG 3 “laga Jb 
AL PA ea ag ang 
ad 


-. 

4564. Dari Busyair ibnu Yasar berkata bahwa seseorang dari Anshar — 
berkata padanya, Sahel ibnu Hatsmah berkisah, bahwasanya beberapa et Sana 5 
| . Pa ka 


orang dari kaumnya telah pergi ke Khaibar, di sana mereka berpisah, PP “H 2 7 AK “ J1 3 
: mp” s V - - “ 2 ade II 


tiba-tiba mereka mendapatkan salah seorang dari mereka mati terbunuh: 
maka mereka menuduh orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar tem- 3 3 iw I 29 Io 3 aa Na 9 An 
pat jenazah itu ditemukan, mereka berkata: ''Kamulah yang telah mem- “ 2 "9 Naa WS db! gta 5 G Ja 
bunuhnya, dan kami juga tidak tahu pembunuhnya.'” Kemudian mereka : | 

datang pada Rasulullah saw untuk mengadukan peristiwa itu. Seorang 
yang termuda dari mereka berkata: '”Wahai Rasulullah, ketika kami 


pergi ke Khaibar, tiba-tiba kami dapatkan salah seorang dari kami mati A P3 
terbunuh.” Sabda beliau: '”Sebaiknya yang lebih tua dulu yang bicara.” (G6 Lag lela 
“ , 


Kemudian tanya beliau: '' Dapatkah kalian memberikan bukti padaku 
4565. Dari Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkisah, 


atas apa yang kamu tuduhkan pada kaum Yahudi itu?” Jawab mereka: 
"Kami tiada mempunyai bukti.” Sabda beliau: Kalau begitu, biarlah . : ! 
| bahwasanya ibnu Muhayyishah yang paling bungsu ditemukan mati ter- 
24 
25 


orang Yahudi.” Karena Rasulullah tidak suka menyia-nyiakan darah se- 
orang musim, akhirnya beliau memberikan diyat / tebusan berupa se- 
ratus ekor unta yang diambil dari harta sedekah.” 

Tetavi Amr ibnu "2 berselisih nii mereka. 


kaan Pa “00 


bunuh di depan pintu salah seorang Yahudi di Khaibar. Setelah Muhay- 
yishah mengadukan peristiwa itu pada Rasulullah, beliau bersabda: 
” Datangkan dua orang saksi yang mengetahui siapa pembunuhnya, su- 
paya aku dapat mengirimkan pembunuh itu padamu dengan diborgol.” 
Jawab Muhayyishah: '” Wahai Rasulullah, darimana aku mendapatkan 
dua orang saksi, sedangkan ia kutemukan sudah mati terbunuh di depan 
pintu rumah mereka.” Sabda beliau: '' Kalau begitu bersumpahlah kamu 
“lima puluh kali atas tuduhanmu pada mereka.” Jawabnya: '”Wahai Ra- 
sulullah, bagaimana aku harus bersumpah atas sesuatu yang tidak aku 
ketahui?”" Maka sabda beliau: "Jika demikian aku akan meminta me- 
reka bersumpah lima puluh kali, jika mereka tidak mengakuinya.” 
Katanya (Muhayyishah): ?” Wahai Rasulullah, apakah kita akan meminta 
mereka bersumpah, padahal mereka orang Yahudi?” Kemudian Ra- 
sulullah saw meringankannya dengan membayar diyat atas kaum Yahudi 
itu, yaitu mereka hanya diwajibkan membayar separoh diyat jika 
mereka mau mengakuinya.” | 


73 Fa 3 2 
al 


PPAT TANYA YO KTT 
SIA JAN SEA Kena 
LN EP LA eni ad 55 


3. | 5 3 2 
4566. Dari Masrug dari Abdullah dari Rasulullah saw bersabda: 
"Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim, melainkan 
dikarenakan salah satu dari tiga perkara. Yaitu seorang muslim yang 
telah membunuh sesama muslimnya, jiwa harus dibalas dengan jiwa, 


seorang janda yang berzina dan dan seorang yang telah murtad dari 
Islam.” 


26 


INA 143313 bodo 25 


APE ERA PENA PIA AAA 2 
3 ENYA 32 
u ulas ds LIA Kenanga ian 


NK 


MAAN 


“t 


» sp PPP Lenatata der $ 
PESAN GA OA TA Pes, Asu 025 


4567. Dari Abu Shalih dari Abu IA ra berkata: ” Pada masa 
Rasulullah saw seseorang telah terbunuh, kemudian ketika pembunuh- 
nya dihadapkan pada Rasulullah, maka Rasulullah saw membawanya 
kepada wali orang yang terbunuh. Kata si pembunuh: ” Wahai Rasulul- 
lah, Demi Allah, aku tidak sengaja membunuhnya.” Sabda Rasulullah 
pada wali itu: "Jika ia benar atas pengakuannya itu, kemudian kamu te- 
tap membunuhnya, maka kamu akan masuk neraka.” Akhirnya wali itu 
membebaskannya: maka si pembunuh itupun keluar dalam keadaan 
masih diborgol dengan tali Peak pelana, sehingga ia dijuluki 'Si 
Gi tali pelana. 


GP Uaji Ie ana pa GAES 0 
FT sbg saga Aya Pe 
Ai Aga Porgan apa AA an 
ES DELETE LS bsa Asa 


27 


PALA 


Ca DIANA NEK GEN 
SANA TEY JG aa JG AE am UAS 2 
PA Aye LN CL AE KA KEI SIT NI NG 
13 HS LIS 3 S2 Jodo 
7 .. Pang Yg Ag PE GD Ipa Pedna - 
5 EN RU OP As Opi al SI 
4 "Jas 


4568. Dari Algamah ibnu Abu Wa'-il Al-Hadilramiy dari ayahnya 
berkisah: "Seorang pembunuh dihadapkan pada Rasulullah oleh wali 
orang yang terbunuh. Karena ia tidak sengaja membunuhnya, maka Ra- 
sulullah oleh wali orang yang terbunuh. Karena ia tidak sengaja mem- 
'bunuhnya, maka Rasulullah saw bertanya pada wali itu: ?Maukah kamu 
memaafkannya?” Jawabnya: Tidak”. Tanya beliau: ” Apakah kamu 
akan membunuhnya? Jawabnya: "'Ya”. Sabda beliau: ”' Pergilah 
kamu”. Setelah wali itu pergi, beliau memanggilnya lagi, kemudian ta- 
nya beliau: '' Maukah kamu memaafkannya?”' Jawabnya: ”Tidak.” Ta- 
nya beliau: ''Maukah kamu menerima diyat?” Jawabnya: ''Tidak”. 
Tanya beliau: '' Apakahkamu akan membunuhnya?” J awabnya: ”'Ya”. 
Sabda beliau: ” Pergilah”. Setelah wali itu berbalik untuk pergi, sabda 
beliau: "Sungguh, jika kamu memaafkannya, maka ia akan kembali 
dengan memikul dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh.” Akhir- 
nya, wali itu memaafkannya dan melepaskannya. Dan aku lihat si pem- 
bunuh itu berjalan sambil menarik tali pelana yang mengikatnya.” 


eh) Pest Xl 9. . - 
2. g “ 5 2 


BERBAGAI HADITS TENTANG OISOS 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH ALOAMAH IBNU WA-IL 


PALA HA 1 AAL Ea 
SIS SIT yee d O AS LO 


.. Ha 


4 
1 


& 1 
Cx 
in 

LX 

CN « 
En 
2 

n 

2 
rt 
ix 

PAN 


N 


LN LAI TASYA 


ATA AN 
Gx UN 
N N 
1 ta & 
Gs 
N 3 
31 Sx K3 
Sx SN N 
8. Lx 
NC CA 
SD Ea eR 
1 en (TN 
& ks - 
Nb” hb 
2 CN an 
Sae IN 
Ga N Gx 
CN ex CAN 
CX 
TN 


Ag MIN UP NS 9 AA 

Ng 7 “ : MUA 

C Ram 9 peka Ml jua AVI okay J3 An CI 
DAA III £ TP ai Dede UU 

PA AAN OMG 

320, NI AI 3 Tera IDA 


4569. Menceritakan kepadaku Hamzah Abu Amar Al-'Aidzy ia 
berkata: Algamah ibnu Wa-il menceritakan kepada kami dari Kai ber. 
kisah: "'Ketika aku sedang bersama Rasulullah saw, tiba-tiba ada us 
orang pembunuh yang diborgol dengan kendali kuda dihadapkan pad 
beliau oleh keluarga si terbunuh. Karena ia tidak sengaja PRA 3, 
maka Rasulullah bertanya kepada wali orang yang terbunuh: HA 
kamu memaafkannya? Jawabnya: ”'Tidak”, Tanya beliau: "Jadi apa 
kah kamu akan membunuhnya?” Jawabnya: ”Ya”, Sabda belia PD i 
walah ia pergi”. Setelah si wali itu membawa pergi si pembunuh aa 
dan telah berjalan, beliau memanggilnya lagi, kemudian beliau bertan 2 
padanya: ''Maukah kamu memaafkannya?” Jawabnya: Fan ana 


29 


Tanya beliau: »Maukah kamu menerima diyatnya?”' Jawabnya: "Ti- 
dak”. Tanya beliau: "Jadi, apakah kamu akan membunuhnya?” Ja- 
wabnya: ”'Ya”. Sabda beliau: "Bawalah ia pergi”. Ketika si wali itu 
hendak pergi, beliau bersabda: "Sungguh, jika kamu memaafkannya, 
maka ia akan kembali dengan membawa dosanya dan dosa saudaramu 
yang dibunuhnya”. Akhirnya wali itu memaafkan si pembunuh tersebut 
dan meninggalkannya. Kemudian aku melihat si pembunuh itu berjalan 
sambil menarik tali kendali yang mengikatnya.” 


$ JAE, Meagtu PA PEKAN 
CNG 0353 ebada NAN 


mua tA 


Aa ya3 


4570. Menceritakan Kepada kami Jami? ibnu Mathar Al-Habathiy 
dari Algamah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw..... (Seperti 
hadits di atas). Kata Yahya: "Hadits ini lebih bagus daripada hadits se- 


belumnya.”" 
Ja Tana “12 Ka Aan ana $ Kam - 20OV) 
. ANA an, 
“1G Lg. vm .h AA ant 
am ulas Renata ae 
pe TE ta KE Badi 


- 


» 


“ 
J5 HAN IE AAS da Ga Ap AS 
sad 4 
4 


LA ipa PPPA Dra 
“Li Arak , Hala 
“ta Cc NE hm - 253 | 
GB Aa Gel JAS AJAAS buola 015 Ap 
1496 AA 
er ear KA Olatidans 


“ 283p TAN YAA KA Ae) (Ku 33 Pa ja 3. 


NA YANG 
Dm Kata Pa 3 dl 
Sa 34 NEKAT 3 

Htsnaa Stan, Soga . Sa 
AN N SERA SENI 


see .A 3 IyI 7 
F3 2 Pa KA Ta 2. 


cod . “. ... 


4571. Jami' ibnu Mathar menceritakan kepada kami dari Algamah 


“ibnu Wa-il dari ayahnya berkisah: ?”Ketika aku sedang duduk bersama 


Rasulullah saw, tiba-tiba ada seorang yang lehernya diikat tali pelana 
dan diajukan pada Rasulullah, kemudian orang yang membawanya ber- 
kata: ?”Wahai Rasulullah, ketika orang ini dan saudaraku sedang meng- 
gali sumur, pada saat ia mengangkat cangkulnya, tiba-tiba ia menjatuh- 
kan cangkulnya di kepala saudaraku hingga ia mati.” Sabda Rasulullah: 
"Maafkanlah ia”. Tetapi ia meriolak memaafkannya, kemudian ia ber- 
diri dan berkata: '” Wahai Rasulullah, ketika orang ini dan saudaraku 
sedang berada di dalam sumur yang mereka gali, aku melihatnya pada 
saat ia mengangkat cangkulnya, dan tiba-tiba ia menjatuhkan cangkul- 
nya di kepala saudaraku hingga menyebabkan kematiannya.” Sabda be- 
liau: ''Maafkanlah ia””. Tetapi ia tetap tidak mau memaafkannya. Maka 


31 


sabda Rasulullah: "Pergilah, sungguh jika kamu membunuhnya, maka 
kamupun sama dengannya.” Setelah ia keluar dengan pembunuh itu dan 
sudah berjalan agak jauh, maka kami memanggilnya dan memperingat- 
kannya: '"Tidak dengarkah kamu pada apa yang telah dikatakan Ra- 
sulullah?” Maka ia kembali dan berkata: ”'Ya, jika aku membunuhnya, 
maka aku sama dengannya.'' Sabda Rasulullah: ''Benar, karena itu ma- 
afkanlah ia. Maka ia memaafkan si pembunuh itu..Kemudian si pem- 
bunuh itu keluar sambil menarik tali pelana yang mengikatnya hingga ia 


tidak terlihat oleh kami.” 


“eat LA JIE TE 3 S0 


Ha fa) Sel Jan It Karesok Elasdse 

NG EP AAN bd An Gen Pe rn Ha esa Red 
"ag ana NP s6 
Sia7Janid PAN aa ang 
KE Labs geo pare 


. Ida 
SEE Ia NEK s PPA ra Kar 
. 2 Pr ( 
NAN OT 
IL MA 13 3G Uang KG 
£ AA 
| 


Jana Oya ska kang 3 
Sg ai Ja abidata RN Wana 
Aa Aje 


' 


2G 
(Ra 6 
KN G 


vw 
|») 


4, 


asas KG 


m8 - 
Lan, 8” CAP, II AG 
nga 4 25 Pa ai i abi aa, Ari 


Last 


(ea 
Ka 

N 
CN 
LA 
&& 
CX 
Gx 
GA 


2 


4572. Dari Simak ia menuturkan Algamah ibnu Wa-il dari ayahnya 
mengkhabarkannya, bahwasanya ketika kami duduk di sisi Rasulullah, 
tiba-tiba sescorang datang dengan menuntun orang lain yang diborgol. 
Orang itu berkata: Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh sau- 
daraku.” Tanya Rasulullah pada si pembunuh itu: ''Benarkah kamu 
telah membunuh saudaranya?” Kata orang itu: ”' Wahai Rasulullah, jika 
ia tidak mengaku, maka aku datangkan buktinya.” Kemudian jawab 
pembunuh: ”'Benar, aku telah membunuhnya.” Tanya beliau: ''Me- 
ngapa kamu membunuhnya.” Jawabnya: ”'Ketika aku dan ia sedang 
mencari kayu pada sebuah pohon, tiba-tiba ia memaki-maki aku se- 
hingga aku marah dan memukul kepalanya dengan kapak.” Tanya Ra- 
sulullah: ” Adakah kamu mempunyai hrta sebagai pengganti dirimu?” 
Jawabnya: ” Wahai Rasulullah, yang aku punya hanyalah kapak dan ba- - 


33 


juku.” Tanya Rasulullah: ''Menurut kamu, adakah kata akan me- 
nebus dirimu?” Jawabnya: ''Di mata kaumku aku ini lebih hina dari 
pada ini.” (ia sambil melemparkan tali pelana itu). Sabda Rasulullah pa- 
da saudara orang yang terbunuh: ?'Terserah padamu.” Tetapi setelah ia 
pergi, beliau bersabda: ?'Jika ia membunuh si pembunuh itu, maka ia 
sama saja dengannya.'' Maka para sahabat menyusul Orang itu yang 
berkata: ''Celaka kamu, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, 
aa Kamu membunuh si pembunuh itu, maka kamu sama saja dengan- 
. Kemudian ia kembali pada Rasulullah saw bertanya: ” Wahai 
Na aku telah diberitahu, bahwa engkau bersabda, bahwasanya 
jika aku membunuh si pembunuh itu, maka aku sama saja dengannya. 
Sedangkan aku tidak akan membunuhnya kecuali dengan perintahmu.” 
Maka sabda beliau: ” Apakah kamu menginginkan pembunuh itu kem- 
bali dengan memikul dosamu dan dosa saudaramu yang dibunuhnya?” 
Jawabnya: "Tentu. Sabda beliau: ”'Kalau begitu, maafkanlah ia.” 


Jala 3 PAP den SA HE. LN 
sap Haa Layanan 


Sean ga Pep NO 
c- Ao Opa 


EN 


4573. Dari Simak ibnu Harb bahwa Algamah ibnu Wa-il mencerita- 
kannya bahwa, ayahnya berkisah: Ketika aku duduk bersama Rasulul- 
lah saw, tiba-tiba seseorang datang pada beliau sambil menuntun orang 
lain yang Mao TA (Dan seterusnya sama dengan hadits di atas). 


Si yats Jasa CO KEKE - Lot 


38 De ayah Ampe 
2 23 “4 Ar 
se Ta aa 3 ea 


-y . 
Ta — 


Na 
Sa 
8 Ya 


au |) AA 9 


4574, Dari Ismail ibnu Salim dari Algamah ibnu Wa-il bahwa ayah- 
nya berkisah: ''Pada suatu hari, ada seorang pembunuh diajukan pada 
Rasulullah saw: kemudian Rasulullah menyerahkannya kepada si wali 
orang yang terbunuh. Setelah itu beliau bersabda kepada majlis: '' Pem- 
bunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka.” Lalu seseorang me- 
nyusul wali orang yang terbunuh dan memberitahukan sabda Rasulullah 
padanya. Setelah diberitahu, maka wali itupun meninggalkan si pem- 
bunuh tersebut. Dan aku melihat pembunuh itu berjalan sambil menarik 


tali yang mengikatnya.” Kata Algamah: ” Ketika hal itu aku sampaikan 


kepada Habib, ia berkata, bahwasanya ia telah mendengar Sa'id ibnu 
Asywa' berkisah: ”...... Kemudian Rasulullah saw menyuruh orang itu 
Pan pembunuh tersebut.” 


MET MA NE UN ES 10 
DES seh ab an LSI 


35 


Na 338 Ga J3 22 SES 31 


“ga 


Akan eh 


4575. Dari Tsabit Al-Bunany dari Anas ibnu Malik bahwasanya se- 


seorang datang pada Rasulullah saw bersama orang yang membunuh 
keluarganya. Karena si pembunuh membunuhnya tanpa disengaja, 
maka sabda Rasulullah pada orang yang mengadu: ''Maafkanlah ia.” 
Tetapi ia menolak memaafkannya. Kemudian sabda beliau: ''Terimalah 
diyatnya”. Dan ia pun menolaknya. Maka sabda beliau: "Pergilah dan 
bunuhlah ia, maka kamupun sama dengannya."' Setelah ia pergi, ia 
disusul oleh seseorang dan diperingatkan: ”'Sesungguhnya Rasulullah 
saw bersabda, bahwasanya jika kamu: membunuh si pembunuh itu, 
maka kamu sama-saja dengannya.'! Akhirnya id melepaskan.si pembu- 
nuh itu. Kemudian aku lihat seseorang berjalan sambil menarik tali yang 
MEN KAINYa Hn « 


7 Ae an 
Bunga IBI 


va SEBELAS NIA 


KEB A ANA 
: SN bala Se ses 1 


36 


4576. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya bahwasanya ada 
seseorang datang pada Rasuluilah bersama si pembunuh saudaranya se- 
raya berkata: ”” Wahai Rasulullah, sungguh orang ini telah membunuh 


saudaraku”. Sabda beliau: ''Pergilah dan bunuhlah ia sebagaimana ia 


telah: membunuh saudaramu.” Setelah orang itu pergi, pembunuh itu 
berkata padanya: ''Takutlah kepada Allah, dan maafkanlah aku, nis- 
caya pahalamu lebih besar, dan itu lebih baik bagimu dan bagi saudara- 
mu yang telah kubunuh, pada hari kiamat nanti.” Akhirnya ia melepas- 
kan si pembunuh itu. Setelah hal itu sampai pada Rasulullah, beliau ber- 
tanya padanya: maka ig menyampaikan pada beliau tentang apa yang di- 
katakan pembunuh itu padanya.” Sabda beliau: ”'Sesungguhnya hal itu 
lebih baik bagi saudaramu yang terbunuh, di hari kiamat kelak ia akan 
berkata: ” Wahai Tuhanku tanyakan pada si pembunuh ni apa sebabnya 


ia membunuhku." 


ENYA Ea sea AG 
Ba SI z1 
an | 


TAWIL FIRMAN ALLAH: "YA IN HAKAMTA FAHKUM. 


Let nga c Ka 
A Gaara, 221 4 Kn A3 
3 Alan BAP AKG « 


| 29 ro HI ! 
2 AN Ga AB 2169 oat 


37 


KJA AJA ALI E Age la 
Tar IN 2 an L (2 
anna A Tae an G begal 
Ia 2 F: ate 
NASA 3 Na EA 
Z Paparan na Vosa33 
2 LS AIA Lp erra mgara KAN 


S : BesiTpra Kar 3 2 alis Lazsl 2. ba SG 
Sega Bi KA 
—D bata “. 


4577. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: ''Karena Bani Nadlir 
lebih mulia tingkatannya dari pada Bani Oatadah, maka bila seseorang 
dari Bani Guraidah membunuh seorang dari Bani Nadlir, i iapun dibu- 
nuh, tetapi bila seorang dari Bani Nadlir membunuh orang dari Bani Ou- 
raidhah, maka ia hanya menebusnya dengan seratus wasag kurma.” Se- 
telah Rasulullah saw tiba di kota Madinah: ada seorangdari Bani Nadiir 
membunuh orang dari Bani Guraidhah. Kata Bani Guraidhah: ”'Serah- 
kan pembunuh itu pada kami, supaya kami membunuhnya”. Jawab 
Bani Nadlir: ' Antara kami dan kamu ada Rasulullah saw.” Kemudian 
mereka datang pada beliau dan menyerahkan perkara itu pada beliau. 
Maka turunlah ayat: ””Wa in Hakamta fahkum bainahum bilgisti” (Dan 
jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) 
di antara mereka dengan adil). Adil ialah j jiwa harus dibalas dengan jiwa. 
Kemudian turun pula ayat: ”' Afahukmal jaahiliyyati yabghun” (Apakah 
hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki?”) 


“. ag y c & . | | 
SIG EN Mega TA Sada tom 


38 


“37 GS 


003 TES Pera SP 1 


4578. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, bahwasanya Firman 
Allah yang diturunkan dalam surat Al-Maidah: Fa-in Jaauuka Fahkum 
bainahum au a@'ridi 'anhum, wa in tu'ridl 'anhum falay yadllurruuka 
syaian, wa in hakamta fahkum bainahum bil gisthi innallaaha yuhibbul 
mugsithin.”” (Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk me- 
minta putusan), maka putuskanjah (perkara itu) di antara mereka, atau 
berpalinglah dari mereka: jika kamu berpaling dari mereka, maka me- 
reka tidak akan memberi mudlarat kepadamu sedikitpun. Dan jika ka- 
mu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di an- 
tara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang 
yang adil). Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah diyat 
yang terjadi di antara Bani Nadlir dan Bani Ouraidah: jika yang ter- 
bunuh orang dari Bani Nadlir -Yang kedudukannya lebih tinggi-, maka 
diyatnya diberikan secara sempurna: tetapi jika yang terbunuh orang 
dari Bani Juraidhah, maka diyatnya hanya diberikan separoh. Akhirnye 


3 


ketika | 
mereka mengadukan masalah itu pada Rasulullah: maka Allah 4579. Dari Al-Hasan dari Oais ibnu Ubad berkisah: ''Aku dan 


Na na paha 2 ga yang berkenan dengan mereka. Kemudian Ra- Asytar pergi kepada Ali ra, untuk bertanya: '” Wahai Ali, pernahkah Ra- 
Maa kanan Fa ag perkara di antara mereka berdasarkan ke- sulullah saw berwasiat padamu tentang sesuatu yang tidak beliau wa- 
yamakan diyat di antara mereka. siatkan pada orang-orang lain?” Jawab Ali: "Tidak, kecuali apa yang 


2 terdapat di dalam tulisanku ini.” Kemudian beliau mengeluarkan tu- 
at 1: 3S ( s| 2 IN, “ag : SU. Ke Pa 6 lisannya dari sarung pedangnya. Isi dari tulisan itus Semua orang muk- 
| - 5 : min, maka darah mereka sama, dan mereka harus bersatu dalam meng- 

hadapi musuh mereka, dan orang-orang yang di bawah mereka boleh 
meminta perlindungan dari mereka. Ketahuilah, jangan sampai seorang. 
mukmin dibunuh oleh orang kafir dan jangan pula orang kafir yang 
telah dijamin keselamatannya dibunuh. Barang siapa yang membuat 
hukum yang baru atau mendukung hukum yang baru, maka laknat 


SARI JS 8 7 ARA 
Sad K3 .L0VA Allah wajib atasnya, begitu pula laknat malaikat dan laknat seluruh 


manusia.” 
Yi: PA 


sel Haa KRUN  “Tusens Tana oh 
dis aa 2. LN 2 - A PA 2 
MAN hanaehJoabksan | AKN Ane 


SA 


ANN TN AS (Eh 1G EP Kar GS Bl gua mark 


OISOS ANTARA JIWA ORANG MERDEKA 
DAN JIWA SEORANG BUDAK 


Lali 


PALU PE Pa Bh A 
Ba Kelas Ada ol LES OEM Ya pa baba 


LA 


-“ - 
95, ng.“ SI 5, 
ZA : 
ED btn FE 9 9 lgu Tan d3 93 Ea 5 4580. Dari Abu Hasan Ka Ali ra, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
- sabda: ''Semua orang mukmin, maka darah mereka sama, dan orang- 
2 LG 


orang yang di bawah mereka boleh meminta perlindungan mereka. . 


/ 2 SL “ Ne OIL » 5 K3 
It 9 33 2 Na Yugi P e 3| Jangan sampai ada seorang mukmin dibunuh oleh orang kafir dan 
- 


j 


2 ja P Tan « 5 jangan pula ada orang kafir yang telah dijamin keselamatannya di- 
. #3 ” ,»7 
S9 Ikon JAS 5x Ja Is dina ol h $ bunuh. 
Patra “ - 
(efia Li 1x (8 13 AA Ja 233 | 
wwLJIg A— GLS ai PEP NE GaA LD 


OISOS ATAS MAJIKAN YANG MEMBUNUH BUDAKNYA 


na 5 2061 GI 2 A1 - 
Sura Al jo KU Jaas, 3 5813 ana ip Sya SE.LON 


40 
5 “41 


Io Po 24 ira 
aegania s 1 ago KIE 


membunuhnya. Barang siapa memotong hidung budaknya, maka kami 
akan memotong hidungnya. Dan barang siapa mengebiri budaknya, 


LC Ja Gu G Pa - 
7 ", “- OP | 2 Pa “ 
Al : , 
IL AP Pa PPA 
2 DN CC GI Lg ye 15 
o 4 s 2 “2 . LA 
Ane Pekan yago », Ola JS Sa TB ap 
. 5. 13 PP 
4582. Dari Al-Hasan dari Samurah ra dari Rasulullah saw bersabda: 
Barang siapa membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya: 


dan barang siapa memotong hidung budaknya, maka kami akan memo- 
tong hidungnya. ti 3 


P/ PLLI Li : 
“0 


Padi 
Kekerakaa 


4583. Dari Al-Hasan dari Samurah ra berkata: ” Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Barang siapa membunuh budaknya, maka kami akan membu- 
nuhnya, dan barang siapa memotong hidung budaknya, maka kami 
akan memotong hidungnya.” 


42 


MAL Ia 


OISOS WANITA DENGAN WANITA 


2. ) - J 5» ra, CA 
KELAS LL 3 PE BOAE E -LON 
4 “ ,) . 1, Je “14 
NE NO PP Seng Ph PAP AYAT 


| Ia 4 
Hina AAL EA 


aa d9 
La AN LEAN Esa 
Ip GE alan apa) -c SAP 


A £ " 4, 
3S p- AI en Pa Ti ym. 

AC Agan - yA Sa et In 
HN ITA NA ai 


4584. Dari Ibnu Abbas dari Umar r.a, bahwasanya ketika ia (Umar) 
mencari kebenaran akan keputusan Rasulullah saw tentang gisos wanita 
dengan wanita, tiba-tiba Hamal ibnu Malik berdiri dan berkata: Pada 
saat itu aku berada di antara dua kamar dua orang wanita, tiba-tiba 
salah seorang dari wanita itu memukul yang lain dengan sebuah tongkat, 
hingga ia berhasil membunuh wanita itu beserta janin yang ada di dalam 
kandungannya. Maka Rasulullah saw memutuskan: janin itu harus di- 


tebus dengan seorang budak kemudian wanita yang membunuh itu harus 


dibunuh.” | 
ui ag : 7 
Tx “ Pa ga 
ba Id se : 2 ap 
TJ Sar 
@ISOS LELAKI DENGAN WANITA 
LH 29 LT” KG 0 
aan EL EA Fa HA SE EIESE-OR0 


43 


HN TN aa Gis t 4.4, | | » 
Au. 2sEuU LA Ap PA AA Arab 2 CLS IL KA YAA 
co ALI aw yo nl8 pe | As “3 | Sana, 29 SI Ala Akal (Ae 3 LA 
lay 1 Iu. ag AS Apu Gw SIA nat 
Pep Ogaran H3 FA ESA AE ea AI Jaa lp 3G 

4585. Dari Gatadah dari Anas ra, bahwasanya seorang Yahudi telah 


A 
- Pa 7 A7 0 
PAI Ay MI LL aa 2 SG 
membunuh seorang wanita dan merampas perhiasannya, maka Rasulul- 1 2 Iga S— 4 30 J 3 4 » JB G 
lah saw membunuh si Yahudi itu sebagai balasannya.” ENI g 


KA 1 LL MA | NN IL Lea GA ega La 
dam “ sii ANOKN MAA CK To | 2 u rare ara 
J9 3) - bera YERASE 1 al Otot ) AP SAS AN 0 ya & 
1 “2? Pa '. 
PALA LIA LIA MAS NP Hi ARA AS 2G SA ee Iu MA 
A S ..« « (B2 h « : 2 Ska (ae —-) 1 | 
He Opah, Ui Ao era lola | — mula Man rana dg mhandiuo 
/ P3 . : 1 , 
sg (3 Ta 5 1 “7 4 ) GG Fe aloe a53 4 4587. Dari Oatadah dari Anas ra berkisah: '”Suatu ketika, seorang 
— pa 9 Lu . 3) 23 2 wanita pergi dengan memakai perhiasan, tiba-tiba ada seorang Yahudi 
Ag) Y 5 Le ba : merampasnya dan memecah kepalanya, kemudian Yahudi itu merampas 
211 w AA w JI «. Tn TP 4 “1 P4 ip y p ya, Pp 
maha pat NP v0 du Jar) ya “ CA Ya « ll» 1 semua perhiasannya. Ketika jasadnya ditemukan, sebagian jasad itu ada 
yang masih hidup: maka jasadnya dibawa kepada Rasulullah. Tanya be- 


Pen Bata 231 a R3 rr -, liau: Siapa yang.membunuhmu, Fulan?” Jawabnya: '' Bukan”. Tanya 
' HD Ok dal, (er Xi beliau: ''Fulan itu?” Jawabnya: ''Bukan”. Sampai ketika beliau me- 
nyebutkan nama seorang Yahudi yang membunuhnya, ia menjawab: 
''Ya, benar”. Setelah Yahudi itu ditangkap dan ia mengakui perbuat- 
annya, maka Rasulullah saw menyuruh orang-orang membunuhnya, de- 
ngan dipecah kepalanya di antara dua batu.” : 


4586. Dari Gatadah dari Anas ibnu Malik ra, bahwasanya seorang 
Yahudi telah merampas perhiasan seorang wanita, lalu ia memecah ke- 
pala wanita itu di antara dua batu. Ketika Orang-orang menemukan 


jasadnya, di antara bagian jasad itu ada yang masih hidup: maka mereka At Ale FA P2 

Anya: japa yang membunuhmu? si Fulan ini, atau si Fulan itu?” Lari : pagi | "AI YA | gk 

Dan xetiha disebut nama orang yang membunuhnya, kepalanya men- LL Ap » Ld 

jawab: ”'Ya, dia”. Maka Rasulullah saw menyuruh orang-orang mem- i 

balas membunuhnya dengan dipecah kepalanya di antara dua batu.” GUGURNYA OISOS ATAS SEORANG MUKMIN 
YANG MEMBUNUH ORANG KAFIR 


l 


CPI KA PAN NAN Ar ! 2 Ink an pemanas 
: 24 “8 ag 3 ea OS -LONV OA , 5113 A le KE das OM 


Pa 


Tebe A Ara “7 TA AI 4 bar Pat PAN Pe 2 AO NNATA Gg It 3-20 
ae AA AN ANA SI IE na Ia adan 


4. 2 
| | : 45 


Pai 
PN GA NE WAT KE Don San 22 
Pe 2 
PAI 2 LH IG II INI SAY 9 
AA 2 Ia Ld “ | - : 
: “aa ma lagata Len jan 3) 
: » 
3 23 IL AA ag 2) I (IA Ga 
« ». Sa 2 - | 
Jaa gonna Pra LAMIL Ep MAYA 
NAN aa AA 
DALAH g 
4588. Dari Ubaid ibnu Umair dari Aisyah ra berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: "Tiada dihalalkan membunuh seorang muslim melainkan 
dikarenakan dikarenakan salah satu dari tiga perkara, yaitu: zina muh- 
zon (zinanya orang yang pernah menikah), maka ia harus dirajam: se- 
seorang yang membunuh sesama muslimnya dengan sengaja, dan se- 
orang yang keluar dari agama Islam dan memerangi Allah dan Rasul- 
Nya, maka ia harus dibunuh atau disalib atau dibuang dari daerah tem- 
. pat tinggalnya.” | 
P/ Ip GI LI iv at Peng . 
APN LAN ANA IP GE 5 TON 
z -. « - 4 - 


- 


: 1 s3 2 . & 7 
BJs Maan PAT Ja IE BE 
YA ca 9 A3 Pn Gd 
SEA TE AN Goa PL ak 
TEE AN LAN AN 3 EA 
109 GG 


Sa Ai ola Calon ES 


“ 


“mmm, 
—nang 


4589. Npari Asy-Sya'by telah mendengar Abu Juhyah berkisah: 
Kami pernah bertanya kepada Ali: '' Adakah kamu memiliki sesuatu 
dari Rasulullah saw selain Al-Our'an?” Jawabnya: "Tidak, demi Dzat 
yang membelah biji dan Yang menciptakan jiwa, hanya saja Allah akan 
memberi pemahaman kepada seseorang tentang kandungan Kitab-Nya 
dan wasiat Nabi yang terdapat di dalam lampiran ini.” Aku bertanya: 
"Apa yang terdapat di dalam lampiran itu?” Jawabnya: "Yaitu, per- 
gunakanlah akal, tebusiah kaum tawanan dan jangan sampai seorang 
muslim dibunuh orang kafir.” - 


KEY NE Lon, 
SN EA IU ab 
PEN EPA Pa Pan 


ai Pd “3 “DI 7 net, 
AA SH EA AGAN 


5 
Fo: 


TC PA Ao CP II 
2S ISI YG Beo A IS 


4590. Dari Gatadah dari Abu Hassan berkata: Ali berkata: ''Ra- 
sulullah saw tidak pernah memberi suatu pesan khusus. padaku, kecuali 
apa yang terdapat di lampiran dalam Sarung pedangku. Orang-orang te- 
tap menunggunya hingga ia mengeluarkan lampiran itu: isi lampiran itu 
berbunyi: ''Kaum mukminin adalah sama darahnya: Orang-orang yang 
di bawah mereka meminta perlindungan mereka, dan mereka harus ber- 
satu dalam menghadapi musuh: jangan sampai ada Orang mukmin di- 
bunuh oleh orang kafir dan jangan pula Orang yang telah dijamin ke- 
selamatannya dibunuh. : 


41 


| 7 Pd 7” 2. 2 9. 
Pena MEA NPATA 


2 - 


4591. Dari Abu Hassan Al-A'raj dari Asytar bahwasanya ia pernah 
berkata kepada Ali: "Sungguh telah tersebar sesuatu mengenai dirimu di 
antara orang-orang, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan suatu 
pesan khusus padamu, maka beritahukan hal itu pada kami.” Kata Ali: 
” Rasulullah saw tidak pernah memberikan suatu pesan khusus padaku, 
hanya saja beliau pernah berpesan padaku seperti yang ada di dalam 
sarung pedangku ini.” Setelah diperlihatkan ternyata isi lampiran itu 
berbunyi: ''Semua kaum mukminin sama darahnya: orang-orang yang 
di bawah mereka boleh meminta perlindungan mereka, jangan sampai 
seorang mukmin dibunuh oleh orang kafir, dan jangan pula orang kafir 
yang telah dijamin keselamatannya dibunuh.” 


Jali ja 5x 2. 


BESARNYA . DOSA MEMBUNUH ORANG KAFIR 
YANG TELAH MENGADAKAN PERJANJIAN DAMAI 
DENGAN KAUM MUKMININ 


SEN JEJE SH SENJA IS ON 


VP Aha 
Slim la 113 P Bp Sena A0 data de 
wa, - 
LG KI) 4 4 n 4 
erapreliyga AL 
4592. Dari Uyainah berkata: Ayah menceritakan su ia ber- 
kata: Abu Bakrah berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: ”Barang siapa 
yang membunuh orang kafir yang telah mengadakan perjanjian damai 


dengan kaum mukminin dengan tanpa hak, maka Allah telah meng- 
haramkan surga baginya.” 


DE Ka 324, Pa SEINSG SO 
ar Aneska PEN PAN RA AJB 
SI sks AI) Ba aa Pet re 


4593. Dari Asy'ats ibnu Tsurmulah dari Abu Bakrah berkata ”Ra- 
sulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang membunuh j jiwa orang kafir 
yang telah mengadakan persetujuan damai dengan kaum mukminin, ma- 
ka Allah an ia mendapatkan harumnya bau surga.” 


LA Ga ESA SE pbiga-toai 
sem duda De na si) 
SAE NN NET Ju. 
ae BAY NP 3 2221 26 AP UPA! 


Pi 
. 


49 


4594. Dari Al-Gasim ibnu Mukhaimarah dari seorang sahabat bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang membunuh se- 
orang dari ahlu dzimah, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya 
bau surga. Dan sesungguhnya harumnya surga itu sudah tercium dari 
jarak sejauh perjalanan tujuh puluh tahun.” 


aa aa 2 
Sana daa De Ibay# ay 
jau JAN JET Es Sy 

CEK WAN, 


459S. Dari Junaduh ibu Abu Umayah dari Abdullah ibnu 'Amr 
berkata: ?' Rasulullah saw bersabda: ”'Barangsiapa yang membunuh se- 
orang ahlu dzimah, maka ia tidak akan mendapatkan keharuman bau 
surga. Dan sesungguhnya keharuman surga itu sudah tercium dari jarak 
sejauh perjalanan tujuh puluh tahun.” 


Peti B2 


GUGURNYA OISOS ANTARA BUDAK DENGAN BUDAK 
KECUALI YANG BERKENAAN DENGAN JIWA 


IA PeBa GAd Se-LMN 
ET, hem sn 
PIA AG 


Ai 


50 


4596. Dari Abu Nadlirah dari "Imran ibnu Hushain, bahwasanya 
seorang budak milik keluarga miskin telah memotong telinga budak mi- 
lik keluarga kaya. Setelah keluarga kaya mengadukan hal itu pada Ra- 
sulullah, ternyata Rasulullah: tidak memberikan apapun pada mereka.” 


MEN PR eat 
“ ad 
Ol SusLagi 
OISOS GIGI DENGAN GIGI 


aa. 


Ida AIA AE San LAN 


Ia “- 
: KAPAT adi Ss E— A2 ' 
4597. Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, bahwasanya 


saw telah menetapkan gisos tentang gigi. Beliau bersabda: "'Di dalam 
Kitabullah telah: terdapat ketetapan gisos. 2 


Inda WI IEEE LM Sa -LOAN 


pan 2, 232 Keras TE AJB AS peak ea 
| ES ENAK 


4598. Dari Al-Hasan dari Samurah, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: 'Barangsiapa membunuh budaknya, maka kami akan mem- 
bunuhnya, dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka 
kami akan memotong hidungnya.” 


A14 1s- Ay CA 
ba Ke abESeteengay an 
Ling ol (3-4 SE Ha Pa! “AJE ngan 


page 
S1 


4599. Dari Al-Hasan dari Samurah, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ''Barangsiapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan 
mengebirinya, dan barangsiapa yang memotong hidung budaknya, 
maka kami akan memotong hidungnya.” 


BE KENA Aga saia 
Kena IS NN SEL US 
Nan LA (ag aa PRA AP ASN 
Hanna AE saLaah 


ME Agan SAT SS 
SE ANN in Is ab, 
NG HA Dah GA 
SA So SAN INA LNG 

255 Yati JESSA 


4600. Dari Tsabit dari Anas bahwa pada suatu hari, Ummu Ha- 
ritsah (saudara Ummu Rabi?) telah melukai seseorang: maka kelurganya 
mengadukan hal itu pada Rasulullah: sabda Rasulullah, '' Laksanakan 
gisos atasnya, laksanakan gisos atasnya”. Kata Ummu Rabi': ' Wahai 
Rasulullah, adakah saudaraku akan digisos? Tidak, demi Allah, ia tidak 
boleh digisos.” Sabda Rasulullah: ''Subhaanallah (Maha Suci Allah), 
wahai Ummu Rabi', gisos itu sudah ditetapkan Allah di dalam Kitabul- 
lah”. Kata Ummu Rabi': ''Demi Allah, ia tidak boleh digisos sela- 


manya.” Dan Ummu Rabi' tetap pada pendiriannya sehingga keluarga 


52 


CA AIGSUN NY 


Aa Ir 2D Ab AA 
nara oY P3 aa s AG LA 
BEST A3 An S3 ES 


Art, Sa Se aa Pe 
ME OA Ain Ke ga  Kenaait Is 


orang yang dilukai itu menerima diyatnya. Kemudian sabda PAN 
Sesungguhnya, hamba Ailah yang shaleh ialah bila ia berdo'a kepada 
Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonannya.” 


— ag 
NN SI 3 | Kei 
NON MP - 
OISOS GIGI DEPAN DENGAN GIGI DEPAN 


AKAL GG GA TAG NS 2 
TE EN TAK K3 
GG. SEN - du 2 : 


RU .. 

2-1 24 pg Lp 
ma Ra aan Wage IS so Kat, 
L 


N 


(PL IA SY ALA AL AAN 
(R3 pa Kg g ngo Cals CAS H9 


SI, A0 NGA MAP ACA PARI IS, KA 
SA JUS yaa Pa (AA 


7 


4601. Dari Humaid berkata: Anas ra berkisah, bahwasanya Rubai' 


bibinya telah meremukkan gigi de i 
pan seorang wanita: maka Rasulullah 
saw menetapkan gisosnya. Tetapi Anas ibnu N 
adler (sa - 
kata kepada Rasulullah: mena 
pecah sebagai balasannya atasnya? Tidak, demi 
utusmu dengan hak: ia tidak boleh dipecah gigi 


Adakah gigi saudara perempuanku akan di- 
Allah yang telah meng- 
nya”. Dan sebelumnya 


53 


mereka telah meminta maaf pada keluarga wanita itu dan menawarkan 
diyatnya, tetapi mereka menolaknya. Setelah Anas ibnu Nadler (seorang 
pejuang perang Uhud) bersumpah, tiba-tiba keluarga wanita itu mau 
memaafkan. Sabda Rasulullah: ”'Sesungguhnya, hamba Allah yang 


lah ialah apabila mereka bersumpah atas sesuatu, maka Allah akan me- 
ngabulkannya.”” 


ah 3 LA aa 5 PA 
BN LES 3 


shaleh ialah apabila ia berdo'a kepada Allah, maka Allah akan meng- 


ambilkannya.” " 

| Pad 2 Pa 
Hen SAS JAYA KA 
KE SI SE Ane .. 2 UN PA Al eh 9 Ayoo 


ru 5 VAN AS NK 
AS Anni NAS 


SENILAI IE sega 
LL AI ES 
Pa RAN GEA CABIN SSI, 

Si Tanya IG sasbnotata 


4602. Humaid menceritakan kepada kami dari Anas ra berkisah: 
"Pada suatu hari, Rubai' telah memecahkan gigi depan seorang wanita, 
maka keluarga Rubai' meminta maaf kepada keluarga wanita itu, tetapi 


mereka menolaknya: kemudian keluarga Rubai' menawarkan diyatnya 


kepada mereka, tetapi merekapun menolaknya. Lalu mereka mengadu- 
kan peristiwa itu kepada Rasulullah saw: maka Rasulullah saw menyu- 
ruh mereka melaksanakan gisos atasnya. Tiba-tiba Anas berkata: ”' Wa- 
hai Rasulullah, adakah gigi depan Rubai' akan dipecah? Tidak, demi 
Allah yang mengutusmu dengan hak, ia tidak boleh dipecah giginya.” 
Sabda Rasulullah: '' Wahai Anas, Kitabullah telah menetapkan gisos- 
nya.” Tetapi kemudian keluarga wanita itu rela menerima diyat dan mau 
memaafkan. Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya hamba Allah yang sha- 


54 


TIDAK ADA OISOS BAGI GIGI YANG TERLEPAS 
KARENA MENGGIGIT ORANG LAIN, BERBAGAI HADITS 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH IMRAN IBNU HUSHAIN 


La ANITA 2S AA MN ne 

DO Gen DIES Ops ya lee AN 

AAN Ta OA ARA Ga 

RAYA GAYA CE 
e “ 


- . 


/ 
AJ Mid AAS SALA C ES NET 
) Aa amat 

apn JS dos NIS sae 
ANA ANA Ur 
PA PKK A3 NS MIL U TT K1 
dan esa canasa 
2 ara $ “IG 2 “wa c kata th 

CBN ah Sa 


4603. Dari Ibnu Sirin dari Imran ibnu Hushain bahwasanya sese- 


orang telah menggigit tangan orang lain, tiba-tiba orang yang digigit itu 
menarik tangannya hingga gigi orang yang menggigit terlepas. Lalu 
Orang yang menggigit itu mengadukan peristiwa itu pada Rasulullah un- 
tuk menuntut diyatnya, sabda beliau: 
padaku, 


kamu gigit itu supaya ia membiarkan tangannya dalam mulutmu 


: : ''Apa yang kamu perintahkan 
erarti kamu memerintahku agar aku menyuruh orang yang 


dan 


55 


kamu: akan tetap menggigitnya seperti hewan jantan menggigit. Kalau 
kamu suka ulurkan tanganmu ke mulutnya supaya ia menggigit tangan- 
mu, kemudian tariklah tanganmu dari: mulutnya. 22 


A6 Sienta lg Gksg- ut 
LS, del eh 3 TAMAN ee 
PRA Peran PLAN! WES 


JAN BA TA pa 1S, 


4604. Dari Zurarah ibnu Aufa dari Imtan ibnu Hushain, bahwa- . 


sanya seseorang telah menggigit lengan orang lain, tiba-tiba orang yang 
digigit menarik lengannya hingga giginya terlepas. Kemudian ketika hal 
itu diadukan kepada Rasulullah untuk dituntut diyatnya, beliau menolak 
pengaduan itu seraya bersabda: ”'Kamu 'telah suka menggigit daging 
saudaramu seperti hewan jantan menggigit daging.” 


1S KN 2 


ISE TELOLET 
PA SN KG 
SADAR NERACA Pan PUN 
San, 1 Ka Bap Lu AN Ta 
TI 

' 4605. Dari Zurarah dari Imran ibnu Hushain berkisah: »Ya'la telah 


bertengkar dengan seseorang, tiba-tiba orang itu menggigit tangannya, 
karena itu ia menarik tangannya dari gigitan orang itu, hingga gigi itu 


56 


terlepas. Akhirnya keduanya mengajukan pertengkaran mereka kepada 


Rasulullah: sabda beliau: ''Bila seorang dari kamu terlepas giginya ka- 
rena ia telah menggigit saudaranya seperti hewan jantan menggigit, 
maka tidak ada diyat baginya.” . 


- LAL 
NE ota JOsA EK Ka 
- Fi II GI “AAA “GG. 
Ina BESI FatnsN3 
Pn Pen 2 Aha 
AN ET 


4606. Dari Zurarah dari Imran ibnu Hushain, bahwasanya Ya'la 
pernah berkisah tentang Orang yang menggigit saudaranya hingga gi- 
ginya terlepas, kemudian mengadu kepada Rasulullah: Lani sabda be- 
liau padanya: ” Tidak ada diyat bagimu.” 


KK | Akan Maa $1V 


Ogan: Koes Dus - 
DE EU AN aa 
SIS BAU kep berpir, TAN ROAN 

Ka ETC Gesi Tera 


.4601. -Darj Zurarah. tonu Aufa dari. Iniran ibnu Hushain, bahwa- 


pada beliau: sabda beliau: ''Karena kamu telah suka menggigit lengan 
saudaramu.seperti hewan jantan?” Dan beliau menolak pengaduan itu.” 


57 


7. 291 951 34 JA 

“.. 2g . Ca) 6 
do PSA bea aa 
FP PON na res , . . . 
SESEORANG YANG MEMBELA DIRINYA 

DI ATAS KESALAHAN SENDIRI 


A4 net 2 A9 5 Ja 
TE LN IRR MEA 
ADA PELAN SI 


- Nge San aa OI yA yh 
Pa Pd LA, #6 . JI (Te ba PA 
2 Ju - 1 3 iteLry tah “ 
P4 ” 2... - 
Kaggkanki Jaa GI IL 3s Aan plis 
Aat 0,1 Ju 63) 13 3m “fl 
UD LA That Wat #13 1 Jk 
RUSA NA nga 
4608. Dari Mujahid dari Ya'la ibnu Mun-yah, bahwasanya ia telah 
bertengkar dengan seseorang, tiba-tiba seorang dari keduanya menggigit 
temannya, maka orang yang digigit menarik tangannya dari gigitan itu 
hingga giginya terlepas. Ketika kejadian itu disampaikan pada Rasulul- 
lah: beliau bersabda: ''Seorang dari kamu telah menggigit saudaranya 


seperti anak unta menggigit.” Kemudian beliau menolak tuntutan diyat- 
nya. 


BUSUI PER K 
aa TN DANG edar ca 
Aan nga 


P/ 
Pot Aya 
d | 
: . 


58 


4609. Dari Mujahid dari Ya'la ibnu Munyah, bahwasanya seorang 
dari Bani Tamim telah bertengkar dengan seseorang hingga ia menggigit 
tangan orang itu, tiba-tiba yang digigit menarik tangannya dari gigitan 
orang itu sampai giginya terlepas. Kemudian keduanya mengajukan per- 
tikaian mereka kepada Rasulullah: maka sabda beliau: ”Seorang dari 
kamu telah menggigit saudaranya seperti anak unta yang menggigit se- 
suatu.” Kemudian beliau menolak tuntutan diyatnya. 


SBN jka JESENAS 


“T.A 


HADITS LAIN YANG MENERANGKAN TENTANG 
TIDAK ADANYA OISOS/DIYAT BAGI GIGI 
YANG TERLEPAS KARENA MENGGIGIT ORANG. 
DIRIWAYATKAN OLEH ATHA' 


“3 “ 

NE ana 
LA A9 Ae Sea SAI, 

AN sn 1 Pe , 2 
BajS SAan Au S abi Intan KAK 
si S ar - - 
WN Sa TA Cola ag H23 
LA tee 1 mna Aa P 
HAN ha HE Ia AYANG 
pee e3 IE gas 


Pelat a 
CE LES TE Una E Lagi 
5 | 6 | : . "3 - 3 ed, 
59 


Legenda ab 


4610. Dari Atha: ibnu. Abu Rabah dari Shafwan ibnu Abdullah dari 
kedua pamannya, yaitu Salamah ibnu Umayah dan Ya'la ibnu Umayah 
berkata: "Ketika kami pergi dalam perang Tabuk bersama Rasulullah 
saw, seorang kawan kami ikut pula bersama kami. Tiba-tiba kawan ka- 
mi bertengkar dengan seseorang. Ketika orang itu menggigit lengannya: 
maka kawan kami menarik tangannya dari gigitan itu, sehingga lepaslah 
gigi depannya. Kemudian orang yang menggigit itu mengadu kepada Ra- 
sulullah untuk menuntut diyatnya: maka beliau menolak tuntutan itu se- 
raya bersabda: ”'Seorang dari kamu telah datang pada saudaranya dan 
menggigitnya seperti hewan jantan ketika menggigit, setelah giginya 
lepas karena gigitan itu, ia Sasana untuk menuntut diyat, maka tidak 


ada diyat baginya.” - 
5 Mina bass an 


Ka "2 -. Pr BATA 


4611. Dari Atha' dari Shafwan ibnu Ya'ia dari ayahnya, bahwa- 
sanya seseorang telah menggigit tangan orang lain, ketika orang yang di- 
gigit menarik tangannya dari gigitan, maka tertarik pula gigi orang yang 
menggigit itu hingga terlepas. Kemudian ketika ia mengadukan hal itu 
Mas Rasulullah untuk menuntut diyatnya, maka beliau menolak tuntut- 


Tgnannya SAS Pasar AW 
2 AS LYAN AMP AYI eta sepang YAAA 
ari jane aa Ag 2 IA NALA EKA 


60 


MEP 


SE AGEN 
. 
Bb, DS ha 


4612. Dari Atha' dari Shafwan ibnu Ya'la dari Ya'la, bahwasanya 
ketika menyewa tenaga seseorang, tiba-tiba pekerjanya berkelahi dengan 
seorang dan ia menggigit tangan orang itu. Ketika orang itu menarik ta- 
ngannya dari gigitan, maka terlepaslah gigi orang yang menggigit itu. 
Kemudian ketika ia mengadukan orang itu pada Rasulullah: Jawab 
beliau: '' Apakah ia akan membiarkan tangannya kamu gigit seperti 
digigit hewan jantan?" - 


Sen ES g PAN ASIAN 
PA Te ai Pa SAYA GA 
MEME A L3A 
Si sasa (Fan M5 na 
Sa Ha MI j3 aa 

Ka 


4613. Dari Atha' dari Shafwan ibnu Ya'la ui Tan dari ayahnya 
berkata: "Ketika aku ikut prang Tabur bersama Rasulullah saw, aku 
sempat menyewa tenaga seorang buruh. Tapi tiba-tiba buruhku ber- 
kelahi dengan. seorang, orang itu menggi zitnya hingga terlepas gigi de- 
pannya. Kemudian ketika orang yang menggigit itu mengadu kepada Ra- 
sulullah untuk menuntut diyatnya, ternyata Rasulullah menolak 'tun- 


San 2 
G3 ES 35 Kesghka Eyen PAN MI 
PA 54 


2 BEI na PPA San 
ea ab PAN TA 


61 


c 


. pd GS 2 y,2 3- 
Sei EN BEAN SA 53 


| “3 TAN ANG FU te 
a09 KI LG TERANG EPA I Lp) eU Ah RUP 


KE AEA fenkan An fc CINA 
(ENYA GA OAT 


4614. Menceritakan kepadaku Atha' dari Shafwan ibnu Ya'la dari 
Ya'la ibnu Umayah berkata: ” Aku turut bersama Rasulullah saw dalam 
suatu peperangan di Tabuk. Karena saat itu aku tidak dapat mengurus 
diriku sendiri, maka aku menyewa. tenaga seorang buruh, Tiba-tiba ia 
berkelahi dengan-seseorang, hingga salah satu dari keduanya menggigit 
jari yang lain. Ketika yang digigit itu menarik jarinya, maka jatuhlah 
gigi orang yang menggigit. Kemudian ketika orang yang menggigit itu 
. mengadukan kepada Rasulullah saw tentang giginya yang terlepas: sab- 
da beliau: '' Apakah ia harus membiarkan tangannya di mulutmu untuk 
kamu gigit? "8 


3 “' 5. Lb) 
Kan wo 
Pa “1 
( s3. L 2. - 

Ig x “3 ca c i nan Lydia oa 

Lt Et 
4615. Dari Atha' dari Ibnu Ya'la dari ayahnya berkisah, bahwa- 
sanya seseorang yang menggigit orang lain hingga terlepas giginya. Maka 


ketika ia mengadukan hal itu pada Rasulullah dan menuntut diyatnya, 
beliau bersabda: ''Tidak ada diyat bagimu.” 


“32 2 PE 20 
Aa AGEN Sae 


62 


Na 


A ALASAN 


Kn 237 LA 3 ea “4 
KEY aa ANN Sea HA 


2m 


ng 5, KAK 21k 
Asada ai Jaan alta Aan , 2 Gd 
PERAK Gaia « Mang 


4616. Dari Atha' dari Shafwan ibnu Ya'la ibnu Mun-yah, bahwasa- 
nya pada suatu hari seorang pekerja Ya'la, tangannya digigit oleh se- 
seorang, ketika ia menarik tangannya dari gigitan, gigi orang yang meng- 

gigit-itu terlepas. Maka orang itu mengadu pada Rasulullah bahwa gigi 
depannya terlepas karena telah ditarik oleh yang digigit ketika ia meng- 
gigit kawannya, kemudian ia menuntut diyatnya. Beliau menggugurkan 
diyat itu seraya bersabda: ”' Apakah ia harus membiarkan tangan kamu 
gigit seperti hewan jantan menggigit.” . 


(174 9g 2 P Penak Da 
2G 


Ta Baba. AG JELE LV 
Aan Eka Ia ad pan aa 
LEAN G3 IE JUAN LA CS 
HE 
raga Ha BA aga Sedati 

LES JASA RAI Ga 


63 


4617. Dari Muhammad ibnu Muslim dari Shafwan ibnu Ya'la, bah- 
wasanya ketika ayahnya ikut perang Tabuk bersama Rasulullah, ia me- 
nyewa seorang pekerja. Tiba-tiba pekerjanya berkelahi dengan sese- 
orang, hingga orang itu menggigit tangannya. Karena merasa kesakitan, 

. maka ia menarik tangannya sampai melepaskan gigi depan Orang yang 
menggigitnya. Setelah hal itu disampaikan pada Rasulullah oleh Orang 
yang menggigit, beliau bersabda: ''Seorang dari kamu dengan sengaja 
menggigit saudaranya seperti hewan jantan ketika menggigit.” Kemu- 
dian beliau menggugurkan diyatnya. 


2 5 2. 
Ala 3 315 | 
Pa (-, 

OISOS MENGENAI TUSUKAN 


235 yan BEA JOKE AN 
ea AA ia “4 ad db 
21 asi naa pe aan 


Lx 


Je JESENEA Less 


YA 


“Ab aw 


4618. Dari Abidah ibnu Musafi' dari Abu Sa? id Al-Khudriy ra ber- 
kisah: Ketika Rasulullah saw membagikan sesuatu, tiba-tiba seseorang 
datang dan langsung menjatuhkan diri di atas barang yang dibagi se- 
hingga Rasulullah saw menusuknya dengan tongkat beliau. Setelah 
orang itu berlari keluar, beliau memanggilnya: ”Ke sinilah dan lakukan 


gisos atasku.” Jawab lelaki: ”' Aku telah memaafkanmu, wahai Rasulul- 
lah. 79 


64 


Thea jang NAN rae AAN KG 


NY 2 Tak Fe PN PAPUA 3 Kade 
Cant Menara pan Jaka 
pn SIB AKA 
Loan fee 
3 


4619. Dari Abidah ibnu Musafi' dari Abu Said Al-Khudry berkisah: 
"Ketika Rasulullah membagikan sesuatu, tiba-tiba seseorang menjatuh- 
kan diri di atas barang itu sehingga Rasulullah saw menusuknya dengan 
tongkat beliau, maka menjeritlah orang itu: sabda beliau padanya: ”'Ke 
sinilah dan lakukan gisos atas diriku. ” Jawab orang itu: '” Wahai Ra- 
sulullah, sungguh aku telah memaafkanmu.” 


aa ad 
Kla Ga 335) 


OISOS MENGENAI TAMPARAN 


AAN Sang Par SAN AIA Ng 


s S3 1 Yaya ES Na. 2 


KAS UAS EN AS3 


. 


ge 
Pa 2G DR Aa (Aa 
kenal Bin AN sa 


” 


65 


195 A33 BLANK AL aa ENI 
) | | : 3 
AL 5953 AM To IIS RAN TEA 
: CN Ea 


4620. Ibnu Abbas ra telah menceritakan padaku, bahwasanya se- 
seorang telah menghina ayahnya ketika masa J ahiliyah, sehingga ia me- 
nampar muka orang itu. Tiba-tiba kaum orang itu datang dan berkata: 
Sungguh kami akan menampar Ibnu Abbas sebagaimana ia Menampar 
seorang dari kami.” Dan mereka juga membawa senjata. Setelah hal itu 
sampai pada Rasulullah saw, beliau berkhutbah: ' Wahai saudara-sau- 
dara, siapakah di antara penduduk bumi yang kamu anggap paling mu- 
lia di sisi Allah?” Jawab mereka: Engkau, wahai Rasulullah.” Sabda 
beliau: ”' Sesungguhnya Abbas adalah bagian daripadaku, dan aku bagi- 
an daripadanya, karena ia janganlah kamu mencela keluarga kami yang 
sudah mati, sebab yang demikian itu akan menyakit hati keluarga kami 
yang masih hidup.” Maka kaum itu datang pada beliau dan berkata: 
Wahai Rasulullah, kami berlindung kepada Allah dari kemarahanmu, 
miaafkanlah kami.” 


2 P 
era (x 2 “0 | | 
d “ 
0 Na Bs 29 ai 
OISOS MENGEN4I TARIKAN/DESAKAN 


be 


STB NAN EN Ia AE AK 


66 


AMA eat Gb an 


SP EREEBPAMAN Te Lan Prana paha 


"ea ANN” Ag 


ang ea j 


) p) ara 
Dki db Jen AAA SIS 
“1 « 4 Pa La 29 
EL AAA Lag AAS SENI as 
tri “9 aa 
S3 KETAT ya ten al 


MRI LG rn ((Z nat « 
TN LAILA KET TAYA CE LUT, 
on SET VE EAGESN 


— 


) ya. 4 Pa p 
HJ abi ANA 
: 5 23 BP $ : - si P Pa - 3 
SES An GEA 
Ka NN Kan sist 


) 


ape S UE KN EA NN AA 
Bal pe aa daa ya abi Jaa AT Ia las 


“ Pi 


“4, 4 A AAA C9 An 
A Ia Mn Jaa SEP EA JA abs 


Ke 


AL SI 
| rs 2 ale 

4621. Muhammad ibnu Hilal dari ayahnya dari Abu Hurairah ber- 
kisah: ''Kami biasa duduk di masjid bersama Rasulullah saw. Maka jika 
beliau berdiri, kamipun ikut berdiri. Pada suatu hari, ketika beliau ber- 
diri dari duduknya dan kamipun berdiri bersamanya, kemudian beliau 
berjalan, ketika beliau sampai di tengah masjid, tiba-tiba ada seorang 
Badwi memegang beliau dan menarik selendangnya dari belakang: ka- 
rena selendangnya kasar, maka memerahlah leher beliau. Kata Badwi 
tu: '' Wahai Muhammad, beri aku sesuatu untuk muatan kedua untaku 
itu.” Jawab beliau: "Tidak, aku tidak akan memberimu, sebelum kamu 
digisos karena kamu telah menarik leherku”. Kata Badwi itu: ”Tidak, 
demi Allah, aku tidak mau digisos.'” Kemudian Rasulullah saw meng- 
ulangi pernyataannya hingga tiga kali, dan semuanya dijawab oleh Bad- 
Wi itu dengan jawaban: "Tidak, demi Allah, aku tidak mau digisos.” 
Setelah kami mendengar jawaban Badwi itu, maka kami segera datang 
padanya, kemudian Rasulullah menoleh pada kami dan bersabda: ? Aku 
harapkan siapa saja yang mendengar ucapanku, hendaklah ia tetap di 
tempatnya sehingga aku mengijinkannya pergi.” Kemudian beliau ber- 
sabda kepada seseorang: '” Wahai Fulan, berilah si Badwi ini sekarung 
gandum dan letakkan di atas seekor untanya, lalu sekarung kurma dile- 
takkan di atas unta yang satunya.” Setelah itu beliau bersabda pada 
kami: ”' Bubarlah kamu semua.” 


SL JI & il, 3 it 
OISOS DARI PEMIMPIN UMAT 


al | Na ai & Balet - ON 


fe 
Pa 


PB “2, Pa Ka 
dal Ia Jan Ta AS 


LA ALYSYN NY 


am 


4622. Dari Abu Firas bahwasanya Umar berkisah: '' Aku pernah 
melihat Rasulullah saw memberikan Gisos dari dirinya sendiri.” 


Ob £G mebel 


SEORANG PEMIMPIN BERHAK MENENTUKAN 
BESARNYA NILAI DIYAT ATAU TEBUSAN 
) 


Sea CNN NE inka 
Ae aer 2 ia jaksa 25 
TAN ia Aan we 
KIE ati Ios SEA HARI 
PSA SAS II dago Lang « 
En nganNa PEAPAPA PEN 
2 CEERE ny PAI ag 
Dag ap Sage ka 
AN KATA ADA 
AA ba KAS SA 


ES BISSGI Su ata 


69 


Z TERI Pera 


— Na, 
AE Kol 


PING an PAS ANKLLE J6 
RE Fed can Ar: 


4623. Dari Urwah Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw mengutus 
Abu Jahm ibnu Hudziafah untuk menarik zakat, tiba-tiba seseorang 
berkelahi dengannya karena zakat yang harus dikeluarkan orang itu, 
sehingga Abu Jahm memukulnya. Maka kaumnya mengadu kepada 
Rasulullah dan berkata: Kami menuntut diyatnya, wahai Rasulullah”. 
Sabda Rasulullah: '' Kamu memperoleh diyat sekian dan sekian.” Tetapi 
mereka menolaknya, kemudian sabda beliau: ”'Diyat-mu aku tambah- 
kan sekian dan sekian.” Maka mereka menerimanya. Setelah itu beliau 
bersabda: '”' Aku akan mengumumkan dan memberitahu pada orang- 
orang tentang kerelaanmu menerima diyat itu.” Jawab mereka: ”'Baik- 
lah.” Beliau mengumumkan: ” Wahai saudara-saudara, sesungguhnya 
| orang-orang ini telah datang padaku dan menuntut diyat atas pemukul- 
| an Abu Jahmj setelah kutawarkan sekian dan sekian, maka mereka mau 
mencrimanya.” Tiba-tiba mereka berkata: 'Tidak.” Sehingga kaum 
Muhajirin menjadi geram pada mereka, tetapi Rasulullah saw menyuruh 
Muhajirin agar menahan tangan mereka, maka merekapun menahan- 
nya. Lalu beliau memanggil kaum itu dan bertanya: ”' Apakah kamu se- 
mua sudah reta menerima diyat tu?” Jawab mereka: "Baiklah." Maka 
beliau mengumumkan pada orang-orang dan bertanya pada kaum itu: 
”' Apakah kamu sudah menerima diyatnya?” Jawab mereka: "Ya.” 


3 
Pat, PD: — 391 | 
- '“ - 
IN IA 
MENGOISOS SESEORANG 
DENGAN TANPA ALAT YANG TAJAM 


Ane Setan yeee KL 
Int af AA PTK AL 
ke AN SE PAS sg AS 


70 


aa aa 


SEE LING IN PAT 
| AA 
ANA pena 


4624. Dari Hisyam ibnu Zaid dari Anas bahwa seorang Yahudi me- 
lihat seorang wanita yang memakai perhiasan, tiba-tiba Yahudi itu me- 


. rampas perhiasannya dan membunuhnya dengan batu. Ketika si korban 


dihadapkan pada Rasulullah, maka beliau bertanya: Adakah Fulan 
yang membunuhmu?” Maka ia menjawabnya dengan isyarat kepala 
yang maksudnya ”'Tidak”. Tanya beliau: ”' Atau si Fulan itu yang mem- 
bunuhmu?” Ia memberi isyarat ” Tidak” dengan kepalanya. Tanya 
beliau: Apakah si Fulan sebelah sana yang membunuhmu?” Ia mem- 
beri isyarat Ya?” dengan kepalanya. Maka Rasulullah saw menangkap 
Yahudi itu dan membunuhnya di antara dua batu sebagai gisosnya.?” 


SAS or eat KA : 3 
| Ai aa wap Aa 


) J 
PA Eat APN AA GA IleaA 3 4 2 
- HA Lun ? aa Fe NP Hae ” ba 
Kepang Intan SITE Jinak, 


GAN AA e 9. NK PRA 2g 
MA gan ab Jala IE F DEA 

“3 Al 

NAGA 


4625. Dari Isma'i dari Oais, bahwasanya pada suatu ketika, Ra- 
sulullah saw mengutus sepasukan tentara kepada suatu kaum dari Bani 
Khats'am. Tiba-tiba mereka meminta perlindungan dengan bersujud. 
Tetapi mereka tetap dibunuh. Maka Rasulullah saw memutuskan se- 
paroh diyatnya dan beliau bersabda: "Sesungguhnya aku terlepas diri 
dari setiap muslim yang bersahabat dengan orang musyrik. Ketahuilah, 
bahwasanya api persahabatan mereka tidak akan pernah bisa bertemu.” 


BEI Gala aan 
ra 737 3g 
KN Peng 2GEAS 


TAKWIL FIRMAN ALLAH: ''FAMAN 'UFIYA LAHUU 
MIN AKHIIHI SYAI'UN FATTIBA'UM 
BIL MA'RUUFI WA ADAA-UN ILAIHI BI-IHSAAN 


KY AE ya EA mM 
28K sen ““ A , 2 3353 sela Jalal 
AN GEN 3 ga KE S E 


KA NBN GIE Yiyal, Ta 
AN syal FEE Pa 
72 


HSNI TI san ul 

4 at Pa ' It In S9 
ea BI naga 
Hen On Serie ON JA Sa 53 Yah 


5 aa # Pd Dum 
TN AN EK ROG 


4626. Dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata: ”'Di kalangan Bani 
Israil terdapat gisos, tetapi tidak ada diyat, kemudian Allah menurun- 
kan ayat untuk kaum muslimin: ”Kutiba 'alaikumul gishashu fil gotlaa, 
alhurru bil hurri wal abdu bil-abdi wal-untsa bil-untsa, ilaa gaulih: fa 
man 'ufiya lahu min akhiihi syaiun fattibaa'um bil ma'ruufi wa adaa-un 
ilaihi bi-ihsaan?”. (Diwajibkan atas kamu gisos berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba de- 
ngan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang menda- 
pat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (Orang yang diberi 
maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula)”. Yang dimaksud memberi maaf ialah mau menerima diyat 
tanpa dipaksa dan mengikuti ketetapan membayar diyat dengan cara 
yang baik, kemudian hendaklah yang dimaafkan membayar diyatnya de- 
ngan cara yang baik pula (jangan menunda-nunda pembayarannya). 
Yang demikian itii adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu 
rahmat, karena yang diwajibkan atas kaum sebelum kamu hanyalah gi- 
sos dan tidak ada hukum diyat untuk meringankan mereka.” 


AAS Em B3, AN w 
2 ye KAA MO YS 
Tana Grati Aids nara 2 Zi 


“3 


Ap Ld Pa TAN 0Y L0 LA Ay AL 
CE AA oi JEANS 
GUI rd AI Ie CAAY 
MPA SI 
4627. Dari 'Amr dari Mujahid berkata: "Firman Allah: ”Kutiba 
'alaikumul gishaahu fil gotlaa alhurru bilhurri...... (Diwajibkan atas 
kamu gisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang mer- 
deka derigan orang merdeka.....)” Telah ditetapkan gisos atas Bani 
Israil, tetapi tidak ada hukum diyat atas mereka. Kemudian Allah me- 


nurunkan hukum diyat atas umat Islam sebagai suatu keringanan bagi 
mereka daripada hukum yang diberlakukan atas Bani Israil.”” 


MAS SAYA 
| ANJURAN MEMBERI MAAF SEBAGAI GANTI DARI OISOS 
IE NA NgabEig NA 
43 36 PA APP Pra j3 adi Ja, 
Ke 


4628. Dari Atha' ibnu Abu Maimunah dari Anas ra berkata: "Bila 
Rasulullah saw diminta menggisos seseorang, maka beliau menganjur- 
kan orang yang menuntutnya agar memaafkannya." 


PENA Sentai Ker oat saya 
PR AN RELA RA NA 
Hn ANA ra 


LAN 


2 


4629. Telah menceritakan pada kami Atha' ibnu Abu Maimunah 
dan ia tidak mengetahui kecuali dari Anas ra ibnu Malik berkata: 
”'Rasulullah saw tidak pernah diminta menetapkan gisos atas seseorang, 
melainkan beliau akan Tenganjurkan orang yang menuntut agar me- 
maafkannya.”” 


Kenapa as ls 
aa yg TA 35 


“BOLEHKAH ORANG YANG MEMBUNUH DENGAN SENGAJA 
. DIAMBIL DIYATNYA, JIKA WALI ORANG YANG DIBUNUH 


MEMAAFKANNYA 
IS AS Bean as oi Ha 
Pa eng manga 
MEA AA aa TE Ls 


4630. Telah Sencesikatai padaku ia berkata: Telah menceritakan 
padaku Abu Hurairah berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: ”Barang- 
siapa yang keluarganya dibunuh, maka ia boleh memilih salah satu di 
antara dua ketetapan: apakah ta-akan menjalankan gisos atas pem- 
bunuhnya ataukah ia mau menerima Siyatnya. 2 


Sana Bet Kat 
ISU 5 kesialan 
JB B ik 


4631. Telah menceritakan padaku ia berkata: Telah menceritakan 
pada kamu Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Ba- 


75 


rangsiapa yang keluarganya terbunuh dengan tanpa sengaja, maka ia 
boleh memilih satu di antara dua: apakah ia akan menuntut gisos pada 
orang yang membunuh ataukah ia mau menerima diyatnya.” 


HA NS IA 
KEYANE en Gaga 


R6.) 


“ 


4632. Telah menceritakan pada kami Yahya ibnu Abu Abu Katsir ia 
berkata: Abu Salamah menceritakan padaku, bahwasanya Rasulullah 
saw bersabda: "Barangsiapa yang keluarganya terbunuh dengan tanpa 
sengaja ....... (Hadits Mursal). 


KU KMR 


mera WANITA MEMBEBASKAN TEBUSAN DARAH 


5 Uas SA Sen aiEW 


465 J3 BA Indo ab Gas GI 


PPI, 


5 KAK IG An PPPA Soabesah 


4633. Hushain telah menceritakan padaku, bahwa ia mendengar 
Abu Salamah menuturkan dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ''Bagi keluarga orang yang terbunuh, hendaknya mereka 
mencegah diri yang merampasnya. Dan sebaiknya mereka telah me- 
nerima diyat (tebusan) meskipun keluarga yang terbunuh itu seorang 
wanita, maka mereka berhak atas tebusan diyatnya.” 


am 


76 


baal aa NG Teka NA 


ORANG YANG Ope Pe ORANG LAIN SEPERTI SENGAJA, 
YAITU DENGAN MELEMPARKAN BATU PADA TERBUNUH 
ATAU MEMUKULNYA DENGAN CEMETI 


sole Muglsolutog obi “UN 
sea 3 335 (nga abi 
Anam aa KEK 


Tr LG 2 


KAI 3 PTNGAANT 


An RI AANG ses Aap 
Iisahp 


4634. Dari Thawus dari Ibnu Abbas ra berkata: ''Rasulullah saw 
bersabda: ” Yang terbunuh karena lemparan batu atau karena pukulan 
cemeti atau tongkat, maka diyatnya ialah diyat orang yang 'terbunuh 
karena suatu kesalahan orang lain. Dan barangsiapa yang membunuh 
orang dengan sengaja, maka ia harus digisos. Bila ia selamat dari gisos, 
maka ia tetap akan mendapat laknat Allah, begitu pula laknat malaikat 
dan laknat semua manusia. Dan taubat serta diyat darinya tidak akan 
diterima.” 


DL MANILA GA 
yA IG A3 Ps EA Saba NO 
# na RB AU mw 4 tau 

2 30 R82 NASI 


| 


2-9- Aa 2s 


009595 aga IIA CA AP Ke DS Kai 
ws “Has td 


S3 eta 3 Se A4 TR 


4635. Dari Thawus dari Ibnu Abbas dia merafakkan hadits Ra- 
sululiah saw, beliau bersabda: ''Barang siapa yang terbunuh karena di- 
lempar sebuah batu atau dipukul dengan cemeti atau tongkat, maka di- 
yatnya ialah diyat orang yang terbunuh karena suatu kesalahan tanpa 


at 4 A3 Lao 


' disengaja. Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka pembunuh- 


nya wajib digisos, dan barang siapa yang tidak digisos setelah'ia mem- 
bunuh, maka laknat Allah atasnya, begitu pula laknat malaikat dan lak- 
nat semua manusia. Taubat dan diyat darinya tidak akan diterima.” 


3 AA 


BAN (ps sana ai, 


Ae Ana ran aya GE 


JUMLAH DIYAT MEMBUNUH SEPERTI SENGAJA, ' 
BEBERAPA HADITS YANG DIRIWAYATKAN OLEH AYYUB 
DARI AL-0ASIM IBNU RABI'AH 


sa LA sn apa 


PARA 


78 


4636. Dari Ayyub As-Sahtiyany dari Al-Oasim ibnu Rabi'ah dari 
Abdullah ibnu Umar dari Rasulullah saw berkata: ''Orang yang ter- 
bunuh karena suatu kesalahan seperti dibunuh dengan disengaja, yaitu 
karena dipukul dengan cemeti/tongkat, maka diyatnya seratus ekor un- 
ta, empat puluh ekor di antaranya unta yang 1g sedang hamil.” 


aan P Lai. “4 
2 Ui opa KE PN 


nya SN Aa Rafa 


5 4637. Dari Ayyub dari Al-Gasim ibnu Rabi'ah, bahwasanya pada 
hari 'Fathu Mekkah' Rasulullah saw telah berkhutbah:”........ 22 


II JSI SSSYIS, 


HADITS TENTANG MEMBUNUH SEPERTI SENGAJA 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH KHALID AL-KHADZA' 


Atei » Pem ua NN 
Jd seat NE 
ain RN SA ear, Ara 
DI Sa SS ANA 


4638. Dari Khalid Al-Khadza' dari Al-Oasim ibnu Rabi'ah dari 
Ugbah ibnu Aus dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 
"Ketahuilah, sesungguhnya orang yang terbunuh karena suatu kesa- 


AR P3 AA ' 


79 


lahan seperti disengaja, yaitu karena ia dipukul dengan cemeti atau 
tongkat, maka diyatnya seratus ekor unta, empat puluh ekor di antara- 
nya unta-unta yang sedang hamil.” 


R Aa “ 2 
MEA LAN AKAN Ah 
P Ld 


“— Z Lu w 4 Li 220 
Bean NA Ia J3 


2 

HAWA "A2 G1 th GAN an Ata 

1 (ai 

MAA ah 3 ES 
Pe 

CN SAYAP PIA PN PESTA YAY 

2 Ia LA d5 las Ina Ola 

PAN 2, Zv £R 

(BI LEESL sa Cads | 

AE 3d Ogan laaa INI Sa dala Al 
Mt AAL 

« 

. dal »5 Gale 
4639. Dari Khalid dari Al-Gasim ibnu Rabi'ah dari Ugbah ibnu Aus 
dari seorang sahabat Nabi saw berkata: Pada hari 'Fathu Mekkah', 
' Rasulullah saw berkhutbah: ”'Ketahuilah, sesungguhnya orang yang ter- 
bunuh karena suatu kesalahan seperti dibunuh dengan disengaja, yaitu 
karena ia dipukul dengan cemeti atau tongkat atau batu, maka diyatnya 


seratus ekor unta, empat puluh di antara unta yang berumur 6 tahun 
hingga 9 tahun yang kesemuanya unta-unta yang sedang hamil.” 


SAJA 3 AA en 
KASI Ananda dal 
NA ane 

ENG SA 


80 


4640. Dari Khalid dari Al-Gasim dari Ugbah ibnu Aus bahwasanya 
Rasulullah saw bersabda: ''Ketahuilah, sesungguhnya orang yang ter- 
bunuh karena suatu kesalahan, yaitu terbunuh karena dipukul dengan 
cemeti atau tongkat, maka diyatnya seratus ekor unta, empat puluh ekor 
di antaranya adalah unta-unta yang sedang hamil. 


pala 9 PA NP, A49 AAN 
San page IAI 3 


yA, #24 Jog  9L 1 Sai 
Ju “ “Yu x 4 
Tnda Gepee oem os wol 
e 


IA ha IA Ane 
MKKS SO 
SAN Ga 3 EN YES LAN 


4641. Dari Khalid Al-Khadza dari Al-Oasim ibnu Rabi'ah dari Ya” 
gub ibnu Aus dari seorang sahabat Rasulullah saw berkata: ”'Pada hari 
'Fathu Mekkah', Rasulullah saw bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya 
orang yang terbunuh karena suatu kesalahan sama seperti yang dibunuh 
dengan disengaja, yaitu ia terbunuh karena dipukul dengan cemeti atau 
tongkat, maka diyatnya sebanyak seratus ekor unta, empat puluh ekor di 
antaranya adalah unta-unta yang sedang hamil.” 


GARA Ya LEAN 


Th 12 gl en, et A9 2354 4. 
Mg AE II Kao GE ASP YA, Oya! 

4 G Pi 5 5 “, 14, 
San Kenhaiia an Ih 


81 


Nan 


Ir yank ena 
TIGA SANG 


4642. Khalid telah menceritakan pada kami dari Al-Gasim ibnu Ra- 
bi'ah, dari Ya'gub ibnu Aus bahwa seorang sahabat berkisah: ?'Ketika 
Rasulullah saw datang ke Mekkah pada tahun 'Fathu Mekkah?, beliau 
bersabda: ''Ketahuilah, sesungguhnya orang yang terbunuh karena sutu 
kesalahan sama dengan yang dibunuh dengan disengaja, yaitu ia ter- 
bunuh karena dipukul dengan cemeti atau tongkat, maka diyatnya ada- 
lah sebanyak seratus ekor unta, empat puluh ekor di antaranya adalah 
unta-unta yang sedang hamil.” si si | 


9 “II! DL Kah y P) 5 3 ya. Pa La : 
“ « £ .. . Ke . 3 
TOT AKAN SY SARA) 
/ Pa NP si i PPA Pp. Ah La 
" w LC nu — ya A9 IU .” 
ag rela Teo SI ME La an Ol wi 
AA, SA GL . KA AIA 
AA AJ Kake Ia ENG SIS 
KAK NA A1 “Ye ri 
PAN PU PEN NAN 
LI pat It. AA IA 
ed “ 8 n . 
dasyat 1G Sean da aa, 
4643. Dari Khalid dari Al-Gasim ibnu Rabi'ah dari Ya'gub ibnu 
Aus bahwa seorang sahabat berkata: "Ketika Rasulullah saw memasuki 
kota Mekkah pada tahun 'Fathu Mekkah”, beliau berkhotbah: .'Ke- 
tahuilah sesungguhnya orang yang terbunuh karena suatu kesalahan 
sama dengan seorang yang dibunuh dengan disengaja oleh pembunuh- 
nya, yaitu karena ia telah dipukul dengan cemeti atau tongkat, maka di- 


yatnya seratus ekor untuk empat puluh ekor di antaranya adalah unta- 
unta yang sedang bunting.” 


82 


Kanto AI se BELA 
EN PAPAN Sea 
PAS BL AAN YE aga 
CNG TANI EN ngan 
Ja se aa KA 5 SIG D3 


“San 2 
P 


| Iu Ne , “ ts 
MS abi EOS ga dala 


A 


4644. Ibnu Jad'an menceritakan pada kami, ia mendengar dari Al- 
Oasim ibnu Rabi'ah dari Ibnu Umar berkisah: ”Pada hari 'Fathu Mek- 
kah”, Rasulullah saw berkhutbah di Ka'bah: ”Alhamdu lillaahil ladzii 
shadaga wa'dah, wa nashara abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah (Se- 
gala puji bagi Allah yang telah membenarkan janji-Nya, yang telah me- 
nolong hamba-Nya, dan yang membinasakan musuh-musuh-Nya sen- 
dirian). Ketahuilah, sesungguhnya orang yang terbunuh karena suatu 
kesalahan sama dengan seorang yang dibunuh dengan disengaja oleh 
pembunuhnya, yaitu karena ia telah dipukul dengan cemeti atau tong- 
kat, maka diyatnya seratus ekor unta, yang empat ekor dari unta-unta 
itu adalah unta-unta yang sedang hamil.” 


pc LOG | Pa “ig 

AN Ipa Tau ea EA LO 
19 pa 3 , Bi Pai Ta 

ma MA NA AEL IS Keeletin ia 


83 


- . Ae 


A3 Sa Baya segan 


4645. Humaid menceritakan pada kami dari Al-Oasim ibnu Rabi'ah 
bahwasanya Rasulullah sw telah bersabda: Orang yang terbunuh ka- 
rena suatu kesalahan sama dengan seorang yang dibunuh dengan dise- 
ngaja oleh pembunuhnya, yaitu karena ia dipukul dengan tongkat atau 
cemeti, maka diyatnya adalah seratus ekor unta, empat puluh ekor di an- 
taranya adalah unta-unta yang sedang hamil.” 


P4 ai P3 Kg 
SIA GE ama JAE U 
Tr aah PK A LD to NA 
BEA GIE: abi 
In A0 Gan LS XM IIA 
C3 KP ESA, 533 SE MY Gada Lo AAS 


IG NIA KG 


pt 
N S 
“N & 
TIA 
Ga CN 
3 K 
TA 
SEA 5 
9 
HN h 
AN 
tp 


In “Iw GIS rt ni wa - 
se. delga3 Da Sa Sa Asal lap 


a “. - al 
NA AI 
ee. Pd 


NN 
AN 
A &N 
ta 
- 3 
« 
is 
PAN 
“N 
(s 
s 
. 
Uu 


) IA DAA ANK AAA 
Ian MEJA T3 Ce ola 
4 “nc PA 2 

DM BR Ae,hE 200 Ia 
, T.5 “ - 


PP C & Pd P4 P Edi “7 , “ 
Ga33 DE Hi Se Gd Ana ads Ce 


“£ 


Sasaran ka infaab0 
SAS 56 39 BEAN AA ENG Adi 
KN Na 
7 
A3 RI S3 SAS IA 


EN 4 5 SA gl 
Ig “Kfett OA 1G Patoaba Aja pra “771 ke 
DANG EA ega DIN JET OH, 
ia 4 
ALAN Ap AN GA AL AR 224 27 
(ES DN GEET At 
| (3 ar Naina AA 
. 4646. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang terbunuh karena ketidak 


sengajaan pembunuhnya, maka diyatnya seratus ekor unta, tiga puluh 
ekor (30 ekor) unta betina yang berumur setahun, tiga puluh ekor (30 


'ekor) unta betina yang berumur dua tahun, tiga puluh ekor (30 ekor) un- 


ta betina yang hampir berumur empat tahun dan sepuluh ekor (10) ekor 
unta jantan yang berumur satu tahun. Kemudian Rasulullah saw me- 


naksirkan harganya kepada penduduk-kota dengan uang senilai empat 


ratus dinar (400 dinar) atau uang lain yang senilai dengan iatu, bila harga 
unta bertambah mahal, maka jumlah uangnya bertambah, dan bila 
harga untuk turun, maka jumlah uangnya berkurang sesuai dengan ke- 
adaan zaman. Adapun pada masa Rasulullah, nilai seratus unta itu ber- 
kisar antara 400 dinar sampai 800 dinar dan boleh dengan uang lain yang 
senilai dengan itu. Di samping itu Rasulullah saw menetapkan, bah- 
wasanya barangsiapa yang diyatnya berupa sapi, maka diyatnya se- 
banyak dua ratus ekor (200 ekor) sapi dan barangsiapa yang diyatnya 


85 


berupa kambing, maka diyat itu sebanyak rua ribu ekor (2.000 ekor) 
kambing. Kemudian Rasulullah saw menjelaskan, bahwa diyat itu di- 
warisi oleh ahli waris orang yang terbunuh dan pembagiannya berdasar- 
kan pembagian hak waris, karena itu jika diyat itu masih ada sisanya, 
maka sisanya itu untuk ashabah. Dan beliau juga menetapkan diyat bagi 
seorang wanita yang terbunuh dan mereka tidak mewarisi diyat itu se- 
dikitpun, kecuali dari sisanya/ashabahnya. Dani jika wanita itu terbu- 
nuh, maka diyatnya dibagi di antara pewarisnya atau mereka membunuh 
si pembunuhnya.”” | 


3 s3 PT 
Akllipo 


U MUR T ERNAK UNT UK MEMB AYAR DIYATNYA Na 
. ORANG YANG TERBUNUH TANPA KESENGAJAAN” 
- . 9 


CNG GMN Te NA ANAK 
BL ip Anie Ia AN oa SAS II 


h £3IG, : anna LA SE Oa DI 
CS AG, S3 YP Berada Tapa 
Hak Apn GA IL 9 9 
Pa ba » & er AG . ad 
« pajang Ank Org 9 Sg Degan 3 
: Ko, 


3 dp 


. 


4647. Dari Khasaf ibnu Malik berkata: Saya mendengar Ibnu Mas - 
ud berkata: ''Rasulullah saw telah menetapkan, bahwa diyat seorang 
yang terbunuh tanpa disengaja dari pembunuhnya, ialah dua puluh ekor 


(20 ekor) unta betina yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor 


(20 ekor) unta jantan yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor 
(20 ekor) unta betina yang umurnya menginjak dua tahun, dua puluh 
ekor (20 ekor) unta betina yang umurnya menginjak tiga tahun dan dua 
puluh ekor (20 ekor) unta betina yang umurnya, menginjak empat 
tahun.” 


86 


La 
naa Kepa UANG 
(JELAS SE KN 
IE an kena ab ES 
AAN TA tee AAN AA 


d« 

) CN nan n SKL 
mia K9 Ao 2) PA KO Ka 13 

Eta 
4648. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Pada masa Rasulul- . 

lah, seseorang telah membunuh orang lain, kemudian Rasulullah saw - 
menetapkan diyatnya sebesar dua belas ribu (12.000). Lalu beliau me- 
nyebutkan firman Allah: ”Jlaa an aghnaahumullaahu wa rasuuluhu min 


fadhlih?' (Kecuali karena Ailah dan Rasul-Nya telah melimpahkan ka- 
runia-Nya kepada mereka), di dalam mengambil diyat.” 


S5 La AI 1. PAN » : - 
ya Day 02 raw a LA Ken o PES NA 


' -- 
AA 3 LL 
“TA GM 


4649. Dari ' Amr dari Ikrimah kami mendengar Muriah berkata dari 
Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw telah menetapkan diyat uang 
sebesar dua belas ribu (12.000). | 


87 


— MAgat 


DIYATNYA ORANG WANITA 


( Ly 4 2. 90 
TER IEE AN SE AA ja AE NO 


#. , 
Ca 


NA KELIN L— G ny) 4 | 7- Ad 
Ie INA Kendati abs J6 
ea TA rian Pee” ct 
Winda SEN Io as jas 

pad 


4650. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 


"Rasulullah saw bersabda: ''Diyatnya seorang wanita itu sama dengan 
diyatnya seorang laki-laki hingga mencapai sepertiga (1/3) dari 


diyatnya.” P3. 2 
2 &- 
AI 
DIYAT ORANG KAFIR 
Mengapa sn Kagak 
ne -. CN ee YA AS 
LAN GI Es Jernda add 6 


z7 
LA 3 3 133 41133 | KP AN 
PEN POT IR Chal Jae tara 
4651. Dari Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ”'Diyat seorang kafir dzimmy itu separoh 


diyat seorang muslim, kafir dzimmy ialah orang Yahudi He naareni 
(yang telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin). 


a21 pn. p 21 na, 9 ERLN 
Jab LE Ae GE agar Una PEN 


.. 


88 


A AVSYN NY 


NI “MS 0 Go NA IK 20 
Ia DI Aa PE ho Iban El 9 ”£ 


7 2 - - 
(4 PA 23. « ragi 


4652. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah ibnu 
'Amr bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ”Diyat seorang kafir se- 
paroh diyat seorang mukmin.” 


DIYAT BUDAK MUKATAB (BUDAK MUKATAB 
YANG DIMERDEKAKAN DENGAN MENEBUS DIRINYA 
SECARA MENCICIL) 
IN PL LL HA Aa” 1G 2- 
dg AJE ma a£ GI Ge A15 EN 
Pi) 


INI LN LII Ata tg 4 , 
Pn PE RSA At Is abi 
SEE 


4653. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw telah 


menetapkan bahwa seorang budak mukatab yang terbunuh, maka diyat- 


nya menurut prosentase cicilan yang telah dibayarnya kali diyat orang 
merdeka.” | 


. 9554 G2 Pat 4 
Ka ta - 2 
Ol ee AA KA #04 
Pe Pk 2. “In “ 


SNA YA GEA AG (1) 

Clay IN RU Kaset 
Jp 

JA Ap Uh 


4654. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, banwasanya Rasulullah saw 
telah menetapkan diyat seorang budak mukatab hendaknya diberikan 


89 


menurut prosentase cicilan yang telah dibayarnya kali diyat orang mer- 
deka.” 


4655. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: ''Rasulullah saw telah 
menetapkan diyat seorang budak mukatab menurut prosentase cicilan 
yang telah dibayarnya kali diyat orang merdeka: adapun sisanya, maka 
disesuaikan dengan diyat seorang budak. 2 


Kn js SPAM ANA OR Ta 
SESI TA 


9g AA 


An Belahan S3 Ala Biso, fe Pal 


4656. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah saw ber- 
sabda: "Kemerdekaan budak mukatab itu menurut prosentase cicilan 
yang telah terbayar, bila ia melanggar, maka ia dihukum had menurut 
kadar kemerdekaannya: dan ia mendapat hak waris menurut kadar ke- 
merdekaannya.' 


4657. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada masa Ra- 
sulullah, ada seorang budak mukatab terbunuh, maka beliau menetap- 
kan diyatnya menurut prosentase cicilan yang telah terbayar kali diyat 
orang merdeka dan sam sesuai dengan diyat budak.” 


sja Petra 2g 
tin A3 . 2 
DIYAT JANIN YANG MASIH DI PERUT IBUNYA 


.. “3, PI akan 


Glazise 1, yo ae bp dl Aa na - ON 


Kd abi Ina IKEA s5 


4658. Dari Abdullah ibnu Buraidan dari ayahnya bahwasanya se- 
orang wanita telah melempar wanita lain yang sedang hamil hingga gu- 
gur kandungannya. Maka Rasulullah saw menetapkan diyat janin yang 
gugur dengan lima puluh ekor kambing. Kemudian sejak itu beliau me- 
larang melempar orang lain.” 


| NTP HPA 9.) 2 La 2G EA 
bana STA Helag7tuk 
apaan yan 
NA BASA 
Ba KEL Mary TI RKA NU E9t 


91 


Pp? Ja 
SSI 23 AN Ga 


4659. Telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Shuhaib ia ber- 
kata: Abdullah ibnu Buraidah menceritakan padaku bahwasanya se- 
Orang wanita telah melemparkan wanita lain yang sedang hamil hingga 
kandungannya gugur. Setelah hal itu disampaikan pada Rasulullah, be- 
liau menetapkan diyat janin yang gugur itu dengan lima ratus ekor kuda. 
Kemudian sejak itu beliau melarang melempar orang lain.” Abu Abdur 
Rahman berkata: ?'Ini hanyalah suatu gambaran, dan boleh jadi beliau 
menetapkan seratus ekor kuda. Dan telah diriwayatkan, bahwa beliau 
melarang melempar orang lain.” : 


e) 2 “ ?. K3 
| papa Near Pohan AN AG 


2. SEK AKI 


ye. 


» TANPA 
0 — 


4660. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari Abdullah ibnu Mughaffal 
bahwasanya pada suatu hari ia melihat seseorang melempar orang lain, 
maka ia berkata: Jangan kamu melempar orang karena Rasulullah. saw 
telah melarang melempar orang lain atau membenci hal itu.” 


p4 2 


Sate & pra Is AAS 
TNIAL TER SAS aa 


92 


papan IU Ca 


4661. Dari 'Amr ibnu Thawus, bahwasanya ketika Umar bermu- 
Syawarah dengan Orang-orang tentang diyatnya janin, tiba-tiba ibnu 
Malik berkata: "Rasulullah saw pernah menetapkan diyat janin itu de- 
ngan seekor kuda.” 


TERAS pa Ge 


Hanana Inda ab Isi, 
3 Wa aa Mg Alas An Sa 


“, 
PA: ud 4 


21 Papan —h 9 uga 


SANA Ap UM UP Pre 
d5 Jaa Ulat: Head Ol Isa 
: 4662: Dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairahra berkata: ”Rasulul- 


X 


(ce PP la 
: ah : 
PR) 


lah saw telah memutuskan diyat j janin seorang wanita dari Bani Lihyan, 


janin itu gugur karena perbuatan wanita lain, maka diyatnya adalah se- 
orang budak lelaki atau wanita. Kemudian ketika wanita yang dibebani 
membayar diyat itu mati, maka beliau membebankan diyat itu kepada 
ahli warisnya, yaitu kepada anak-anaknya dan suaminya. Sedangkan di- 
yat itu diberikan pada Anya ui 2 


Ea tani Pala Ha dia 
EL Jang me mur c (533 
MERE Kara ala 


setuks Pee EA 


Sl 


KA Aya G2 LAN Ge NY It HA -- 
Ka SA Pan AN Tg aa 


PENA aa, Agan 
PI Rea P 3 4, Pena Lai 53) 
£ Jlas panas Saga 


selasa Jaa Batangan 
Menpan, c NP IL 
Ik engan, . Para D PE Ta taA Pena eA 


na Z 


Saba KI 


4663. Dari Abu Salamah dan Sa'id ibnu-Al-Musayyab dari Abu Hu- 
rairah, bahwasanya ketika dua orang wanita dari Suku Hudzail ber- 
tengkar, tiba-tiba seorang dari mereka melempar wanita lain dengan 
batu, hingga wanita itu mati bersama janinnya. Ketika keluarganya 
mengadukan peristiwa itu pada Rasulullah saw: maka Rasulullah saw 
memutuskan diyat janinnya dengan tebusan seorang budak lelaki atau 
wanita, sedangkan diyat wanita (yang terbunuh itu) sama dengan diyat 
janinnya, diyat itu diwaris anaknya dan ahli waris lainnya. Hamal ibnu 
Malik ibnu Nabighah Al Hudzaly bertanya: ''Wahai Rasulullah, bagai- 
mana aku harus membayar denda janin yang belum bisa minum, belum 
bisa makan, belum bisa berbicara dan belum bisa menangis?, bukankah 
dendanya itu gugur?” Sabda beliau: "Sesungguhnya orang ini (Hamal 
ibnu Malik) termasuk saudara dukun, karena kepandaianmu berbica- 
ra.” 


Gap LD Aa0 10 RL La 
Yeay Ea Sa arina Kan an 


- ag 
9. LG. Pa KAT IPP 4 PINTA Daya SA 
aa PGA NAN Sai 
? IS IA PA KN 


miatgi 
Ear) 


4664. Dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman dari Abu Hurairah 
bahwa pada masa Rasulullah, ada dua orang wanita dari suku Hudzail 


. yang bertengkar, tiba-tiba seorang dari mereka melempar yang lain dan 


mengenai janinnya hingga gugur. Maka Rasulullah saw menetapkan 
diyat - itu dengan seorang lelaki atau wanita.” 


KANAN ana BAG 


! SEN IL Ia GS AL saku au 


KAS YG TA kepada 
SE AS AGEN ANGS 
13 Aedes Ab Iin IAI AI 


4665. Dari Ibnu Syihab dari Sa'id ibnu Al-Musayyab, bahwasanya 
Rasulullah saw telah memutuskan diyat janin yang terbunuh ketika 
masih dalam kandungan ibunya dengan diyat seorang budak laki-laki 
atau seorang budak wanita. Orang yang dibebani membayar diyat ber- 
tanya: ''Wahai Rasulullah, bagaimana aku membayar denda janin yang 
belum dapat makan, belum dapat menangis dan belum dapat berbicara?, 


95 


bukankah yang demikian itu gugur?” Sabda beliau: 


orang ini termasuk golongan dukun, karena kepandaiannya berbicara.” 


P4 
T “2, Pan uud Fa 


AE IDN Jae 
GA ba RESES 
Aan S3 Pang 
Agasge Ines abi Panpel 
MAS ERA IG aa ai 


KIA Ga 
II JSI HSE YG DANG Ab YA 

SEN ea ON 
| LI 


4666. Dari Ubaid ibnu Nudhailah dari Mughirah ibnu Syu'bah bah- 
wasanya seorang wanita telah memukul wanita madunya yang sedang 
hamil dengan sebuah tongkat, hingga wanita itu mati. Setelah peristiwa 
itu disampaikan pada Rasulullah, beliau menetapkan atas keluarga wa- 
nita yang membunuh supaya membayar diyat wanita yang terbunuh se- 
dangkan diyat janinnya adalah seorang budak. Kata orang yang me- 
nanggung diyat: ''Apakah aku harus membayar diyat janin yang belum 
bisa makan, belum bisa makan, belum bisa minum dan belum bisa me- 
nangis?, bukankah yang demikian itu gugur diyatnya?” Sabda beliau: 


"Adakah kamu akan bersajak (pandai membantah) sebagaimana orang 
Badwi?” 


"Sesungguhnya 


6 Kr As 2D 
PENA ban | KANE ANU AI dng UN 
Ong £ KA San ate Na Pd Ha 
: Pa 7 

KEAMANAN AW 
AT Ada 7 “ . 2 # / 
SAN SULAM Da NA 3 
or NS day WS aa) 

CIRI - CIRI MEMBUNUH SEPERTI SENGAJA 

DAN DIYATNYA JANIN. BERBAGAI HADITS 


YANG DIRIWAYATKAN OLEH IBRAHIM 
DARI UBAID IBNU NADLILAH DARI MUGHIRAH 


SIA Ie jar be paiia- IV 
SEA Aga 
Bip IEEE pn DU 


Sa Ka aj Ga, 
Pata TN . Rb Aa ar 


NI Lal pa AKG PALA IAI 
AE HN YG SEN NY Shd 
Ati Kh NG NY It 2 AA UE LN 
33 - “Ju w 4! Jk js & 
Shan d5 oli jua AD) dr) Ilaa 3 D3 
Kam 9121111 2 PA 
4667. Dari Ibrahim dari Ubaid ibnu Nudhailah Al-Khuza'iy dari Al- 
Mughirah ibnu Syu'bah berkisah: "Pada suatu hari, seorang wanita me- 


mukul wanita madunya yang sedang hamil (isteri suaminya) dengan se- 


97. 


buah tongkat besar hingga wanita itu mati. Maka Rasulullah saw me- 
netapkan diyat yang harus ditanggung keluarga wanita yang membunuh 
itu yaitu diyat wanita yang terbunuh dan diyat senilai seorang budak un- 
tuk janinnya. Orang yang menanggung diyat itu berkata: '' Adakah aku 
harus membayar diyatnya janin yang belum bisa makan, belum bisa mi- 
num, dan belum bisa menangis?, bukankah yang demikian itu gugur di- 
yatnya?'' Sabda Rasulullah: '' Adakah kamu akan pandai membantah 
sebagaimana orang Badwi?”” Beliau tetap mengharuskan mereka mem- 
bayar diyat. 


“ 1 9 
Sean 1 Te jie Rara Uu 


» Sm 
NN 
.. 
“' 


s 1:6 TAN PA 5 


Banana 
Tn PAN AR TERM Asst 
masanya sy ap saga 


. 


IK BIN IE AS SKI 
Saat ie sya 


4668. Dari Ibrahim dari Ubaid ibnu Nudlailah dari Mughirah ibnu 
Syu'bah bahwasanya ada dua orang wanita yang dimadu bertengkar, 
tiba-tiba seorang dari mereka memukul yang satunya yang sedang hamil 
hingga mati. Dalam kasus ini, Rasulullah saw menetapkan diyat atas ke- 
luarga wanita yang membunuh, yaitu diyat wanita untuk yang terbunuh 

“itu sendiri, sedangkan diyat untuk janinnya adalah seorang budak. Kata 
Badwi yang menanggung diyat: '"Wahai Rasulullah, engkau menarikku 


48 


denda bagi janin yang belum bisa makan, belum bisa minum, dan belum 
bisa menangis. Bukankah yang demikian itu gugur diyatnya?'' Sabda be- 
liau: ”'Itu adalah suatu bantahan sebagaimana pada masa Jahiliyah”'. 
Beliau tetap menetapkan diyat janin itu dengan seorang budak." 


KN N NAN 
IN Sek angestal SL Abi 
ALAN AN SE LA YA 

Kar gada ea gaga 
FA asa, SI akali 


2 


$ 


4669. Dari Ibrahim dari Ubaid ibnu Nudlailah dari Mughirah ibnu 
Syu'bah berkisah: Seorang wanita dari Bani Lihyan telah memukul wa- 
nita madunya yang sedang hamil dengan sebuah tongkat besar hingga 
mati. Maka Rasulullah saw menetapkan diyat atas keluarga wanita yang 
membunuh: yaitu diwajibkan membayar atas diyat wanita yang ter- 
bunuh itu sendiri, sedangkan diyat janinnya adalah seorang budak.” 


TEKANAN Way a a V, 
Je ben 2 AO ira NAN Aas katy 
2. d 2 F3 AL NI 1 kh 
sa bnyk Sisa akan na 
SIP Las, sa Jannnass 


£ 


163 FA 4 G3 SKA ana Si 


« 


99 


Lg. 2 , 
—DLYI EA 2 HR ai ag Eu ala resi | 


4670. Dari Ibrahim dari Ubaid ibnu Nudlailah dari Mughirah ibnu 
Syu'bah bahwasanya ada dua Orang wanita, isteri dari seorang lelaki 
Bani Hudzail, keduanya bertengkar, tiba-tiba seorang dari mereka me- 
lempar yang satunya yang sedang hamil dengan sebuah tongkat besar, 
hingga gugur kandungannya. Kemudian keduanya mengadukan perti- 
kaian mereka kepada Rasulullah.-Setelah beliau menetapkan diyat bagi 
janin yang gugur atas keluarga yang memukul, mereka berkata: ”Ba- 
gaimana kami harus membayar diyat janin yang belum bisa menangis 
belum bisa menjerit, belum bisa minum ataupun makan?” Sabda beliau: 
"Adakah mereka membantah sebagaimana yang dilakukan oleh Bad- 
wi?” Beliau tetap mengharuskan padanya untuk membayar diyatnya 
bana berupa seorang budak atas keluarga wanita yang memukul ter- 
ebut.” 


PP 4 


SIA ta Za na 
Ulasan pal Aas dn ENI 
“Lag LI 9 014 PITA RAP Na Z 
CAN TAPIN AYAT AYAT AKI 


. “ 


PA 
oa ea trad Ps AKA EL ANS PAN Ke at La Up Un 
£ | lg daa IN Go AN Iga A2 Gina2 
ag ea LOLA 
, “ - 
BN EA, 
4671. Dari Ubaid ibnu Nudlailah dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah 


bahwa ada seorang lelaki Banu Hudzail yang memiliki dua orang isteri. 
Tiba-tiba salah seorang isterinya melempar wanita madunya yang sedang 


100 


hamil dengan sebuah tongkat besar hingga kandungannya gugur. Setelah 
Rasulullah saw menetapkan diyat janin itu atas wanita yang memukul: 
maka wanita itu berkata: '” Wahai Rasulullah, mengapa aku diharuskan 
membayar diyat janin yang belum bisa makan, belum bisa minum, be- 
lum bisa menjerit ataupun menangis?” Jawab beliau: ' Adakah kamu 
membantah sebagaimana yang dilakukan orang Badwi?”' Rasulullah 


tetap mengharuskan padanya untuk membayar diyat yang berupa se- 


orang budak lelaki atau wanita dan beliau menyerahkan bagi keluarga 
wanita yang keguguran janinnya itu.” 


SI LS SERA SEP ie -MY 
II Le AE IS pn SAE 
an BAG ad kans 
WA Ing Pitatarge 
ESEK MI Ikan, 

| KIT AB AI 


4672. Dari A'masy dari Ibrahim berkisah: '' Ada seorang wanita me- 
mukul wanita madunya yang sedang hamil dengan sebuah batu hingga 
mati. Maka Rasulullah saw menetapkan d'yat atas keluarga wanita yang 
membunuh, diyat janin, yaitu seorang bv dak, dan diyat atas wanita yang 
terbunuh itu sendiri. Mereka berkata: '' Bagaimana kami harus mem- 
bayar diyat janin yang belum bisa minum, belum bisa makan dan belum 
bisa menr.ngis? Bukankah yang demikian itu harus digugurkan diyat- 
nya?” Jawgb beliau: Apakah kalian akan membantah sebagaimana 
yang dilakuKan oleh orang Badwi? Itulah yang aku perintahkan pa- 


damu.” 


101 


3 7 c - : 
BN REK ela 
PAS BULE KAI 
MG GA tata pp OA AS KA Pata ata 
Jas LINA GNNGS A3 Bli eSLag Ka 
EA LI adi IE LELANG 


SEM IE AKAP IA ALI, 
Ha Kg AE KAA ITS 4215 
L) 


LA TI YAA yA 
Pala EA ISTANA 
ala esa 


4673. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkisah: ”' Ada dua orang 
wanita yang bertetangga, tiba-tiba terjadi pertengkaran di antara me- 
reka, lalu seorang dari mereka melempar yang satunya yang sedang ha- 
mil dengan sebuah batu sehingga kandungannya gugur: sedangkan janin 
yang gugur dan mati itu telah ada rambutnya. Akhirnya ibunya (wanita 
yang keguguran) juga mati. Maka Rasulullah menetapkan diyat atas 
wanita yang membunuh”. Tetapi paman wanita yang terbunuh berkata: 
”Wahai Rasulullah, janin keponakanku yang terbunuh itu juga mati ka- 
rena gugur, sedangkan janin itu telah tumbuh rambutnya.” Ayah wanita 


SE ME ET ja MA KIS. MY 


yang membunuh berkata: "Wahai Rasulullah ia berdusta, demi Allah . 


ketika janin itu gugur, ia belum bisa menangis, belum bisa minum dan 


102 


LA AVSVNNV 


belum bisa makan, maka yang demikian itu diyatnya harus gugur.” 
Mendengar ucapan orang itu, maka Rasulullah saw bersabda: ”' Apakah 
kamu membantah seperti orang Jahiliyah?, Sesungguhnya telah ditetap- 
kan diyat seorang janin adalah menyerahkan seorang budak'”. Kata Ib- 
nu Abbas: ''Dua orang yang bertengkar itu ialah Mulaikah dan Ummu 
Ghathif.” 


& 20 GL AN Ja 
SATA AR ANA YAN KAPAN 


Sa 


Ups se ge kana lada An 


LA SO 
4674. Abu Zubair telah menceritakan padaku, bahwa dia-telah men- 
dengar Jabir ra berkata: ”' Rasulullah saw telah menetapkan bahwa se- 
tiap. janin yang gugur karena perbuatan orang lain ada diyatnya. Se- 
seorang tidak boleh menguasai budak orang lain tanpa izin majikan- 
nya.” Pa NN: Lg Ba enoiktaga 
: " P4 Peta La 
DE IE da SE AA la YP 
p 4 
» 


Aap ss enga dns 
Sa ANA 


4675. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia ber- 
kata: ''Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa berpura-pura pandai 
mengobati, sedang ia tidak mengerti tentang ilmu kedokteran, maka ia 
harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu yaitu dengan membayar 


Mayat ag 2 tgh Da Ta 4 35 
OI aan E unab aa AE 


- pi 


4676. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari Ayahnya, dari kakeknya ber- 
kata: ?....... seperti hadits di atas. 
103 


SESEORANG TIDAK BOLEH DIHUKUM 
KARENA KESALAHAN ORANG LAIN 


4677. Dari Abu Iyad Lagith dari Abu Rimtsah berkisah: ” Pada sua- 
tu.hari aku dan ayahku datang pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah 
bertanya pada ayahku: ”'Siapa ini?” Jawab ayah: ”' Anakku, aku akan 
beraksi akan keberadaannya.”' Rasulullah bersabda: ' Sesungguhnya ka- 
mu tidak boleh melimpahkan kesalahanmu padanya, dan i ia tidak bolah 
melimpahkan kesalahannya padamu.” 


Pegal PANEN 25 Ea NATA vm 


fana na abi na 


A1 Age GAN CN Go ala LL 


Hn EOS 3S Gasa SY 
Yan 3rm Gin AG Ken II 
p ey / 4 


CA GE Jul GE 


104 


4678. Dari Aswad ibnu Hilal dari Tsa'labah ibnu Zahdam Al-Yar- 
bu'iy berkisah: ''Pada suatu hari ketika Rasulullah saw berkhutbah di 
hadapan sebagian kaum Anshar, maka mereka berkata: '” Wahai Ra- 
sulullah, pada zaman Jahiliyah Bani Tsa'labah ibnu Yarbu' telah mem- 
bunuh Fulan.” Maka Rasulullah bersabda sambil membisikkan suara- 
nya: ''Ketahuilah, janganlah kesalahan seseorang dilimpahkan pada 
orang lain.” 


PE KS BEI NA YNA UNA 
Ken INA gn BSR ade 


“9 


Ah ba Nee | 2 Et end 21 
JS 35 ST Pen LAN TAI A4 


) 


La sae” CI ISA In ja -5 
GAES Ly 


4679. Dari Al-Aswas ibnu Hilal dari Tsa'labah ibnu Zahdam ber- 
kisah: Seorang dari Bani Tsa'labah mengadu kepada Rasulullah ketika 
beliau sedang berkhutbah, orang itu berkata: ”” Wahai Rasulullah, Banu 
Tsa'labah ibnu Yarbu' telah membunuh seorang sahabat.” Sabda 
beliau: '' Janganlah seseorang dihukum karena kesalahan orang lain.” 


PaeaKIa SAR lg SANGS. SN 


SIS PAS ant LA 23 


Bhan ang 


' 4 P” SLIM Ia 
Ida EN EA ESL LE pan 
Pi ea “ tb 3) 


4680. Dari Asy'ats ibnu Abu Sya'tsa ia berkata: Saya telah men- 
dengar Aswad ibnu Hilal menuturkan hadits dari seorang dari Bani 
Tsa'labah- ibnu Yarbu', bahwasanya ketika ada beberapa orang Bani 
Tsa'labah datang kepada Rasulullah yang sedang berkhutbah, tiba-tiba 
ada orang berkata: '” Wahai Rasulullah, sebagian Bani Tsa'labah ib- 
nu Yarbu' telah membunuh seorang sahabat”. Sabda' beliau: ”Sese- 
- orang tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain.” 


Hino) » 3G ae 1 SANG AN | 
Jana pa Kanya Karan KP Fe KAIN 

: Aa SS TA MA EK 

SA » “4 : 
pasa c aja CA KT ali 
Fa 2 4 YA Pa TAN 
Kena Kandas AAA MEA kem 

NS ES 449, LA Kant WEI hah Os, 

Pe KA: sap 

4681. Dari Asy'ats ibnu Salim dari Al-Aswad ibnu Hilal berkisah: 

"Seorang dari Bani Tsa'labah telah memberitahu Rasulullah saw, bahwa 


beberapa orang telah membunuh seorang sahabat. Tiba-tiba seorang sa- 
habat lain berkata: '' Wahai Rasulullah, orang-orang Bani Tsa'labah itu 


106 


telah membunuh Fulan.”' Sabda Rasulullah saw: Janganlah kesalahan 
seseorang dilimpahkan kepada orang lain.” 


Isa Ma 3 Dae PN 


Far anang aa sin 


24 2. Aa »£ 4. 
Iran hga c Naas 135 s2 IA 
56 «9 SI Ak Hala Pognaa IA ALA 
2 NA NK 
JA ja 


4682. Dari Aa ats ibnu Salim dari ayahnya dari seorang Bani Tsa? 
labah: berkisah: ''Pada suatu hari aku datang pada Rasulullah: ketika 
beliau sedang berbicara tiba-tiba seseorang berkata: '' Wahai Rasulullah, 
mereka Bani Tsa'labah ibnu Yarbu' itulah yang telah membunuh Fu- 


lan.” Sabda beliau: "Tidak, janganlah kesalahan seseorang dilimpah- 
kan kepada orang lain.” 


sc Pata Haa. ds 


da 


SOE NA aah Ipa YES Faks 
GAEIIAI Kesakaanda da es 


4683. Dari Asy'ats dari ayahnya dari seorang Bani Yarbu' berkisah: 


"Pada suatu hari aku datang kepada Rasulullah saw, di saat beliau ber- 


107 


khutbah, tiba-tiba ada seorang datang pada'beliau dan berkata: "Wahai 
Rasulullah mereka Bani Tsa'labah itu telah meribunuh seorang saha- 
bat.” Jawab beliau: ''Janganlah seseorang dihukum karena kesalahan 
orang lain.” | 


En He sngt Saat Pan LA Ia NX 
Nash 9 kasa Jebnke ab, SA 
&£ 3 13 AI Pi AAA 3 LG ISS aj 


JS didati PAT ea aa 
KANGEN Ea 


4684. Dari Asy'Ats dari ayahnya dari seorang Bani Yarbu' ber- 
kisah: ''Pada suatu hari, kami datang kepada Rasulullah saw, ketika 
beliau sedang berkhutbah. Tiba-tiba beberapa orang datang pada beliau 
dan berkata: '' Wahai Rasulullah, mereka Bani Fulan itu telah mem- 
bunuh seorang sahabat.” Jawab beliau: ”J anganlah seorang dihukum 
karena kesalahan orang lain.” 


bir, Napas 1W 
GIE bh. SETEL 
KAN AL 3 NE 


CAB tu Pd “9 ub 1 

“ p “1 Y J2 23 Anla3| Sos Cal, So 
ai , 

1574 4, 


Oa 


4685. Dari Jami' ibnu Syaddad dari Tharig Al-Muhariby, bahwa- 
sanya ada seseorang mengadu: ''Wahai Rasulullah, pada zaman Jahi- 
liyah Bani Tsa'labah itu telah membunuh Fulan, maka kini kami menun- 
tut balas.” Akhirnya Rasulullah-saw mengangkat kedua tangan beliau, 
hingga aku melihat putih ketiak beliau, sambil bersabda: ” Janganlah 
Tea seorang ibu: dilimpahkan kepada anaknya untuk kedua kali- 


2 ENAK henti 


BILA MATA YANG TIDAK DAPAT MELIHAT TERTUSUK 
S3 Da de GesnAa AAA RUN 
SAN AN EK ena 2 
IAI, PN AAA: TU SAYA 
ANA AA OA APE 

AA KAS 


4686. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah menetapkan, bila mata yang sudah tidak 
dapat melihat ditusuk, maka diyatnya sepertiga dari diyat mata yang 
sempurna, bila tangan yang lumpuh dipotong, maka diyatnya sepertiga 
diyat tangan yang sempurna, dan bila gigi yang hitam dicabut orang lain, 
maka diyatnya sepertiga gigi yang baik.” 


109 


“ob ES UE TAN 


DIYAT SETIAP GIGI . 
Bingo se nk ay KIE LN 
SEN Agen Aja ab unde 


-. 


Iisa | 
Here - 5 


4687. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ''Diyat setiap - adalah lima ekor unta.” g 


NG ola Pad Sena Way PE ARYATA 
H4 Yan ya DA KA ab Ina rm Je 


ba Pe | Es 
4688. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ''Diyat antara gigi-gigi sama, yaitu lima ekor 


an | 

—.. DIYAT SETIAP JARI $ 
2. £ Asad ena LM 
LEAN 6 As pena 3 


de Dari LP ibnu Aus dari Abu Musa dari Rasulullah saw 
bersabda: ''Diyat setiap jari adalah sepuluh ekor unta.” 


110 


LAIN Gaga HSE wal ala 2 Ia 
Gie y ai NS Pa D3 MI" 21 
#lga rol Sae , PA ATP PA NYA u 


4690. Dari Masyrug ibnu Aus dari Abu Musa Al-Asy'ary bahwa- 
sanya Rasulullah saw bersabda: ''Diyat setiap jari itu sama, yaitu se- 
puluh ekor unta.” ..- 


as Net TI 
Hap ari ArB LP sai Jas 


4691.. Dari Masyrag ibnu Aus dari Abu Ane Stan ” Rasulullah 


saw telah menetapkan, bahwa diyat setiap jari itu sama yaitu sepuluh 
ekor unta.” 


AA. San PAN AP IA 


PE) 
2, J 


sah PN NITA YAU Tin 
as gas A0 Iga 51955 
| BE GE NA SA INA Bas An 


4692. Yahya ibnu Sa'id menceritakan pada kami dari Sa'id ibnu Al- 
Musayyab berkata: ”'Keluarga ' Amr ibnu Hazm berkata, bahwasanya 
apa yang terdapat di dalam kitab mereka adalah risalah yang telah di- 
kirim Rasulullah saw pada mereka: di antara isinya risalah.itu ada 
ketetapan, bahwa diyat setiap jari adalah sepuluh ekor unta.” | 


Pala 


11 


| : 


Ela la yA LE He AA Kena -AY 
HE alba kb J6 Ne ngeri Kare) 
Perak 


4693. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari aa saw bersabda: 
”Diyat jari kelingking dan jari ibu ini sama diyatnya.” 


93 , Hd Ge 9 (Pu ag: 
033 03 La CE GRAN EA 


JAPAN 


4694. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Jari ibu dan j jari ke- 
lingking i ini sama nilai diyatnya.” 


NN MEN IK 


4695. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata: ”'Diyat masing-ma- 
sing jari adalah sepuluh ekor unta.” 


EN Esa Ya PE AN 
OP“ a49 Ml 
gan J SE Na Aan 


KELEN N a33 Je Ker: Kas 


4696. Dari Amr ibnu Syu' aib PE EN PAN menceritakan hadits 
dari Abdullah ibnu 'Amr ia berkisah: ”'Pada hari Fathu Mekkah', Ra- 
sulullah saw bersabda di dalam khutbahnya: ”'Nilai diyat setiap jari 
masing-masing jari adalah sepuluh ekor unta.” 


112 


GIE An Sega Pa sb AN 
Kh SA VA Le In 
3 Ara Ori AN ya aE 


. 469). Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
pada hari 'Fathu Mekkah, Rasulullah telah berkhutbah sambil menyan- 


darkan punggung beliau pada Ka'bah, di dalam khutbah itu beliau ber- 
sabda: ''Setiap jari itu sama nilai diyatnya.” 


DIYAT LUKA YANG MELEATAN TULANGNYA 


Kata KAOS any aypte- AN 


A2 Ia abal Ia EN LIE, Asjab 
KE PRT PALA ne1kai AP 


4698. Dari Amr ibnu Syu'aib bahwa ayahnya menceritakan hadits 
dari Abdullah ibnu 'Amr berkata: ”'Pada hari 'Fathu Mekkah', Ra- 
sululiah saw bersabda di dalam khutbah beliau: Nilai diyat setiap luka 
yang tulangnya kelihatan adalah lima ekor unta: 


113 


| apa anteng 


BEBERAPA HADITS TENTANG DIYAT YANG DIRIWAYATKAN 
'AMR IBNU HAZM DAN PERBEDAAN PARA PERAWI 


DE ENAK Kalis.m 
SA AAA TAS EA 
SG SL Jai BERI 
SE Peang Kk das Sang 
Una Haha ga ta GA ih 
Axa JI KuR Bas RESI 
LI Am JS Ian 311 
KE ES 353 ALE ORA, 
ARE 3 Ca 
4 Kena 1 


PAS Mg Ia ut 7 2197 
KN OLI IG IN KET ISI) 


PA Ian tandtedbales 
OAT ag ag td 


Ha TAP ta Ig AA TA Ic NA Pt 
J “Lah Haa 12 

4 2 SEAL PA antaaen 
saga sn Hasan S3 

« aura SAN AG) 
24603 EA: EN 33 yh 
pe SG IA ISS se Lela 
INA RAN AA san 


4699. Dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu 'Amr ibnu Hazm dari 
ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw telah mengirim surat 
kepada penduduk Yaman, tentang ketetapan pembagian hak waris dan 
undang-undang dan diyat. Surat itu dibawa oleh 'Amr ibnu Hazm. Dan 
inilah isi surat yang dibacakan kepada mereka: ”'Surat ini dari Mu- 
hammad Rasulullah saw, buat Syurahbil ibnu Abdu Kulal, Nu'aim ibnu 
Abdu Kulal, Harits ibnu Abdu Kulal, Dzu Ru'ain, Mu'afir dan Ham- 

dan: "Sesungguhnya, barangsiapa yang membunuh seorang muslim tan- 
pa hak, maka ia harus digisos, kecuali jika keluarga orang yang ter- 
bunuh itu rela menerima diyatnya. Dan sesungguhnya nilai diyat satu 
jiwa itu adalah seratus ekor unta. Begitu pula bila hidung seseorang di- 
potong, maka hal itu ada diyatnya, lidah ada diyatnya, bibir ada diyat- 
nya, pelir ada diyatnya, kemaluan ada diyatnya, tulang punggung ada 
diyatnya, mata ada diyatnya, dan diyat sebelah kaki adalah separoh 
diyat jiwa: sedangkan luka yang tembus sampai ke urat nadi, maka di- 
yatnya sepertiga diyat jiwa, dan luka yang tembus sampai ke otak atau 


115 


perut, diyatnya adalah sepertiga diyat jiwa: keseleo atau tulang retak, 
diyatnya sebanyak lima belas ekor unta, dan setiap jari tangan atau kaki, 
diyatnya sepuluh ekor unta: setiap gigi, diyatnya lima ekor unta: dan 
luka yang tulangnya kelihatan, diyatnya lima ekor unta, sedangkan se- 
seorang yang dibunuh oleh seorang wanita, maka diyatnya seribu 
dinar.” 


na “ 2A 29 G3 21 Ly 90 
Lepobjhoi NK aSe-tVs 
nanda napanar odanya dal 


SI ENG CNN es Said) 


PE 


AW ep: SN Jai 2 
ME pa SA 


TEA Sola Kare IS 2, 3 2 | 


“ AA 


SILAT LINE 
Ah AS A3 


4700. Dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu 'Amr ibnu Hazm dari 
ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw telah mengirim surat 
kepada penduduk Yaman yang isinya tentang ketepatan pembagian hak 
waris, undang-undang dan diyat. Surat tersebut dibawa oleh 'Amr ibnu 
Hazm. Dan inilah bunyi surat yang dibacakan kepada mereka:”...... (isi- 
: nya sama dengan hadits di atas, hanya saja ada sedikit perbedaan, 


yaitu:) satu mata diyatnya separoh diyat jiwa.” Kata Abu Abdur Rah- 


'man: :”Haditsi ini lebih benar daripada sebelumnya.” 


116 


ada ea SEA FA Oya Ng pai TA 


Lem Aa LSN In, 


A ALYSYN NW 


AN Ng BEST S TEEE AN 


Dg olar MEA L ee TBYA 


Pa SS GELAS 9 
d Ine NA he ra ajal naa 


Eng 4 TERANG PIPA an abi 
Guangs DANA 
PN KA 


4701. Dari Ibnu Syihab berkata: "Aku telah membaca surat Ra- 
sulullah saw yang dibawa oleh ' Amr ketika ia diutus ke Najran (Surat itu 
kini ada pada Abu Baker ibnu Hazm). Bunyi isi surat itu: "Ini adalah 
keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, dari dituliskan pula firman Allah 
dalam surat Al-Maidah ayat 1-4: ” Yaa ayyuhal ladziina aamanuu aufuu 
bil'uguudi.....innallaaha sarii'ul hisab.. (Wahai orang-orang yang ber- 
iman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu s/d sesungguhnya Allah amat 
cepat hisab-Nya). Surat ini mengenai diyat penganiayaan: jiwa yang ter- 
bunuh diyatnya seratus ekor unta.....(dan seterusnya).”” 

“ P 


ae LN HeN SN AI 
Kena ab PA Aa K3 

AK - Pa P 21K 5 “e 
PA BN Eu ang Sa BA 


4702. Dari Az-Zuhry berkata: ''Abu Baker ibnu Hazm telah me- 
ngirim surat padaku, di dalam surat itu ia berkata: ”Ini adalah keterang- 
an dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dituliskan pula firman Allah 
dalam surat Al-Maidah: ”'Yaa ayyuhal ladziina aamanuu aufuu bil- 
'uguudi.....(Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian- 
perjanjian itu....). Jiwa yang terbunuh diyatnya seratus ekor unta, satu 
mata yang dirusak diyatnya lima puluh ekor unta: satu tangan yang di- 
potong diyatnya lima puluh ekor unta, satu kaki yang dipotong diyatnya 
lima puluh ekor unta: luka yang tembus sampai urat nadi, diyatnya se- 
pertiga jiwa, luka yang tembus sampai urat nadi, diyatnya sepertiga 
jiwa, luka yang tembus sampai otak atau perut, diyatnya sepertiga jiwa: 
tulang yang keseleo atau retak, diyatnya lima belas ekor unta, setiap jari 
yang dipotong diyatnya sepuluh ekor unta: setiap gigi yang dicabut di- 
yatnya lima ekor unta, dan setiap luka yang tulangnya kelihatan, di- 
yatnya lima ekor unta.” 


pa p - 3 
Kn ENYAE KEL IN KAI NI 
AN pan An ANA 


TA PPA ae 2-4 2. nl 4 PPN 
ce OI JAAN IS 2g A5 EA 


118 


SE SAI SN BY ee 


- 

2 

| 
Pd 


4 


pd 
NP Dod TURN MEN ASK INAP 

AN 99 oma Aa NS 
. C2 PAN Pa LL naa KP (NI 
S9 Ugal 33 Doa 3 lala 


Po9e LIL A9 AI LK Bah 
red » 5 “ w 
Gara DIA kan 3 Ogan Ja, 
Jo LMA ve Frau w .. : 
ea N 35 Ge ya 33k 
4703. Dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu.' Amr 
ibnu Hazm dari ayahnya berkata: ” Surat tentang diyat yang dikirim oleh 
Rasulullah saw untuk ' Amr ibnu Hazm, berbunyi: '' Sesungguhnya diyat 
jiwa adalah seratus ekor unta: diyat hidurig yang terpotong semua ada- 
lah seratus ekor unta:unta: diyat luka yang tembus sampai urat nadi 
adalah sepertiga diyat jiwa: begitu pula diyat luka yang tembus sampai 
ke otak atau perut, maka diyatnya sepertiga: diyat satu tangan adalah 
lima puluh ekor unta, diyat satu mata adalah lima puluh ekor unta: diyat 
satu kaki lima puluh ekor unta: diyat setiap jari sepuluh ekor unta: diyat 


setiap gigi lima ekor unta dan diyat luka yang tulangnya sampai 
kelihatan adalah lima ekor unta.” 


119 


Ie ANISA Stan 
Ka naa ENYA Ing pai 


4704. Dari Ishag ibnu Abdullah ibnu Abu Thalhah dari Anas ibnu 
Malik berkisah: Pada suatu hari, ada seorang Badwi datang pada Ra- 
sulullah saw: seraya mengintip beliau melalui celah-celah pintu, ketika 
Rasulullah saw melihatnya, beliau mencoloknya dengan sesuatu yang ta- 
jam atau sebuah tongkat. Setelah Badwi itu menarik pandangannya, ma- 
ka Rasulullah bersabda padanya: ” Andaikan kamu teap mengintipnya 
niscaya aku akan menusuk matamu.” 


$ 2 - 
Haesntapan 515425, 


Ian 4 “. Ke ae 


Jgen RA, sg pee 
' RA 22 at TES 
aa abg AA 3 


Pra Ah sana Ch 
JAYA d0 LI Lean 


4705, Dari Ibnu Syihab bahwa Sahel ibnu Sa'id As-Sa'idy berkisah 
bahwasanya seseorang mengintip Rasulullah melalui celah-celah pintu 
beliau. Ketika Rasulullah mengetahuinya, maka beliau yang pada saat 
itu memegang sisir dari besi atau kayu bersabda: "Andaikan aku tadi 
melihat kamu mengintipku, niscaya aku menusuk matamu dengan sisir 


ini. Sesungguhnya menusuk mata yang sedang mengintip itu diperboleh- 


”, 


kan. 
120 


Tg 


- 


13232 Tk PA Il 
— dbiNggaaS A2 do HAK ya SL 
. ORANG YANG MENUNTUT OISOS/DIYAT 
KARENA KESALAHANNYA SENDIRI 


ANA ANA AG Ld OA ANA NI 
papa 


asap S 3 ang, Kena 
SAAT BAE KAS z3 


4706. Dari Basyir ibnu Nahik dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah 
saw bersabda: "Barangsiapa yang melihat isi rumah suatu kaum tanpa 
izin mereka, kemudian mereka menusuk matanya, maka tidak ada diyat 
baginya dan juga tidak ada gisos atas orang yang menusuknya.” 


“ra ef 


Ra UKS SAN AAA -VN 
DL UKK: AJE 
2 PAGE Baen 


TN TAN daa Ta 


sya 

st Jin. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bersab- 
da: : "Bila seseorang mengintipmu tanpa ada izin darimu, kemudian ka- 
mu melemparnya dan mengenai matanya hingga rusak, maka tidak ada 
dosa bagimu.” 


wu 291 4 Ay. 
SIB BEN PelhE3E WA 


- » 


121 


b251re tEpitrati G3 FAN APA 


4708. Dari Atha' ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudry bahwasanya 
ketika ia sedang shalat, tiba-tiba seorang anak Marwan berjalan di de- 
pannya, maka ia menghalanginya tetapi anak itu tetap tidak kembali 
sehingga ia memukulnya. Maka keluarlah anak itu sambil menangis.dan 
mengadu kepada ayahnya (Marwan). Marwan bertanya kepada Abu 
Sa'id: ''Mengapa kamu memukul keponakanmu?” Jawab Abu Sa'id: 
”Aku tidak memukulnya, aku hanya memukul syaitan. Karena aku 
telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Bila seseorang dari kamu 
sedang shalat, tiba-tiba ada orang ingin lewat di depannya maka hen- 
daknya ia menghalangi orang itu sebisanya, bila orang itu membang- 
kang, maka hendaknya ia memukulnya, karena yang lewat itu adalah 


syaithan.” 


122 


IK yen YP Na Peta Tt Kode 
Tae Aan “toll SIB sae 


13 K3 Sa Anang 
Bu Laga KE GAS 
Gani @-- 


PENJELASAN @isos DARI PARA SA MAMAN PILIHAN. 
'FA'WIL FIRMAN ALLAH: ”WA MAY YAOTUL MU'MINAN. 
—. MUTA'AMMIDAN FAJAZAA-UHU JAHANNAMA - 
KHAALIDAN FIIHAA 


HAK EN Pa keyas atas -92 PENA 
' SEK | Angan 


2 Er “3 Telan ad 22an “329 
KE aan Ia 


AS ro3a? Ae 


Gali I5 KIL AN AGEN Sala 
IK SL Sah Ga 


SEK 


. 4m, Dari Sa'id ibnu Jubair berkata: ” Abdur Rahman ibnu Abza 


menyuruhku agar aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ta'wil dua 
ayat ini, yaitu: '"Wa may yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhu 
jahannam.” (Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin de- 


123 


ngan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam).” Dan ayat: '' Wal- 
ladziina laa yadzuuna ma'allaahi ilaahan aakhara wa laa yagtuluunan 
nafsal latii harramallaahu illaa bil haggi. (Dan orang-orang yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan (alasan) yang benar). Se- 
telah aku tanyakan keduanya kepada Ibnu Abbas, ia berkata: ” Ayat 
yang pertama itu tidak pernah dinasakh (dihapus) oleh ayat manapun. 
Sedangkan ayat yang kedua ini berkenaan dengan kaum musyrikin.” 


1033 n.» “ld £ VE Tn nan Vi 
KEIAE AN PEAN 


Hn ah SEL 
KI R3 1S keria GE 
KET SA Me II 


. 4110. Dari. Al-Mughirah ibnu Nu? man dari Sa'id ibnu Jubair La 
kata: '' Orang-orang Kufah berselisih pendapat tentang ta' wil ayat: "Wa 
may yagtul mu'minan muta'ammidan......(Dan barang siapa yang mem- 
bunuh seorang mukmin dengan sengaja.....). Maka aka pergi kepada Ib- 
nu Abbas dan menanyakan hal itu padanya: Jawabnya: "Ayat ini di- 
turunkan pada masa-masa yang terakhis, dan tiada satu ayat apapun 
yang menasakhnya.' ” : 


Kere GAIB BEAN 
Lala TAN TA Na ay 316 
NP MAL OP tt PA 

1 7. 


PEP ya Apa Je An 


124 


LA Nana 
Pa ». p 1 Ian has 2 F3 (ea Ta 

N $ - . s ds - 
2 yA 3 -. - "yg 


» 47TEL Al-Oasim ibnu. Abu Bazzah telah menceritakan padaku dari 
Sa'id ibnu Jubair ia berkata: ''Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 
” Adakah jalan untuk bertaubat bagi seorang yang membunuh seorang 
muslim dengan sengaja?” Jawabnya: "Tidak ada.” Kemudian aku 
membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Furgan: ''Wal- 
ladziina laa yad'uuna ma'allaahi ilaahan aakhara wa laa yagtuluunan 
nafsal latii harramallaahu illaa bil hag.” (Dan orang-orang yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan (alasan) yang benar).” Ia 
berkata: ?'Ayat ini diturunkan di Mekkah sebelum hijrah, dan kemudian 
ia dinasakh oleh ayat yang: diturunkan di Madinah: '” Wa-may yagtul 
mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhuu' jahannam.”' (Dan barangsiapa 
yang membunuh : seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya 
Tea aan. M3 


TJ Pase Sera UKS VW 
Nae TAAT, tera La) 
ELISA S2 AA ba aa 
inka KS IL AISI, 
15 4813 MLS ELIA 


- - .. 
Gets EK Ni ep PAN UP 2 Aa 
ny "9 F i "A2 - 


OA pg 
. “ 
An ri 


4712. Dari Ammar Ad-Duhny dari Salim ibnu Abu Ja'ed berkata: 
"Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja, kemudian ia bertaubat, beriman, beramal sha- 
leh dan memperoleh petunjuk: maka ia berkata: ''Dari jalan mana ia 
akan bertaubat, sedangkan aku telah mendengar Rasulullah saw ber- 


sabda: '”Pada hari kiamat kelak, orang yang terbunuh akan datang ke- 


pada Allah derigan leher yang masih berdarah sambil menarik orang 
yang membunuhnya seraya berkata: '”Wahai Tuhan, tanyakan pada 
orang ini, mengapa dulu ia membunuhku?” Kemudian kata Ibnu Ab- 
bas: ''Demi Allah, sungguh Ailah telah menurunkan -ayat tentang 
balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim Sengan sengaja, 
dan Dia tidak pernah menasakhnya.”' 


aka KE ET se jaan 

an 5 Pa YA 

alga Bp PLS ag ta 
2351383 Jaga 


4713. Dari Ubaidullah ibnu Abu Bakar dari Anas dari Rasulullah 
saw beliau bersabda: ''Di antara dosa-dosa besar ialah syirik kepada 
Allah, durhaka kepada kedua orang tua,- membunuh j jiwa dengan: tanpa 
hak dan bersumpah palsu.” 


Sian SN Far Ay 3 
BEM TA DK 


neo 


Ha A3 


126 


4714. Dari Abdullah ibnu 'Amr dari Rasulullah saw bersabda: 
”Yang termasuk dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka 
kepada kedire-erang. tua, membunuh jiwa seseorang dan bersumpah 


palsu. PL) 


) Pa 


AA LA NT Wo 


#2 


| ngak TA ANA PPA PA 


PP Pa 9, 9 
Ne Trek Ia rei 
STT AT - 22533 


PENA IP PIA OA 


4715. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: ” Rasulullah saw ber- 
sabda: "Seorang hamba tidak akan berzina ketika ia dalam keadaan 
beriman: ia tidak akan meminum minuman keras ketika dalam keadaan 
beriman: i. ia tidak akan mencuri ketika ia dalam keadaan beriman dan ia 


tidak akan membunuh seseorang ketika ia dalam keadaan beriman.” 


127 


ME 1 


KITAB 
MEMOTONG TANGAN PENCURI 


Bag P1 TA 


BESARNYA DOSA MENCURI 
SES SANA 
IPO! DAA He tnh3 du 


Pd 


/ ar “ 9 1, 3 34 
m3 & AI BUNG RSS! 23A 99 


SAI AANG 13 La 23 


Ke Naah TE NAN AI d 
2 
—- | 93 AS Lean 
z2 
2 

2 3 & Pd ag #1 
4716. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 
beliau bersabda: ”'Seseorang tidak akan berzina ketika ia dalam keadaan 
beriman: ia tidak akan mencuri ketika dalam keadaan beriman, ia tidak 


akan meminum minuman keras ketika ia dalam keadaan beriman, dan ia 
tidak akan merampas harta yang selalu menggiurkan orang-orang ketika 


ja dalam keadaan beriman.” 


128 


ga Seda 2. 
15 TE TEA KLB Lega 
IA RK Y Kera Ai 
Tana Fe ISS Kalangan 


3 - SEN FAT III AN 9 
2 


AAA SA rr be 
Ag 2 P» 3x PPA MPI rd 1 


re 2. Z aga AANG 2 ahaha Sa Oa 


4717. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw be- 
liau bersabda: ? Seorang mukmin tidak akan berzina ketika ia dalam ke- 
adaan beriman, iatidak akan mencuri ketika ia dalam keadaan beriman: 
ia tidak akan minum minuman keras ketika ia dalam keadaan beriman. 
Dan jika ia melakukan dosa-dosa itu, maka ia terlepas dari ikatan Islam, 
kemudian jika ia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima 
taubatnya.” 


S3 ee saosite VA 

Ye Pi 19-34, Ya 9 3 

39 MAA R3 Drag 2 2333 Pe Cr 

TAG: TA 133 SL, 

Aek Ap 2 ep igng sa Sta 
Ka 


katana se 
Z 37 PL LK Gi 
“ 
AS IN 25, yA 
“57 sar 
4718. Dai Abu Shalih dri Abu Hurairah ra berkata: ''Seorang muk- 


min tidak akan berzina ketika ia: dalam keadaan beriman: i ia tidak akan 
mencuri ketika ia dalam keadaan beriman, ia tidak akan minum- -Mi- 


129 


numan keras ketika ia dalam keadaan beriman.....: bila ia melakukan 
salah satu dari dosa itu, berarti terlepas tali Islam. Tetapi jika ia ber- 
taubat, maka Allah akan menerima taubatnya.” 


LL GS 4 Naa Pa Sa - VA 
Ht Me lnga ab 
3 RA US A2 AANG R3 Gladi 


AAN #3 
y 


4719, Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah 
saw bersabda: ''Allah melaknat seseorang yang mencuri. sebutir telur 
atau seutas tali sehingga tangannya dipotong.” 


At 26 “1G AN ae Ran 
yu sora alus Ph 


MENGHUKUM PENCURI 
DENGAN MEMUKUL DAN MEMENJARA 


cat Id p/ #. 
Jos EN EN 2RN SS Ap. 


P 5 “L0, 14 SA Le 
An na eh 
| Muat ira 24 1.3 ya 
an Pa tata pena 
Pena (Jaa 


Ega 2342, HA KLENA 


SEK 


130 


Nela So Ia IA IG DS KAA 
0 pra KN ES BEAN 6 


4720, Azhar ibnu Abdullah Al-Hirazy telah menceritakan dari Nu'- 
man ibnu Basyir 'berkisah, beberapa orang dari Yaman mengadu pada- 
nya bahwa mereka mencurigai seseorang telah mencuri sejumlah per- 
hiasan mereka. Maka Nu'man memenjarakan orang-orang yang dicuri- 
gai itu selama beberapa hari. Ketika ia melepaskan mereka. Maka ada 
seorang Yaman datang padanya dan bertanya: ''Mengapa kamu mele- 
paskan mereka tanpa memberi cambukan atau pukulan?” Jawab Nu'- 
man: ''Terserah kamu. Jika kamu suka, pukullah mereka jika mereka 


telah terbukti mencuri, tetapi jika tidak ada bukti, maka akupun akan 


memukul kamu seperti kamu memukul mereka.” Tanya mereka: "apa- 
kah i ini menurut kebijaksanaanmu?” Nu' man berkata: ”Ini adalah hu- 
kum Allahirjan Rasul-Nya saw.” 2 


Tee PIA 2 Pera RA -. 


ar in: nu 


€ 
Madan UR pt Ina AA aa th 
Meta an 3 4 Artp 3 
| “—. Dari Ma'mar dari Bahaz ibnu Hakim dari ayahnya dari ka- 


keknya bahwasanya Rasulullah saw Pera, menahan beberapa orang 
yang dicurigai mencuri. 


Ta Ky P 2230 NY 
AS Ega KAA ada ab 


131 


AL 


diana SF 


4722. Dari Bahaz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 


sanya Rasulullah saw pernah menahan seseorang yang dicurigai mencu- 


ri, kemudian beliau melepaskannya. 


” 
(aa | Pa 
SAY Oa 
MENGAJARKAN KALIMAT TAUBAT KEPADA PENCURI 


Pe 


pagi Bapu, pa SIN 


san ega 05 LA 
Paras Ka Eee anna: 3 Ge 1 A0 


Mare 
ES Geebois: Laba ai 


NX 


ALA 4 LA TA NLI AE LL 4 
Heparaya An gaak YA JAE Ig taw 
ME AN Ea J 112 PENAAARIA 
TAG £ Da 3 8519 | eldahaa 


4723. Dari Abu Mundzir (maula Abu Dzarr) dari Abu Umayyah Al- 
Makhzumy berkisah: ''Pada suatu hari, seorang pencuri dihadapkan 
pada Rasulullah, dan ia benar-benar mengakui perbuatannya, tetapi ti- 
dak ditemukan barang itu padanya. Karena itu beliau saw bertanya lagi: 
”Benarkah kamu telah mencuri?” Jawabnya: ”'Ya.” Sabda beliau pada 
orang-orang: ''Bawalah ia pergi dan potonglah tangannya, setelah itu 
bawa ia ke sini. Maka setelah mereka memotong tangan pencuri ter- 
sebut, mereka menghadapkannya pada beliau. Sabda beliau pada pen- 


132 


ta Ye 3 NYA 


curi itu, ”' Ucgpkanlah ' Astaghfirullah wa atuubu ilaihi” (Aku memohon ' 
ampun kepada. Allah dan aku bertaubat kepada-Nya).” Pencuri itu me- 
nirukan "Astaghfirullah wa atuubu ilaihi. (Aku memohon ampun ke- 
pada Allah dan aku bertaubat kepada-Nya).” Kemudian beliau berdo'a: 


"Ya Allah, ampunilah i ia" 
AP PA ANTA KM 
ea sah Oh Jabat 


BILA SESEORANG MEMAAFKAN ORANG YANG 
TELAH MENCURI BARANGNYA, SETELAH IA 
— MENGHADAPKANNYA PADA IMAM . 
BEBERAPA HADITS YANG DIRIWAYATKAN ATHA' 
Ni DARI SHAFWAN IBNU UMAYYAH 


A55 WAgogksnshatg .NYt 
Kang 2 Aa LAN Saft33G Gr 
TA, (3 abidat Sedan AAA AU 
9 LIS 


Kek injak 


. 4724. Dari Atha' dari Shafwan ibnu brang yak bahwasanya pada 
suatu hari, seseorang telah mencuri selimutnya, kemudian ia mengaju- 
kan pencuri itu pada Rasulullah. Ketika beliau saw menyuruh ia memo- 
tong tangan pencuri tersebut, tiba-tiba ia berkata: ”” Wahai Rasulullah, 


133 


aku telah memaafkannya.” Sabda beliau: '' Wahai Shafwan, mengapa 
kamu tidak memaafkannya sebelum kamu mengajukannya padaku?” 
Kemudian Rasulullah saw tetap memotong tangan pencuri itu.” 


TA On Eraeranb go 
5 TESIS ISL 
35 adu NG PA pala UAS Ae 
Asa BIO Le teng ai 


4725. Dari Tharig ibnu Muragga' dari Shafwan ibnu Umayyah, 
bahwasanya ada seseorang telah mencuri selimutnya. Maka ia meng- 


hadapkan pencurinya pada Rasulullah. Setelah beliau saw menyuruhnya 
memotong tangan pencuri itu: tiba-tiba ia berkata: ”” Wahai Rasulullah, 
aku telah memaafkannya.” Sabda beliau: ''Mengapa kamu tidak me- 
maafkannya sebelum kamu menghadapkannya padaku, vabai Bni 


wan?” Beliau tetap memotong tangan pencuti.tersebut.” 

Aa GA Ea YEN 

PAP PA MAP NYA Ieriepan Tang 

LN AT men AA 
Hyang 


ama. Dari Al-Auza'iy ia berkata: Atha' ibnu Abu Rabah telah men- 
ceritakan padaku, bahwasanya seseorang telah mencuri sebuah baju: 


134 


maka ia dihadapkan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menyuruh- 
nya memotong tangan pencuri itu, tiba-tiba orang yang dicuri bajunya 
itu berkata: ” Wakai: Rasulullah, kini baju itu aku relakan baginya dan 
aku telah memaafkannya.” Sabda beliau: '' mengapa kamu tidak mema- 
afkannya sebelari kamu menghadapkannya padaku?” 


TAS AS 


skuat Na 


YANG PERLU DIIAGA DAN YANG TIDAK 


j0. 


Pn ») Sa 27 TP AA LA 257 
TS dnap ANA, Ca Lara 


APH 

: RS LA -..u 
IL BT CA AAA Yang 3 
set aba3s2 Jl SEA SA, 
KAA NG RAR 
Kayu aa Keneha Gon ab 


/ Tr « 


25 MASA 2 Is SIS 35, 


agan 


“eka iss S3 AS ESA 


4721. Ikrimah telah menceritakan padaku Shafwan ibnu Umayyah, 
baliwasanya setelah ia selesai i 'thawaf di Baitullah dan melaksanakan 
shalat, ja melipat selendangnya : yang terbuat dari wol, kemudian ia me- 
letakkannya di bawah kepalanya untuk bantal, lalu ja tidur. Tiba-tiba 
seorang pencuri datang padanya dan mengambil selendangnya yang se- 
dang dipakainya sebagai bantal. Tetapi ia dapat menangkap pencuri itu 


133 


lalu ia menghadapkannya kepada Rasulullah, ia berkata: '” Wahai Ra- 
sulullah, orang ini telah mencuri selendangku.” Tanya Rasulullah pada 
orang itu: Benarkah kamu telah mencuri selendangnya?” Jawabnya: 
”'Benar.” Sabda beliau pada Shafwan: ''Bawalah ia pergi dan potonglah 
tangannya.” Kata Shafwan: ''Wahai Rasulullah, aku tidak ingin me- 
motong tangannya hanya karena ia mencuri selendangku dan aku telah 
memaafkannya.'' Sabda beliau: ''Mengapa kamu tidak memaafkannya 
sebelum kamu menghadapkannya padaku.” 


Oa ha $ “IE ag) £ aah KESAN 


1 NYI 

AN ea 

UKIR KS ENI, RA 
pl 


"00. 


4728. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkisah: ”' Ketika Shafwan ti- 
dur di masjid dengan menggunakan selendangnya untuk bantal: tiba- 
tiba selendang itu dicuri seseorang hingga ia terbangun, dan orang itu se- 
gera lari. Maka ia mengejar orang itu dan menangkapnya kemudian 
menghadapkannya kepada Rasulullah saw. Setelah Rasulullah menyu- 
ruh Shafwan supaya ia memotong tangan pencurinya: maka ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia tidak layak dipotong tangannya 
karena mencuri selendangku yang murah.” Sabda Rasulullah: ''Me- 
ngapa kamu tidak memaafkannya sebelum kamu menghadapkannya 
padaku?” 


136 


., CN TA BN Ba “1 Ia 


271 DIA gn Peta Ag Aur Sara 


CrUlgayo US Ulaayo JS 


(EILAH LA GEA 


des Getas TE STT 
A3 SN JAN sa LAH AA, 


1G! 


UI 
st 
4729. Dari Humaid (anak saudara perempuan Shafwan) dari Shaf- 
wan ibnu Umayyah berkisah: ”'Ketika aku tidur di masjid dengan ber- 


. bantalkan selendangku yang berharga tiga puluh dirham (30 dirham), 


tiba-tiba ada seorang datang dan mencuri selendangku dariku. Setelah ia 
tertangkap dan dihadapkan pada Rasulullah, beliau menyuruhnya untuk 
- Memotong tangan si pencuri. Maka aku datang pada beliau dan berkata: 
” Wahai Rasulullah, apakah kamu akan memotong tangannya hanya di- 
karenakan selendangku yang berharga.tiga puluh dirham?” Aku akan 
juahselendang itu secara kredit." Sabda beliau: '' Mengapa kamu tidak 


“ia memaafkannya sebelum kamu menghadapkannya padaku.” 


PEN un LAN OS IE LEAN, 


44 Agaaa 2 BG 283 Ik IL 
: HI Anna 9 Sela dn on 3 nang 
PRA EP TANYA 


137 


2 Add Pa panas sit, 23 MA erraaa 


4730. Dari Thawus dari Shafwan ibnu Umayyah, bahwasanya pada 
suatu malam selendangnya telah dicuri orang dari bawah kepalanya 
ketika ia sedang tidur di Masjid Nabi saw. Setelah ia menangkap pen- 
curinya dan menghadapkannya pada Rasulullah: maka beliau saw, me- 
nyuruhnya memotong tangan pencuri itu. Tetapi tiba-tiba Shafwan ber- 
kata: ''Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memotong tangannya di- 
karenakan selendangku, sungguh aku telah memaafkannya”'. Sabda be- 
liau: ''Mengapa kamu tidak Pe AA ana sebelum kamu eng 
kannya an 5 2 aa P 


HE ka Aa ea In JASA 
“ 2 “ F0 
083 Pee BEA dana! 
“ ar . 
Tora KS Jae SEN 0356 
4731. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayah dari kakeknya dari Inai 
lah saw bersabda: ''Bebaskan pencuri itu dari hukuman, sebelum kamu 
semua menghadapkannya padaku: karena bila kamu telah menghadap- 


kannya padaku, maka aku akan melaksanakan hukuman atasnya meski- 
pun kemudian kamu memaafkannya.? - Ta 


die eaniaa NI JAE 


Mai 5 


GIS BAGAI jasa Al tra 


aye &' 


Pad KE Ia In SA, (GK an 
129 A3 Sa Had 


118 


' Ksa Sebab 


4732. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dri ayahnya dari Abdullah ibnu 
'Amr, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Selesaikan masalah pen- 
curi di antara kamu, karena bila hal itu telah sampai kepadaku, maka 
aku akan tetap Meong tangannya, meskipun kamu tetap memaaf- 
kannya. ,”, » 


SN ea A AN NAN AAN 
A3 ea Teh 15 LE an 
Ga, “25 Yaa lee SAK Was 
Odang Japan A2 seh 


4733. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita 


ja 


Maklizumiyah telah meminjam suatu barang, tetapi kemudian ia meng- 
2KRnNg: maka Rasulullah saw banda memotong anjani 


GA Ing TA na, tar 


nya Ai Pn 


Odong 


4734. Dari. Nafi” dari Ibnu Umar ra berlin: “#Scorang “9 wanita 
Makhzumiyah telah meminjam barang seseorang melalui tetangganya, 


tetapi kemudian ia mengingkarinya: Berkenaan dengan kasus ini Ra- 


bana saw Antara memotong tangannya.” 
Henna Aa leg ge -NyO 
"$ 


139 


AAN GUS sal 
2 
anu Donald ab 
Igusu 


4735. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra bahwasanya seorang wanita 
Makhzumiyah telah meminjam perhiasan milik orang lain, kemudian ia 
menahan perhiasan tersebut. Maka Rasulullah saw bersabda: ''Hendak- 
nya wanita itu bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengemba- 
likan perhiasan milik orang lain yang telah ia ambil?”. Kemudian beliau 
bersabda lagi: '' Wahai Bilal, berdirilah dan tangkap wanita itu, lalu 
potonglah tangannya. "3 


4 3d sip po! 4 
“ PD. P/ P4 Pd 
AN Sa (ADA Harta Jos Ai 
SP 
Gx 


2G 


LA TAG absen La 2 
Boa Na dgn ol 3 JA AA H1 
AN SN 15 
AP MEP TAAT PA AAN | Re AA 
ALAN PON Ep AA 

LA 


4736. Dari Ubaidullah dari Nafi' ra berkisah: ”' Pada masa Rasulul- 
lah saw ada seorang wanita telah meminjam perhiasan dari orang lain, 
tetapi kemudian ia mengakui perhiasan itu sebagai miliknya dan me- 
nahannya. Maka Rasulullah saw bersabda: ''Hendaknya wanita itu 


140 


1 


bertaubat dan mengembalikan perhiasan yang telah dipinjamnya kepada 
pemiliknya”. Beliau bersabda demikian berkali-kali: tetapi tetap dihi- 
raukan oleh wanita itu. Akhirnya Rasulullah saw menyuruh supaya ia di- 


tangkap dan dipotong tangannya.” 


AE aa AN, KIE .NV 
SI fangennda Latnab in 8 
Abi Kn rpera Danh um Lah 


KARJA PTT Hn GE 


4737. Dari Abu Zubair dari Jabir ra ban saana seorang wanita 
dari. Bani Makhzum telah mencuri: ketika ia dihadapkan kepada Ra- 
sulullah, ia meminta perlindungan kepada Ummu Salamah: maka sabda 
Rasulallah saw: "Andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri niscaya 
aku akan memotong tangannya. ” Kemudian wanita itu dipotong ta- 


ngannya. ne 
. 4 1 Ge GA Sa 9 Pa - 
2 IPA k ana AA 2 


Pe 
PA PEN 


gen: & Pena Lg 


4738. Dari Sa” ia ibnu Yazid dari Sa'id ibnu Al- Pe ENAN bahwa- 
sanya seorang wanita Bani Makhzum telah meminjam perhiasan dengan 
perantaraan orang lain: tetapi ia kemudian mengingkarinya. Akhirnya 
Rasulullah saw menyuruh menangkap wanita itu dan segera memotong 
tangannya. 


AANG AL Kan Need 3 gg. ya 


AN 


4739. Dari Daud ibnu Abu Ashim bahwa Sa'id ibnu an ba ber- 
kisah: "...... (isi hadits sama dengan hadits di ps 


PAN ag 


BEBERAPA HADITS MENGENAI WANITA MAKHZUMIYAH 
YANG PERNAH MENCURI, YANG DIRINYA KA TEKAN AZ-ZUHRI 


ALA AN Ma ega ina oo KY ANAra 


34, Ceng TI TAAT 


aya Aga 
Mn Pong kak Aja did en IS 
KET AKA YAN » CJ ea 


4740. Telah mengkhabarkan pada kami Ishag ibnu Ibrahim ia ber- 
kata, mengkhabarkan kepada kami Abu Sufyan.berkisah: Seorang wa- 
nita Makhzumiyah telah meminjam perhiasan, tetapi kemudian ia meng- 
ingkarinya. Setelah hal itu disampaikan kepada Rasulullah, kemudian 
keluarganya meminta keringanan hukuman atasnya (wanita), Rasulullah 
saw bersabda: ”' Andaikan Fatimah berbuat demikian, niscaya aku akan 
memotong tangannya.” 


AN an ENYA 


gag 


NA INA Le “170 Haa Pd Ka 
KAA naa Laga : 


«Gg “9 1 T 2 2 “ 
NIA In Ia Pn aaNa 


IN MI AA AG NA IG 
NI AKA LN SUN KG 


GA NN - 4 en Aa 
LE LAB NA As Send 
2? 


AD feb HENNA Tega 
| aa aa ega maa 
| - NANANG Bal 4 SP : Tan NA 


ae CT 4741. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah baliwnsanyaada se- 
orang wanita Makhzumiyah telah mencuri. Ketika ia dihadapkan kepada 
Rasulullah, maka keluarganya mengirim Usamah untuk menghadap Ra- 
sululiah agar meminta maaf' kepada beliau bagi si wanita itu. Setelah 
Usamah menyampaikan hal itu pada Rasulullah, maka Rasulullah ber- 
sabda: "Wahai Usamah, sesungguhnya hancurnya Bani Isreil, karena 
sekitanya orang yang berkedudukan melakukan kesalahan, maka me- 
reka: tidak mau menegakkan keadilan dan tidak memberi hukuman atas- 
nya, tetapi jika rakyat jelata yang melakukan kesalahan, maka mereka 
memberi hukuman atasnya. Andaikan Fatimah binti Muhammad men- 


curi niscaya aku akan memotong tangannya.” 
AE aa DLP SAI VY 
ja CNG S 4 


kaya 
NE LAN LA an 
Na AR G 


4742. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah berkisah: ”'Ketika se- 
orang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah saw, maka beliau me- 
motong tangannya. Tiba-tiba orang-orang yang mengajukan berkata: 


143 


Wahai Rasulullah, sungguh kami tidak i ingin ia dipotong tangannya, 
disebabkan ia hanya mencuri suatu yang tak mahal harganya. ” Maka 
sabda beliau: '' Andaikan Fatimah mencuri, niscaya aku akan memotong 
tangannya.” 


BAG en 
J3 2 Lot 4 


AA 115,62 Ang ob KE 
BEBAN EKA SA 3 
GE Jie IS AR I,31, PSS 
PE pen ar 
IA ab SEN Ab bs 


4743. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah ra berkisah: ''Pada 
masa Rasulullah saw, seseorang wanita Makhzumiyah telah mencuri: 
setelah ia dihadapkan pada Rasulullah, maka keluarganya membicara- 
kan masalah itu, tetapi mereka berkata: ”"Tiada seorangpun di antara 
kita yang berani memintakan ampun kepada Rasulullah, melainkan 
Usamah kekasih beliau.” Setelah Usamah menyampaikan hal itu kepada 
. Rasulullah, maka beliau bersabda: ”' Wahai Usamah, sesungguhnya han- 
curnya Bani Isra'il, karena sekiranya yang mencuri adalah Orang yang 
berkedudukan, maka mereka membiarkannya, tetapi jika rakyat jelata 
yang mencuri, maka mereka memotong tangannya. Sungguh andaikan 


Fatimah anakku sendiri mencuri, niscaya aku akan memotong tangan- 
nya. "5, 


it 


ama PA ap 22.” » 4 
HE LINE GE Sa At 


144 | 


Gan MAN Meet 
Te LSN SA Ep LS 
lal j3 As, Act Tg data, 
at angnd 232 CINTA 
3 fana is gd LAS 
pena a0s5 AN ega. 
LA SI yi IN Daop Jana AA 
Ha San EF abi Ine dab 
Basah Waras Kana para 
Eta PAN PK ERA Kane 
NUN AMA 
INA ADE Ipa aya 2 FA Paya 
Inna Te AAN AAA aa 


Oh Ja 


TN Buk 


4744. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah ra berkisah: ''Seorang 
wanita Makhzumiyah telah meminjam perhiasan “derigan perantaraan 
Orang-orang terkenal, sedang ia tidak dikenal, tetapi kemudian ia men- 
jual perhiasan dan mempergunakan hasil penjualan perhiasan tersebut. 
Setelah ia diajukan kepada Rasulullah, maka keluarganya meminta Usa. 
mah agar ia memintakan ampun kepada beliau. Setelah Usamah me- 
nyampaikan hal itu kepada Rasulullah, maka wajah Rasulullah merah, 
kemudian beliau bersabda kepada Usamah: ''Apakah kamu skan 
memintakan pertolongan padaku untuk meringankan hukum Allah?” 
Kata-Usamah: ?' Ampunilah aku, wahai Rasulullah”: Kemudian berdiri 
dan berkhutbah, setelah memanjat puji syukur kepada Allah, beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya, hancurnya kaum sebelum kamu disebabkan bila 
yang mencuri itu dari golongan terhormit, maka mereka membiarkan- 
nya, tetapi bila yang mencuri itu dari rakyat jelata, maka mereka me- 
laksanakan hukutran atasnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad ber- 
ada di tanganNya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya 
aku akan memotong tangannya”. Dalam kasus ini -beliau.tetap me- 


motong tangan wahitsitu."? - --. TER Lea asa oh « 
Ti PITA GM IA See 


Beni aan AE AE 
NA nda dd AK Sa 


De SES AN 
Ts STAN SA Aelndaab 
Aoa IN IE Aa Senja da 
MEN NIS AK EA 
46 


. 


PE maan, 


3 


Pad “' 
Th RAI - bela Gd 
—L Ai 


4743. Dari Ibmu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra bahwasanya 
kaum: Guraisy bersedih karena masalah seorang wanita Makhzumiyah 
yang mencuri. Mereka telah berusaha memecahkan masalah wanita itu, 
tetapi mereka semua berkata: "Siapakah di antara kita yang berani 
membicarakan hal ini kepada Rasulullah? Dan siapa yang berani me- 
mintakan ampun dalam masalah ini kepada beliau selain Usimah ibnu 
Zaid kekasih beliau?” Maka mereka bersepakat mengutus Usamah. Se- 
telah Usamah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah: beliau ber: 
sabda: "Apakah kamu akan memintakan pertolongan padaku untuk 
meringankan hukum Allah?” Kemudian pada sore harinya beliau ber- 
khutbah: ” Sesungguhnya kaum sebelum kamu dibinasakan dikarenakan 
bila sekiranya yang mencuri dari golongan terhormat, maka mereka 
membiarkannya: tetapi jika yang mencuri adalah dari golongan rakyat 
jelata, maka mereka henegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andai- 
keo Fatimah 'binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong ta- 

4 Kh NADA go 0 Ma MI 0 
» K/ 0 ( “3 1 7 
SALA YAA AN ALA NYA AA 
| : KTI 


£ yg A 2 1 pr 22 1.7 & 
paratpiege Alnetty, pen FB 


B5 ANE AKAN 5 
Ian NA Kooeb 


-“ P 


RA Peta PAN LATAR ENG PRE 


Ten SN SA 


147: 


LI Kep AS MAA 2,4 Ly 9 Ie 
ra ? 19 Pd .. “ren .. 
hg - Oon Ld PN Osaka 


Latah 1 Ae GI 
ox 3 ag 


: 4146. Dari Urwah dari Aisyah ra berkisah: "Seorang wanita Ou- 
raisy dari Bani Makhzum telah mencuri, setelah ia dihadapkan pada 
Rasulullah, maka keluarganya menjadi bingung. Mereka berkata: ”'Sia- 
pa yang berani meminta maaf kepada Rasulullah dalam masalah ini se- 
lain Usamah ibnu Zaid?” Akhirnya mereka sepakat mengutus Usamah 
ibnu Zaid untuk memohon keringanan hukum bagi wanita itu. Ketika 
Usamah menyampaikan masalah itu pada beliau, maka beliau memben- 
taknya, sabda beliau: "Sesungguhnya binasanya Bani Israil dikarenakan 
bila yang mencuri itu dari kalangan terhormat, maka mereka membiar- 
kannya, tetapi bila yang mencuri dari kalangan bawah, maka mereka 
memotong tangannya.. Demi Allah yang jiwaku berada di 'tangan-Nya 
andaikan fatimah anakku mencuri, niscaya aku akan memotong ta- 
ngannya.” . : . 


KANAL ge srt Kung 
Pad . ia 2, P 
2g An aa AP ATK IOLE Zzaf 
In ap eni kan SS 
LAN NA EA TE IK 
P 5 2 
KA Aa LE dinda Camat 
- 5 P' LAS 5 
HR NAS AE IS Aki Ts TEA 
DAN Pa BNNK PA KU a Ta 
KELANA LA PR 


148 


£ 
“ 


AL ORA AI 


An Nat RA LI LL SAT ak, 
CERAKA Pa ke) dal bs 3 7 | €! 13 

5 (s1 - 

sun 

Pe 
4747. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah ra, bahwasanya kaum 
Ouraisy telah disusahkan oleh peristiwa wanita Makhzumiyah yang men- 
curi. Mereka saling bertanya kepada yang lain: ''Siapa yang berani me- 
mintakan maaf kepada Rasulullah dalam masalah ini selain Usamah ib- 
nu Zaid kekasih Rasulullah saw?” Maka mereka memutuskan Usamah. 
Tetapi setelah Usamah menyampaikan masalah itu pada Rasulullah saw: 
beliau bersabda: ''Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu 
dikarenakan bila yang mencuri itu seorang dari kalangan terhormat, 
maka mereka membiarkannya, tetapi bila yang mencuri itu seorang dari 
kalangan bawah/lemah, maka mereka menegakkan hukum atasnya. 
Demi Allah, andaikan Fatimah anakku mencuri, niscaya aku akan me- 

motong tangannya.' 


PIA mM LA OLGA Yu 
On AA AI Oa On lg -LVLA 


PR RT 


WI ES SANAK 
Aan Pa laen 
SENANG AA ea 
GI BEKAS gi sei Ip 3 
Li Ja IN GA 
PAN ga Keane Aa 


149 


3 


x PALA AAA ANT 
Aga Mag KAA 
sean 2 SGG FI Kiyai 
Ir AN 7 Penari La 7 aeap 


4748. Dari Ibnu Syihab bahwa Urwah ibnu Zubair mengkhabar- 
kannya dari Aisyah ra bahwa pada hari 'Fathu Mekkah”, seorang wanita 
Makhzumiyah telah mencuri, setelah ia diajukan pada Rasulullah SAW, 
maka keluarganya mengutus Usamah ibnu Zaid agar memintakan maaf 
kepada Rasulullah saw. Ketika Usamah menyampaikan masala i ini ke- 
pada beliau, tiba-tiba wajah beliau berubah merah, dan beliau bertanya 
pada Usamah: '' Apakah kamu akan meminta pertolongan padaku un- 
tuk meringankan hukum Allah?” Kata Usamah: Maafkanlah aku, 
wahai Rasulullah.” Pada sore harinya beliau berkhutbah: setelah beliau 
memanjatkan puji syukur kepada Allah dan sebagainya, beliau bersab- 
da: ”Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kamu, adalah diseabkan 
bila yang mencuri itu seorang dari golongan terhormat, niaka mereka 
membiarkannya, tetapi jika yang mencuri itu seoran gdari golongan 
rakyat jelata, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan Fatimah anakku mencuri, 
mucaya aku akan memotong tangannya.” 


Sapu , PAN "ea emo 
Denga: PAK IA Sta - sa 
GANGA AA aga 


4 
- 


£ 
1 ATA, II j1 
Ap" A3 rn a2 ARUN 


KN AAA SNI 13 di Jaa At MAA LAN 
Se aAN dn setan 
Jb Ea ea 
| Kagak ab NE PENS bag Asa 

SERA NAN Tg: 
Fe DNA SUN 
para Iercisayasnga 
PA Ta PLAN GAN 
SN Lyagedka FAN Abi gan pal 
Tenda Ta Pera 


” 


Ka MIN EaEa | ST Aneh 13 
Ana V PEP »g) 


4749. Dari Az-Zuhry ia berkata Urwah ibnu Zubair mengkhabarkan 
padaku, bahwa pada bari 'Fathu Mekkah, seorang wanita Makhzumi- 
yah telah mencuri. Setelah ia diajukan pada Rasulullah, maka kaumnya 
datang pada Usamah ibnu Zaid dan meminta bantuannya untuk me- 
mintakan keringanan hukum pada beliau. Ketika Usamah menyampai- 


151 


kan masalah itu pada beliau tiba-tiba wajah beliau berubah marah dan 
beliau bersabda: '' Apakah kamu akan membujukku untuk meringankan 
hukum Allah?” Kata Usamah: ” Maafkanlah aku, wahai Rasulullah.” 
Kemudian pada sore harinya, beliau berkhutbah. Setelah memanjatkan 
puji syukur kepada Allah, maka beliau bersabda: ''Sesungguhnya bi- 
nasanya kaum sebelum kamu, karena sekiranya yang mencuri itu se- 
orang dari golongan terhormat, maka mereka membiarkannya, tetapi 
bila yang mencuri itu seorang dari golongan lemah, maka mereka me- 
laksanakan hukuman atasnya. Demi Allah yang jiwaku berada di ta- 
nganNya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku 
akan memotong tangannya.” Lalu beliau menyuruh memotong tangan 
wanita itu. Setelah menjalani hukumannya, wanita itu bertaubat dengan 
sungguh-sungguh. Kata Aisyah: Setelah itu ia datang padaku: kemu- 
dian aku menyampaikan maksudnya untuk bertaubat Span Rasulul- 


IE Ea KAN 


' ANJURAN UNTUK MENEGAKKAN HUKUM 


3 Fe 5 se 1 4 - at 2 - y 
SAN TX. sengon 
ta La Apa "bagan 


4750. Telah menceritakan kepadaku Jarir ibnu Yazid, bahwa ia 
mendengar Abu Zur'ah ibnu 'Amr ibnu Jarir menuturkan hadits bahwa 
ia mendengar Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah saw bersabda: 
Hukum yang ditegakkan di atas bumi itu lebih baik bagi penduduk 
bumi daripada mereka diberi hujan selama tiga puluh hari bagi setiap 
pagi. ,”, 


dani LA SEJEL AI NE 
152 : 


NA PA Mel » 


4751. Nak Zur'ah ia berkata Abu Hurairah ra berkata: ''Me- 
negakkan hukum di bumi itu lebih baik bagi penduduknya daripada hu- 
Tn selama tiga puluh malam.” 


ANA KAI sa saudi 


NILAI BARANG YANG DICURI 
YANG MENYEBABKAN PENCURINYA DIPOTONG 
TANGANNYA 


TAN HN NON rp KATA PALA ET # Von 


ed 


adan la Na ANN AS Aas 
IL AA “ 
KAA AA 323 X5, 


: 4752. Handialah: telah menceritakan kepada il ia berkata saya 
mendengar Nafi? berkata: Saya telah mendengar. Abdullah ibnuUmar 
berkata: '' Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang telah 
mencuri sebuah perisai yang berharga ana dirham.” 


' 


an neti SE 3 Pon 
Ng 


cai Pes nj ab Pasi 


. 


DANA INSAN SK KA E L 


4753. Handlalah telah menceritakan kepada kami bahwa Nafi men- 
ceritakan pada mereka, bahwa dari Abdullah ibnu Umar ra berkata: 
"Rasulullah saw pernah memotong seorang yang telah mencuri sebuah 
perisai yang berharga tiga dirham.” Kata Abu Abdur Rahman: ” Hadits 
ini Shahih.” 


ara 


153 


AJ Li KIAT R &. 
NASI MA G3IS Not 
C4 ,) 2 24 LL J Naah 
Aa Ka ME Ho GEN SE ANE 
Din JI 6 uGJn PA LAN PPAP RUN Wet 
ASIAS ALS ella daya pala Ds Bolu Dp 


4754. Ismail ibnu Umayyah bahwa Nafi? telah menceritakannya, 
bahwa Abdullah ibnu Umar menuturkan hadits padanya, bahwasanya 
Rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang mencuri se- 
buah perisai dari lemari mang orang wanita: sedang perisai itu berharga 
Ba dirham. 


Pi jaa ada An BA sa .V00 
R53 AS - SEA Arti A25 


4755. Dari Nafi” dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasuluilah saw per- 
nah memotong tangan seorang yang telah mencuri sebuah perisai yang 
berharga tiga dirham. 


Kara Tea CNN (“2 Kipe at “ 
Rb3 PEN LPM Natan 


4756. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw per- 
nah memotong tangan seseorang yang telah mencuri-sebuah perisai yang 
berharga tiga dirham.” 


Lp IL UT 


Dona Ol BIA ES E #VoV 


HE pda. Gen anaanha: 2 
154 : sin ye 


REA NABI AM 2 an 


Bag 3 


4757. Dari Gatadah dari Anas ibnu Malik ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw pernah memotong tangan seorang yang telah mencuri sebuah pe- 
risai yang berharga tiga dirham.” Kata Abu Abdur Rahman: ” Hadits ini 


salah. 


pe sehaa P3 PPA Sets Ken 


4758, Dari Gatadah dari Anas berkata: ” Abu Bakar ra pernah me- 


motong tangan seseorang yang telah mencuri sebuah perisai seharga lima 
dirham.” 


SAN Lap EK NA 
asn, sn sea 


Giaa In 
| 
4759. Dari @atadah berkata: Saya pernah mendengar Anas ra ber- 


kisah: ''Pada masa Abu Bakar, seorang lelaki telah mencuri sebuah pe- 
risai seharga lima dirham, maka dari itu tangannya dipotong.” 


i £A 2 21 
Sa PNG NI 
BERBAGAI HADITS TENT ANG NILAI YANG DICURI, 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH AZ-ZUHRY 


(K6 “3 2 


Cas apebbaa ae V1 
(Aa Ae Pa abanan 


155 


4760. Dari Az-Zuhry dari Urwah dari Aisyah ra berkata: ?” Rasulul- 
lah saw pernah memotong tangan seseorang yang telah mencuri barang 
senilai empat dinar.” | 


CE peak Dae Ha PAK ea ih NN MT 
ANE MEI NU 

Ly 9 A090133 ALL NG NN 3 
3 ARSY £ SAE Joo AN Jaa 


SA ITC maen Haa MG 
dus " 63 - 531 NIA, -$ AN 
. 4761. Dan Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra, bahwasanya 
Rasulullah saw bersabda: ''Janganlah tangan seorang yang mencuri di- 
potong, kecuali jika barang yang dicurinya senilai dengan harga sebuah 
perisai, yaitu seharga tiga dinar atau setengah dinar atau yang lebih ba- 
nyak dari itu.” 


Gas LES METER KV 


DAA UN LN 2 
| Ac tt 
Jo HE 


4762. Dari Az-Zuhry ia berkata Amrah berkata dari Aisyah ra dari 
Rasulullah saw bersabda: 'Tangan seorang yang mencuri barang seharga 
seperempat dinar harus dipotong.” 


ear 2 ap La 4 SaNNnNa PN sal | 
AE TE Ga Sa ALE NY 

Irena LN ' I 2154 
WE naa JEA datin AM Joni 


#. 


4763. Dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Amrah dari Aisyah ra bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: '”Tangan seorang yang mencuri 
barang seharga seperempat dinar atau lebih harus dipotong.” 


Pa 


Aa ME Gr SA aa TN AAN TUYAGA IP2 
an KA AIA EGA EN 


: 5 ) 
PP SAN ANTA S1 Te Saga HAB 
| alas 


4764. Dari Az-Zuhry dari Amrah dari Aisyah ra dari Rasulullah saw 
. bersabda: ”'Seseorang yang telah mencuri barang seharga seperempat 
dinar atau lebih, maka tangannya harus dipotong.” 
| Ig Dat RL ya 1 In - 
. » » “ - 7 “ “| “ “ - re) 
PE INA HA AKAN 
Aan aa ni sapna 3 ba , 
mat, 2 dia PERUT CA AA 3 bergarega “ 

2 4, | 
BS MEN ef nda 
ea " PNS 

Nee Eos 
p . 


4765. Dari Az-Zuhry dari Amrah dari Aisyah dari Rasulullah saw 
bersabda: ''Seseorang yang telah mencuri barang senilai seperempat 
dinar atau lebih, maka tangannya harus dipotong.” 


NAN 
“Ig “19 24 
Seelan Ear PISA ES 


4766 Dari Ibnu Syihab dari Amrah dari Aisyah ra berkata: ”'Se- 
seorang yang telah mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih, 
maka tangannya harus dipotong.” 


157 


21 aon 9 


OKE AIR Tg pe - VIV 
Sa KATA 1, Bana ade 
he AN Mena aan 


4767. Dari VA: Zuhry dari Amrah dari Aisyah ra berkata, bahwa- 
sanya Rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang telah 
mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih. 


453 age beuga PALA -NM 
ons Kenja ik 


Jicla 9 ap? 


... 


4768. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Amrah dari Aisyah ra dari Ra- 
sulullah saw bersabda: Tangan seseorang yang telah mencuri barang 
seharga seperempat dinar atau lebih, haruslah dipotong.” 


Ki AH HAK TPA SISINN 
ISSN AP NOS 
Mer an 


4769. Yahya ibnu Sa'id telah menceritakan kesana kami dari Am- 
rah dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ”'Tangan se- 
seorang yang telah mencuri barang senilai Pe aempa dinar atau lebih 
haruslah dipotong.” 


2 Au usg 3 - PPK Let PA 
PN OPS Ulat IEEE 


158 


ea aa 


Ju Kel apa Ngap 
Gen NAN AB yaaa 


. 4770. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Amrah ra bahwasanya ia telah 
mendengar Aisyah ra berkata: ''Seseorang yang telah mencuri barang 
seharga seperempat dinar atau lebih, maka tangannya harus dipotong.” . 
Kata Abu Abdur Rahman: ” Atsar yang dir Wayatkan oleh Yahya ini be- 
nar.? 


Pera rena AA 3- SVV) 
Merah Lara pa 


4771. Dari Yahya ionu Said dari Amran dari Aisyah ra berkata: 
''Tangan yang dipotong ialah tangan yang tea, mencuri barang senilai 
NA lebih. Mana Ae 


Pa Ka Ra 


Se LeaA PA PES AV 


c s 


aa Ank Ines nanena 
Kelas, Au 


Pan Es am, Dari Yahya ibnu Sarid dan Abdur Rabbih, dan Ruzaig me- 
| reka shahabat Ailah, bahwasanya mereka mendengar Amrah dari Ai- 

syah ra berkata: ''Tangan yang dipotong ialah tangan yang telah men- 
curi barang senilai seperempat dinar atau lebih.” 


Png PIA Maa H GESE-NY 


63 FAN EA ANN 53 JEJLL 2G 
LL 


159 


Pa 


Welas 


4773. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Amrah dari Aisyah ra berkata: 
Tak pernah terlepas dari ingatanku, dan sama sekali aku tak pernah 
lupa, bahwa tangan yang harus dipotong ialah tangan yang mencuri ba- 
rang Ke seperempat dinar atau lebih.” 


JAN ISA 3! TEE AKA 
La BAK 


BEBERAPA HADITS TENTANG NILAI. BARANG 
YANG DICURI, YANG DIRIWAYATKAN OLEH ABU BAKAR 
IBNU MUHAMMAD DAN ABDULLAH IBNU ABU BAKAR 

| DARI ANNAHS a 


143 sen kseyaa PLAN 35-04 
NA IA IA 
Belang Ber IN YA aka 


4774. Dari Abu Bakar ibnu Muhammad dari Amrah dari Aisyah ra 
bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ” Janganlah 
tangan orang yang mencuri dipotong, kecuali jika ia mencuri barang 
yang senilai ena Rupa dinar atau lebih.” 


y£ ASEAN KE, Kia No 
an 2 Aina ado KAT 


160 


TE Pn an an : ' 


: 4TI5. Dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm dari Amrah 
dari Aisyah ra dari Rasulullah saw bersabda: "Janganlah tangan orang 
yang mencuri dipotong, kecuali jika ia mencuri barang senilai seper- 
empat dinar atau lebih.” 


tr TA PEN Uu PENELANVI 
aa Sa Haa A Saya 2 2G 


4716. Dari Tabsuma: ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar dari Amrah 
berkata: Aisyah ra berkata: ''Tangan yang boleh dipotong ialah tangan 
telah mencuri barang senilai an 5 atau lebih.” 


ga BuS II DE keti SY 
nana eri SEA 
ana NN Ke Aaknja ab 


PE 


ee 


: 8TTI. Telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mu- 
hammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Rijal dari ayahnya dari Amrah 
dari. Aisyah ra berkata: ''Rasululah.saw bersabda: '"Tangan seorang 
pencuri harus dipotong, hils ia mencuri barang yang senilai dengan harga 
sawah. perisai: adapun sebuah prisai itu harganya seperempat dinar.” 


Aa EF Pama SAN 
Hi lea NYA aan 
Mena Na an a 


161 


4778. Menceritakan sada kami, Yahya ibnu Abi:Katsir, bahwa Mu- 


hammad ibnu Abdur Rahman menceritakannya dari Amrah dari Aisyah 
ra berkata: ''Rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang 
telah mencuri barang senilai Ng dinar atau lebih.” 


ac # tdr 


sus PET SA KEK ANA 


mw 


Biso Sa DE LENEN RELAS 
Belah Gong Alai 5 dasar Kar ean 


4779. Dari Muhammad ibnu Abdur Rahman kemudian menyebut- 
kan kata-kata yang sama ma' nanya dari Amrah dari Aisyah ra berkata: 
” Rasulullah saw bersabda: "Janganlah tangan seorang penuri dipotong, 
kecuali BA ia mencuri barang Senilai seperempat:dinar,'"- 


» 4 2A2 
giaa SAS YGEIKAN 
Iyo rw F3 La #3779 24 
sea $ | Sa Aya "AAS s& Kttk Si 
| It Da 

Na Sia PA ATA 
KN Lagu 
4780. Dari Yahya ibnu Abu Katsir ia berkata: Ikrimah telah mence- 
ritakan padaku bahwa seorang wanita menceritakannya bahwa Aisyah 


ra berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ''Tangan yang harus dipotong ia- 
lah tangan yang telah mencuri barang yang seharga dengan harga sebuah 


pa 23 
ESA MALE 


ne BNP 


NAN LINK Tensi Nana KARNA eat: 


MApe mkn aan MAN Bigana 3 


GANGA AS IN JS SES PIA) 


4781. Dari Sulaiman ibnu Yasar dia bercerita bahwa Amrah binti 
Abdur Rahman menceritakannya bahwa ia telah mendengar Aisyah ra 
berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ''Seseorang yang mencuri barang 
yang | harganya: lebih rendah. daripada harga sebuah perisai, janganlah 
tangannya dipotong”. Amrah bertanya pada Aisyah: Berapakah harga 
sebuah perisai?" Pes Bl ”Seperempat dinar.” 


Meng: 2 ESA AAS NY 


V Ing kanan idola SARAN 
1 ba DAN NN EN LANA abs 


. 4782. Dari Sulaiman ibnu Yasar dari Amrah dari Aisyah ra bahwa- 
sanya' id telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Janganlah tangan 
seorang pencuri dipotong, kecuali jika ia telah mencuri barang yang se- 
harga seperempat dinar atau lebih.” ' 


paketan AA CET AN 
993 Ery RAPP 7 San IA ha SET ARAIN, 


kasas Sell LO EN Os ea 


ar SAI AF Aga 


£183. Makhramah mengkhabarkan kepada kami dari ayahnya, ia 
berkata: Saya mendengar Utsman ibnu Abu Walid (maula Al Akhnasiy- 
yin mengatakan. Aku telah mendengar Urwah ibnu Zubair mengatakan 
Aisyah ra berkata: ''Rasulullah saw bersabda: "Janganlah tangan se- 


163 


z 


Orang pencuri dipotong, kecuali jika iatelah mencuri barang yang senilai 
harga sebuah perisai.” 


2 3 c 2 Ga IN 121, 
Lega MN AE IKAN 


2 


- 
Ae Kaa" 20003 3 


J LIA A3 ra PAI 
Ba PA On Taha Tab ANN YO 


J8 Dont) (Pp , w SA. Is 1, Ta Ta 


RELA an tu LN YAI Haa 
IS en an A AN SANA MEA IE 
| - - ., eng 2 ba run : 
KE Lag IG PA SA 
Gt eta IL NIA DI 2. Igoyya 


IPA Li Ipin Bo ed AE 
4 GL ba aya On AIA 5 
MEN Pay Palet Ia bob Ska 


ERA III 
' A22 9 AI) 2 . 
4784. Makhramah ibnu Bukair telah mengkhabarkan padaku dari 
ayahnya, ia berkata: Saya telah mendengar Utsman ibnu Abu Walid me- 
ngatakan: Saya mendengar Urwah ibnu Zubair mengatakan: Aisyah ra 
sebuah perisai”. Dan dia berdalih, bahwa Urwah berkata: 'Harga se- 
buah perisai adalah empat dirham.” Dia berkata: Dan saya telah men- 
dengar Sulaimah ibnu Yasar:bahwa dia mendengar Amrah mengatakan: 
Saya telah mendengar Aisyah ra berkata, bahwasanya ia pernah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: "Janganlah tangan seorang pencuri : 
dipotong, kecuali jika ia mencuri barang yang seharga seperempat dinar 3 
atau lebih.” 


/ 1d ' 5 AA, 
WC Je PEN AN 61233ES 3 VNO 
- Ir, c daa Cendana " . 
LARI na DI) LA We IS A3 

4 aa Ka Lt NY, 
IMEI Er ahaha 


— ta 4 “ 


A ALYSVN NY 


“n 


Ae A3 PERAGA 
M3 San bt : : EA T 


... 4785, Dari Gatadah dari Abdullah Danaj dari Sulaiman ibnu Yasar 
berkata: ”Janganlah-tangan seorang pencuri dipotong, kecuali jika ba- 
rang yang dicuri mencapai barga lima dirham”. Kata Hammam: ”Sete- 
lah aku mendengar Atsar ini dari Gatadah, aku segera menemui Abdul- 
lah Danaj dan menanyakan padanya: kemudian ia menyampaikan Atsar 


dari an: ” nlah tangan seorang pencuri dipotong, kecuali 

jika barang Yang dicurf mencapai harga lima dirham.” 

MEN SIN ENG GERAN O1 

Kalasan on plane han K5 si YAN 

Tekanan. A NI (Ah IA BOX 9 

| MEI Solo dam KAP EA 
ap 072, NY, Lg, 
Aya Fin 


“4786. Abdullah telah mengkhabarkan pada kami dari Hisyam ibnu 
Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra berkata: "Tidaklah dipotong tangan 
seseorang yang mencuri sesuatu yang harganya lebih rendah daripada 
hargg sebuah perisai dari kulit maupun perisai dari besi. Dan masing- 
masing perisai itu ada harganya sendiri-sendiri.” 
2/ nd 
. 


-4 3 4 w a44 Tp 294 

DN MY GEA IG Gak AV 
ne Oi IP 2G 4 yA Pp. , - Pn 

(3 uas Sg Aa To Pali 

AA Tag ON SNN BA 5 Teng Lan 3 KOP) 
- 4787. Dari Isa dari Asy-Sya'by dari Abdullah ra bahwasannya Ra- 


sulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang telah mencuri ba- 
rang seharga lima dirham. 


“4 KN PA 3 ja P4 p , nas Pad 
GE RN ISA DE Ah ayal EN 
Pang Pa Tar 4 - 3) R- 
get 2 (3 NN INA Sedan Ao 


168 


aka 
TS: . »-. “ 
4788. Dari Mujahid dari Atha' dari Aiman berkata: ” Rasulullah 
saw tidak pernah memotong tangan pencuri, kecuali yang mencuri ba- 
rang yang seharga dengan sebuah perisai. Adapun harga sebuah perisai 
ketika itu satu dinar.” 


SAJA gay Gi naa A1 
IA Iuha ada JLE TES 3 
Seng 23 KASI IKA 


4789. Dari Manshur dari Mujahid dari Aiman berkata: Pada masa 
Rasulullah saw, tiada seorang pencuri yang dipotong tangannya, kecuali 


pencuri yang mencuri barang seharga satu perisai. Adapun harga satu 
perisai ketika itu satu dinar.” 


SENI s SIA: v8 
men IU on yA 
2 IAI Tee 113 


4790. Dari Al-Hakam dari Muhajid dari Aiman berkisah: ''Pada 
masa Rasulullah saw, tiada tangan pencuri yang dipotong, kecuali 
tangan yang telah mencuri barang senilai dengan harga sebuah perisai. 
Ketika itu sebuah perisai berharga satu dinar.” 


TEA eslas pun (8333 Si se VI) 
2 Pa Kurs , 7 59 
ts perenate 3 song 


£ 


4791. Dari Al-Hakam dari Mujahid dan Atha' dari Aiman berkisah: 
?Pada masa Rasulullah saw, tiada satupun tangan yang dipotong karena 
mencuri, kecuali tangan yang mencuri barang yang senilai dengan harga 
sebuah perisai. San sebuah perisai ketika itu berharga satu dinar.” 


ISA an KE IE KAS-MN 
aa SN RANK 


. YAN 


Os, Oa kan ata nk abi Ja MS 
ai 


4792. Dari Al-Hakam dari Atha' dari Mujahid dari Aiman berkata: 
”Pada masa Rasulullah, ada seorang pencuri yang dipotong tangannya 


t “4 karena ia telah mencuri barang yang senilai dengan harga sebuah perisai. 
Adapun sebuah perisai ketika itu berharga satu dinar atau sepuluh 
dirham.” 

PA 4 PA PP | Se 9 
AAN IA Am SAN 
II Ga s0 PT AG HA en Beban 

2 . . : Pi j “0 - .. 

N IR: 2493 23- 
he “- Aka p 


R3 4793. Dari Atha' dan Mujahid dari Aiman ibnu Ummu Aiman ber- 
katu: "Rasulullah saw bersabda: Janganlah tangan seorang pencuri di- 
potohg, kecuali jika ia telah mencuri barang yang senilai dengan harga 
sebu Ser e sebuah perisai ketika di berharga satu dinar.” 


Asean “9 2 la rata GE VA 


167 


SEA GA SO NU EK 


4794. Dari Manshur dari Atha' dan Mujahid dari Alman berkata: 
"Seseorang yang mencuri barang yang harganya dibawah harga sebuah 
perisai, janganlah dipotong Peak ii 


AA Abe, B3 2 . jasa 


na II 35 ke ceri 
PIA YA 156, ES A5 Is 
Kasir 


:. 4795. Dari 'Amr ibnu. Syu'aib menceritakan pada kami: bahwa 
Atha' ibnu Rabah berkata, bahwasannya Abdullah ibnu Abbas berkata: 
”"Pada masa Rasulullah saw, sebuah perisai ketika itu berharga sepuluh 


dirham.” 
Nan na VA 
Tn Jin Ja GEN AS 


ea RA PI GI HR Pa 


YA O pak pda) Dora 


4796. Dari Ayyub ibnu Musa dari Atha' dari Ibnu Abbas berkata: 
Pada masa Rasulullah saw, sebuah perisai berharga sepuluh dirham.” 


AAN apa 22 SE -4VAV 


EA PRIA AA PK IKEA 
d 3 Ea Iasnyasha Pe 


168 


.4797. Dari Sufyan ibnu Habib dari 'Arzamiy yaitu Abdul Malik ib- 
nu Abi Sulaiman. dari Atha' berkata: ''Syarat hukum potong tangan, 
ialah barang yang | dicuri sedikitpun senilai dengan harga sebuah perisai. 
Seddngkan pada' masi Rasulullah saw, sebuah perisai berharga sepuluh 
dirham." 


au ng - Bea 


Ng AA 3 HEE-VAN 
Ta -. ee ati Tenan Ka 


BEA LG, 
GE Po Hd TE ES KAS 
Keran 233 ni BA 


4798. Dari Khalid dalam haditsnya (maula Zubair) dari Tubai' dari 
Ka'ab berkata: "Barangsiapa berwudlu dan ia menyempurnakan wudh- 
lunya, kemudian ia shalat (kata Abdur Rahman: Kemudian ia shalat 
Isya' di akhir sepertiga malam””), lalu sesudah itu, ia shatat sunnah em- 
pat rakaat dengan sernpurna, yaitu ia menyempurnakan ruku' dan su- 
judnya. serka'meresapi. apa- yang dibacanya: maka pahalanya sama de- 
ngan beribadah pada malam lailatul gadar.” 


Na 
“ 
NX 
N 
N 
'a 
N 
va 
Ns 
KN 


17 PA 22 Tah 


IE ata SAY IA 
Banner Bisu 
at TA Gal A2 Ielag 


169 


EN 


5 liau: "Tidaklah dipotong tangan seseorang yang mencuri buah yang 
5 | la 3 2 ja "Yi 14 ae Kla sya : al -. 4 S5 masih di pohony tetapi bila ia mencari buah dari tempat penebahannya, 
aa Ba » B, dan harga buah yang dicuri itu mencapai harga sebuah perisai, maka ia 


4799, Dari Aiman (maula Ibnu Umar) dari Tubai' dari Ka'ab ra ber- harus dipotong tangannya. Dan. Ddaklah “dipotong Tangan ea 


yang mecuri kambing dari kandangnya, dan harga kambing yang dicat 


kata: '' Barang siapa berwudlu dan ia m - 
PRA Makan yudhinya, ke itu mencapai harga sebuah perisai, maka ia harus dipotong tangannya.” 


mudian ia mendapatkan shalat Isya? dengan berjamaah, lalu sesudah itu, 
ia shalat sunnah empat rakaat dengan menyempurnakan rukuknya dan 


Fa “1 Td gk. 4, 
Mu juany an maka pahalanya sama 1 dengan pahala Lailatul Oadar.”” 3 ng t LI Tas 9 Olda3 Tn - - GA 
LX. 
Oa hr TEA PL, 123 
JG eka 2 aa” K3 maa ya yel GE- LA Ya. BILA 2vAH YANG SUDAH BERADA DI TEMPAT 


: PENEBAHAN DICURI 


JJ - h AGE : | sa g 
INA MEA v | IE ole 16 Aa naa Ke 
G1 — Ss 
Perak | KAL Anna doa an eva 
4800. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: | ana d 4 A 
Fadel AN NA ' H2 


"Pada masa Rasulullah saw, harga sebuah perisai adalah sepuluh dir- 
t. La 27 


ham.” | 
Lead AS a Pad TPA : PET Nak DAN IA AA SS (4, 4 


BILA BUAH YANG MASIH DI POHON | DICURI 


PE BNKERNEEJEAN 


rdortd 


Ta Intan jas 


- 


4 ANDA, PLAN PARI 


2S MEN EIA Na paaaa 
naa 


“ag - 

4801. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkisah: 

"Ketika Rasulullah saw ditanya: '' Berapakah harga barang yang dicuri 

yang mengharuskan dilaksanakan hukum potong tangan?” Jawab be- 
1 


““ ge ha ix 1 AA 
SA 2 ga ar PE EAePA 


AN 120) Sa 234, 
SEN NP NA Ala ada, 
bank nd Ah 24 aan 
Lag, Para G3 gag 


pena &. 


4802. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Pat 
lah ibnu 'Amnr) berkata: ''Ketika Rasulullah saw ditanya mengenai buah 
yang dicuri ketika masih di pohon: beliau bersabda: ”'Bila seseorang 
mencuri buah karena terpaksa, maka ia tidak dikenakan hukuman apa- 
pun, selagi ia tidak membawanya pulang: tetapi barangsiapa yang mem- 
bawa pulang, maka ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang 

171 


yang dicurinya, dan diberi hukuman sebagai peringatan. Dan barangsi- 
apa yang mencuri buah yang telah berada di tempat penebahan, sedang- 
kan buah yang dicuri itu harganya mencapai harga sebuah perisai, maka 
tangannya harus dipotong: tetapi barangsiapa yang mencurinya kurang 
dari itu, maka ia dikenakan denda dua kali lipat dan harus diberi hu- 
kuman sebagai peringatan. 3 


ng Pia 1 angag 2 ah LNY 


25 25 Penamaan 
Lai Ke afa ANA APA PAN 
katuta ASN AN an ID ds A3 


 - 


SAN Pa Na AU 
nd Is Ka Kdi 451 Pa AP 2 Ghea Au B 
Liga Intan, ep 
Pan AA Gg 
ANTO AL YP UI 201 Sean 


172 


. 4803. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (Abdul- 
lah ibnu ' Amr) bahwa seseorang dari Muzainah datang kepada Rasulul- 
lah saw dan ia bertanya: '' Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu 


tentang seseorang yang mencuri kambing dari tempat penggembalaan- 


nya?” Sabda beliau: ”Ia harus dikenakan denda dua kali lipat dari harga 
yang dicuri dan harus diberi hukuman sebagai peringatan. Dan tidaklah 
dipotong tangan seseorang yang mencuri ternak, kecuali jika ternak itu 
dicuri dari kandangnya, dan harga yang dicuri mencapai harga sebuah 
perisai, maka tangan. si pencuri itu harus dipotong, tetapi bila yang di- 
curi. itu belum mencapai harga sebuah. perisai, maka dikenakan denda 
dua kali lipat atas pencurinya' 'dan ia harus dicambuk sebagai peringatan 
baginya.” Orang itu bertanya lagi: '' Wahai Rasulullah, bagaimana pen- 
dapatmu mengenai seorang yang mencuri hasil pertanian yang masih di 
pohon?” Jawab beliau: ''Ia harus dikenakan denda dua kali lipat dari 
harga buah yang dicuri dan ia harus diberi cambukan sebagai peringat- 
an. Tidaklah dipotong tangan seorang yang mencuri hasil pertanian yang 
masih ada di pohon: tetapi jika ia mencuri hasil pertanian yang telah ber- 
ada di tempar.penebahan dan harganya mencapai harga sebuah perisai, 
maka ia harus dipotong tangannya, tetapi bila yang dicuri itu belum 
mencapai harga sebuah perisai, maka ia dikenakan denda dua kali lipat 
dari harga barang yang dicuri serta diberi cambukan sebagai peringat- 


- Bus 


« BARANG CURIAN YANG TIDAK MENYEBABKAN 
Abe ADANYA HUKUM POTONG TANGAN | 


GE Kai vip die -tAt 
Besa PPP | Indo abi daan MATA YA 


Aya 


38 JS PSN 


| 4804. Dari Al-Gasim ibnu Bia ibnu Abu Bakar dari Rafi' 
ibnu Khadij berkata: ”' Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 


173 


"Tidak ada hukum potong tangan dikarenakan mencuri buan dari 
pohonnya ataupun mencuri mayang kurma.” 


27 9 GA 2: 
NE 235 NEO GLlaa ce. O 
2. Pa 
Pala 2 a an (a 1 PN ag IA LI ena 
KY - - , 2 35 ui Iu” 
s 
AYI x13 ya 
4805. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Rafi” ibnu 
Khadij berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”Ti- 


dak ada hukum potong tangan dikarenakan mencuri buah dari pohon- 
nya ataupun mencuri mayang kurma.” 


MIE GK HGB RE IE AN 
Kaganga dos usbn 
Singa SI 


4806. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Rafi” Khadij 
berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Tidak ada 


hukum potong tangan dikarenakan mencuri buah dari pohonnya atau- 
pun mencuri mayang Pe 2? 


HIU Kar GE IA HSE ti 
Pata sand Ata Jor Henna 
La 


4807. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Rafi” ibnu 
Khadij berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada hukum potong 


174 


tangan dikarenakan mencuri buah dari pohonnya atau mencuri.mayang 


kurma.” 
Pr G3 Ip 


: AE AGEN LAS 


# 


BS Ii agan ha GE aus 
MI 


“ 


4808. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Rafi' ibnu 
Khadij berkata: "Rasulullah saw bersabda: ''Tidak ada hukum potong 
tangan di dalam masalah pencurian buah dari pohonnya atau pencurian 
mayang kurma.” 


| Ta HE Asas HNSI 


4809. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Wasi' paman- 
nya dari Rafi' ibnu Khadij berkata: ? Rasulullah saw bersabda: ''Tidak 
ada hukum potong tangan di dalam masalah pencurian buah dari pohon- 
nya atau pencurian : mayang kurma.” 


aan SE GET ISA 
An Hp HuifaZa Pa ani sinta 
FS Pata 


4810. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Wasi' paman- 
nya dari Rafi" ibnu Khadij berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak 


Ts 


ada hukum potong tangan di dalam masalah pencurian buah dair pohon- 
nya atau pencurian mayang kurma.” 


OI AE Baja EU) 
Pe NG PAP ADAT AN PNS an 
KEGII ASI5 AS EBI IA Aa 


4811. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari pamannya 
bahwa Rafi? ibnu Khadij berkata: ”'Aku telah mendengar Rasulullah 


saw bersabda: ''Tidak ada hukum potong tangan di dalam masalah pen- 


curian buah dari pohonnya ataupun pencurian mayang kurma.” 


Pong 2 


TNI ANN 
SEA 3 SY) TEA IE Seusai 
an Hr aa ya KE IE 


4812. Dari Abu Maimun dari Rafi” ibnu Khadij, bahwasanya Ra- 
sulullah saw bersabda: ”'Tidak ada hukum potong tangan di dalam ma- 
aa pencurian buah dari pohonnya ataupun pencurian mayang kur- 

.? Kata Abu Abdur Rahman. "Hadits ini salah, karena aku tidak 


ai Abu Maimun. 
JAE IG -ANY 


bngt Ole Ce GH GE 
AI Naa La Bian Apa 
X3 A9 IA Pinkan asa 


FKG 


176 


- Leni na 


. 4813. Dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari seorang 
kaumnya dari Rafi' ibnu Khadij berkata: Rasulullah saw bersabda: 
”Tidak ada hukum potong tangan dikarenakan mencuri buah dari po- 
bon ataupun mencuri mayang kurma. 2 


.- 


ria LANANG NA MPN “At. 


da5 3-1, EPA, BEN GEL 


Pl 


PANEN 


“4814. Dari Yahya ibnu Sa'id bahwa seorang kaumnya bercerita pa- 
mannya bahwa Rafi” ibnu Khadij berkata: ” Aku telah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: ?Tidak ada hukum potong tangan di dalam masa- 
lah pencuriari buah dari pohonnya ataupun pencurian mayang kurma.” 


: EA BEN SEAL 3-40 
PASI, Asa 2en ul 
2 Ea 3S: 2 An 2G 2g 
CR Ta: £ —ah 


. | TE 


9815. Dari Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir ra dari Rasulullah saw 

a: "Tidak ada hukum potong tangan atas seorang penipu, se- 

orang perampok ataupun seorang pencopet.” Sufyan tidak pernah men- 
dengan hadits i ini dari Abu Zubair. 


IS pasa GAN sea Lo -AN 


177 


TAP nda abdase 
Hasi AAS Mera 
AI Si ba PKI 


4816. Dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: ”Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Tidak ada hukum potong tangan atas seorang 
penipu, seorang perampok ataupun seorang pencopet.' Ibnu Juraij ti- 
dak pernak mendengar hadits ini dari Abu Zubair.” 


ee BEAN Nge “ra YEN - AV 
Re enam Ida dng 


4817. Dari Ibnu Juraij ia berkata: ''Abu Zubair dari Jabir ra dari 
Rasulullah saw bersabda: '”Tidak ada hukum potong tangan atas se- 
orang pencopet.” 


AONA AA TE GAYAN 2g - -$ANN 


pr 


4, 7 
4818. Dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: ”Ti- 
dak ada hukum potong tangan atas seorang penipu.” 


Peta 1G Sisa Gapane gakaUae AN 
Gasa pik ab Ius JEIE 
Una on 


178 


4819. Dari Al-Mughirah ibnu Muslim dari Abu Zubair dari Jabir ra 
berkata: '' Rasulullah saw bersabda: ''Tidak ada hukum potong tangan 
atas seorang pencopet, seorang perampok ataupun seorang penipu.” 


DE peta AG NESSSASE-AN, 


: yead sus AE Loss panai 


2, 
4 

, 2 Kaho 2 gw 

“4820. Dari maa ats dari Abu Zubair dari Jubair ra berkata: "Tidak 


ada hukum potong tangan atas seorang penipu”. Kata Abu Abdur Rah- 
raan: ”'Asy'Ats ibnu: Sawwar adalah lemah daya ingatannya.” 


Mayang 


Pena 3 


BILA SESEORANG MASIH TETAP MENCURI 
—. SETELAH TANGANNYA DIPOTONG 


Kerana PA AN ATM “ 1 Ci. LAN 
Da dan malah ab 
PATRA | Ne sah Ig2 ls 
Sabu naa Papa FA Sah 
kemana 4, 2 ( ,- Ta 2 
SANG SONG APA db) 
peran PRA IK KR AN LUIK 


“5 
v 


179 


ad 


Kei fe hn As nga 


HE PIA PENAK 
IN LANGAK LAN PADA Watak, 
La 


2 ANK 1 JI o KAS "' 


“ 


4821. Yusuf telah mengkhabarkan pada kami dari Harits ibnu Ha- 
thib bahwa setelah orang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah: maka 
sabda beliau saw: ''Bunuhlah ia”. Kata orang-orang: ”Wahai Rasulul- 
lah, ia hanya mencuri”. Sabda beliau lagi: ”Bunuhlah ia.” Tetapi kata 


mereka: '' Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri”. Kemudian sabda beli- 


au: ''Potonglah'tangannya.”” Setelah dipotong tangannya, orang itu ma- 
sih sempat mencuri lagi, sehingga kakinya dipotong. Kemudian pada 
masa Abu Bakar, ia tetap mencuri sehingga terpotong semua kaki ta- 
ngannya. Setelah ia mencuri yang kelima kalinya, maka Abu Bakar ber- 
kata: '' Memang Rasululah saw lebih mengetahui tentang kelakuan orang 
ini. Selanjutnya Abu Bakar berkata: ''Kalau begitu bunuhiah ia”. Ke- 
mudian ia mengirim pencuri itu kepada para pemuda Ouraisy supaya 
mereka membunuhnya. Di aritara mereka adalah Abdullah ibnu Zubair, 
ia adalah pemuda yang suka memimpin kawan-kawannya. Ia berkata ke- 
pada kawan-kawannya: ”'Jadikanlah aku sebagai pemimpin kamu se- 
mua di dalam membunuhnya.” Maka setelah mereka mengangkat Ab- 
dullah ibnu Zubair sebagai pemimpin mereka: mereka selalu mengikuti 
langkah Abdullah: bila Abdullah melempar batu pada pencuri itu, mere- 
kapun melempar batu padanya hingga si pencuri itu mati.” 


180 


/ 
Pad 7 47 kt 
« wi 2 ut ' ad TT Tg AP, 
“ 
SI Sa 3 ee A3 SL 
MEMOTONG SEMUA TANGAN DAN 
KAKI SEORANG PENCURI 


SAE HEMAT ANN 
A25 Bika taon ME nnetp 
(Sigi SEN YE AheuIa 4 Ng 


Rs - L In 3 PATIN NA Sabda 


PTN AA RA Tt PMA kim 


te 


cadas Data IE GI 


Sa Habis ARYA Li CA 
aya PENIS MEI 


PAP 
AG “3 tati NS TU IAA 1213 AL 


Ga Plak cas DEAL 
TA NE AE EK NP, PIL hu - 
BR NE al 


HI Gal TN AE RASTA 
AS IE dtng 


4822. Mush'ab ibnu Tsabit menceritakan kepada kami dari Muh- 
ammad ibnu Al-Munkadir dari Jabir ibnu Abdullah berkata: ''Ketika 
seorang pencuri dihadapkan pada Rasulullah saw, maka beliau ber- 
sabda: ''Bunuhlah ia.” Kata orang-orang: ' Wahai Rasulullah, ia hanya 
mencuri.” Sabda beliau: ''Potonglah tangannya.” Maka tangannya di- 
potong. Kemudian ketika pencuri itu mencuri lagi untuk yang kedua 
kalinya dan dihadapkan pada Rasulullah, maka beliau bersabda: ”'Bu- 
nuhlah ia.” Tetapi orang-orang berkata: '” Wahai Rasulullah, ia hanya 
mencuri.” Maka sabda beliau: ''Potonglah kakinya.” Maka kakinya di-. 
potong. Lalu ketika pencuri itu dihadapkan pada beliau untuk ketiga 
kalinya karena mencuri lagis maka sabda beliau: ''Bunuhlah ia”. Jawab 
mereka: ''Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.” Sabda beliau: ''Po- 
tonglah tangan kirinya”. Begitu pula ketika pencuri itu dihadapkan 
pada beliau untuk keempat kalinya, karena telah mencuri: maka sabda 
beliau bunuhlah ia.” Kata mereka: '' Wahai Rasulullah, ia hanya men- 
curi.” Lalu sabda beliau: ''Potonglah kakinya yang tinggal sebelah.” 
Kemudian ketika pencuri itu dihadapkan yang kelima kalinya, beliau 
juga bersabda: ''Bunuhlah ia.” Maka kamipun membawa pencuri itu ke 
kandang unta, lalu di sana ia kami terlentangkan, dan kami membersut 
kedua tangan dan kakinya, lalu seekor unta kami tarik untuk menen- 
dangnya dan menyerangnya hingga ketiga kalinya. Setelah itu kami me- 
lemparnya dengan batu, hingga ia mati. Kemudian kami lempar mayat- 
nya ke dalam sebuah sumur, lalu kami timbun ia dengan batu.” Kata 
Abu Abdur Rahman: ”'Hadits ini munkar, karena Mush'ab ibnu Tsabit 
tidak kuat hafalannya tentang hadits.” 


182 


7 
Et Les 


LARANGAN MEMOTONG TANGAN SESEORANG 
— YANG MENCURI DI DALAM BEPERGIAN 


Genap Ang Eagles 2. NY 
fana sada AAA AN 
MA IAI Ia 


-berkata: Aku telah men- 


WES mem 
Sengag sal ragi asa , AKA 3 ag 
PERAN Iya sos 2st 


. 4824. Dari Umar ibnu Abu Salamah-dari ayahnya dari Abu Hurai- 
rah berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: ''Bila seorang hamba mencuri, 
maka juallah ia walau seharga seutas tali. ? Kata Abu Abdur Rahman: 
"Umar ibnu Abu Salamah hafalannya tidak kuat.” 


183 


USIA AKIL BALIGH MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT 
4 DIBERLAKUKANNYA HUKUMAN: ATAH SESEORANG, 
"YANG METANGG 


"jl ag LErg -LNYo 
Logan saat, 9 Ha sn 


4825. Dari Abdul Bian ibnu Umar telair rb Salat ber- 
kisah: "Ketika aku bersama beber 1 K 
raidhah menjadi tawanan ki ur Muslimit': maka kami sempa Giperiksa: 
barangsiapa yling telah Kitbsi 
dan . barangsiapa yang belum tumbuh rambut Kemalyarnya, maka da di- 
biarkan hidapglan tidak dibynuh.' Eun 8 noda BILA a 
TES Ane Aa 33 . 


| 1 54 26 2 aras 
“£. ya, EL aga do YAA, » naa TAP 


0. 


Ns 


. MENGALUNGKAN TANGAN PENCURI 
Ta am “Tang an BIPOTONG PADA LEHERNYA 


:£! Kanaan 
Jaana! Ta 


4826. Dari Makhul dari Ibnu Mtubajriz berkata: ”Aky Limah ber- 
tanya kepada Fatialah ibnu Ubaid mengenai mengaluh tangan pen- 


curi Hakan telah dipotong pada lehernya. ” Ia berkata: Gn aa Dulu 
setelah Rasififtah saw memotong tg e 


Hiengalunykan tilitari dl tetrern ya: ah 


B0105 19 Salad B3 SUS syur Sp Ss 


1 SEN senja 1g Hai 

- pe Sibiyesi SANA 

ME PN ISA YA TENUN 
36 Haag, GA aa Is abi 

2Ea ERA, sela aren 

MEI Sania pssi 


4827. Dari Makhul dari Abdur Rahman ibnu Muhairiz berkata: 
"Aku pernah bertanya kepada Fadlalah ibnu Ubaid: ” Adakah me- 
ngalungkan potongan tangan pencuri pada lehernya itu termasuk sun- 
nah?” Jawabnya: ''Ya.” Pada suatu hari, ketika seorang pencuri di- 
hadapkan pada Rasulullah, maka beliau memotong tangan pencuri itu, 
lalu mengalungkan potongan tangannya pada lehernya.” Kata Abu Ab- 
dur Rahman Al Hajjaj ibnu Arthah: '' Hadits ini dlaif (lemah), maka 


tidak bisa aa sebagai dalil.” 


api KOES NE ba Kat 3 ad LANN 
NE Asia Hen Lean OLI 


4 


183 


Sat IE SSS le SA Hn ANA 
CA SANA ya Agaal PPKIR 


IS 9 KITAB 
4828. Dari Afxgiswar ibnu Ibrahim dari Abdur Rahman ibnu Auf 2" IMAN DAN pa 
bahwasanya Rasulu!l w bersabda: ?”Seseorang yang mencuri tidak 
boleh didenda atas barang yang telah dicurinya, bila ia telah dipotong | 
tangannya.” Na ng FS Aa rs 
memananmann “NMACAN - KMALAN YANG PALING UTAMA 
L | ' : : : Ni Pd “d ra PP | 
Je | sena Eko Oa Adat GBLA 
Pan Sa al - La 3 2 ui - P4 NA #? & Tae 
Ji yA 13 Sea 2 Jas adidas? 
“» : 1 . 


Nee Iin SENI as 


4829. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah ra, bah- 
wasanya ketika Rasulullah saw ditanya: ” Amalan apa yang paling 
utama?" Jawab beliau: ' Weraran kepada Allah dan Rasul-Nya. 


- 
- 


Aya abon. LN 
Ha kering 


« 


aa SES & SAIEI NE : 
Pon Ag 12 91 


NA A Ag ana 433 3 alana 


187 


4830. Dari Ubaidullah ibnu Umair dari Abdullah ibnu Habasyi Al- 
Khats'afi, ketika Rasulullah saw ditanya: ”'Aniglan-amalan apa yang pa- 
ling utama?" Jawap beliau” "Iman tanpa ada: 'keragian i dalamnya, 
kemudian jihad: tartpa" ada" pengkhianatan: di datagnnya, dan haji yang 


mabrur.”” 


Ar yi Au 


tanya MAN, : 


Sapa - 
Laras 


Da3 Re Pp 241 yng Pa an 
BI sala Po “33 Han 


Am 
9 ae haesa w 2311 Na 
- 2 A3 CARD Agad jera Op: 03 
Yo apn, AAA IL Ag an piye 
w & ” 5 
An baper Naga nisa 
tt 2 . Sa 1 2 ta "3 2 5, 2 | ki 2 : (225 


- 


aa 4831," “Dari Thalg,ibnu Habib dari. Anas fopai Malik t 2 ”Ra- 
sulullah saw bersabda: ” Ada tiga perkara: barangsiapa yang berada di 
dalamnya, Taka ia akan mendapatkan manisnya rasa iman, yaitu: bila 
Alah dan Rasul-Nya: “adalah yang paling ia cintai: daripada yang iain: 
bila ia cinta atau membenci sesuatu hanya karena Allah dan ia lebih suka 
dimasukkan ke dalam api.yang menyala besar daripada i ia harus berbuat 
syririk/mienyekutukan Allah dengan sesuatu.” 


TS, 24 


c 
410 Inn 5£.- -AYY 
2 OPT ri 


4 NS - ana 
Hz 


4 Ly # 
un L 2. Kakbah 


9. JD Ga en s3 Pai 2 2 
“11, (BI gal Ana lsg sae 


: Pia Ka e 1 4 
aa K. st Uge 


(8 
BEP ARA Kanan aga 14 »3 
| aa 


Ie Mangan eta PALA 
“ 4832. Dari Ontadah dari Asas'ra berkata: na zaw bersab- 

da: ''Barangsiapa yang berada di dalam tiga perkara i ini, maka i ia akan 
mendapatkan manisnya iman, yaitu!. -bila i ia mencintai seseorang hanya 

karena Allah, bila j-Nya adalah" sesuatu yang paling ia 

f cintai dan bila ia lebih “memilildimasukkan ke dalam api daripada ia 


harus kembali kepada kekufugan, #eeah Alah menyelamatkan dari ke- 
kufuran itu.” 


PA A3 £ a Tg un Teng - 2 
, PAN " £ pe aa 
Ba en aah Pak na 
Rea 3 Ne NN cak i i 
sh ag . SN Ca aa Da Pekan, Png 3 


“ Nani 


. 
» 


189 


MEN AS 
MANISNYA ISLAM 
Ans SEE SEN IE AAN 
DN YAN TA 
Gea 14 Uang R12 EGap SY 
. SANTA ANA DUA, 
| SUN NBA iga NK 


4833. Dari Humaid dari Anas ra: ' "Rasulullah saw bersabda: 'Ada 

tiga perkara, barangsiapa yang berada di dalamnya, maka ia akan men- 

dapatkan manisnya Islam, yaitu: Bila Allah dan Rasul-Nya adalah yang 

paling ia cintai daripada yang lain, bila ia cinta pada seseorang karena 

Allah, dan ia benci en beli kepada kekufuran sebagaimana ia benci di- 
campakkan ke dalam api.” 


PS ang 2g 


RUKUN ISLAM 
Net. KP d oZ a12 en 
Ob 


NG GEA .tnee 


“Tj 3D Sx ra 


(en SEA Jis ga 
ME eat se NAA 


190 


3 bat Eta 
. 


Ki Gain ang NASI, - 


—asndanija Bid SARI 


IS LN ATA S 


9 Se . 


S1 BEE Ea EL sega 


sets) sasa 
HA Kana K3? 

ET pe ae AN 
8 Na 3 Sa GEP Gr sah 


- 0. 


2 


(ta pesat AG Sena do SAN (J 


MEN ENA T) TIA APA AGYA 


Ing Sea LN NA 
RE ka UE Tiger 
Ld 


Depan GEA 6. 


“4834. Dari Yatya ibu. Ya mar. bahwa Abdullah baweUinai be 
kata: Menceritakan” Umar ibnu Khaththab berkisah: ”Pada sudtu hari, 
ketika kami duduk di hadapan Rasulullah tiba-tiba seorang asing datang 
kepada kam, “bajunya putih bersih dan rambutnya hitam 'bekat, padi- 
nya tidak terlihat bekas menempuh. perjalanan jauh, tetapi tiada se- 


orangpun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian i ia dudiie  berha- 


dapan dengan Rasulullah, sambil mendapatkan kedua lutotnya pada ke- 
dua lutut Rasulullah, dan meletakkan kedug telapak tangannya di atas 
kedua pahanya, Is--bertanya? "Wahai Mtihamnadi beritghuka ,pa- 
daku tentang Islam.” Sabda Rasulullah: "Hendaknya kainu menyaksi- 
kan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dah bahwa Muhammad 
adalah-utusan Allah, melaksanakan “shalat, "mengeluarkan zakat, ber- 
puasa dj bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila kamu mampu.ne- 
nempuk #erjalanannya”. Kata Orang itu: "Engkay benar”. Maka kami 
menjadi heran padanya, ia bertanya pada Rasulullah, kemudian ia mem- 
benarkan jawaban beliau. Selanjutnya i ia bertanya: "Beritahukan pada- 
ku"tentang iman.” Sabda RasuluHah. saw: '"Hendaknya kamu berirftan 
kepada Allah, malaikat-malaikat- -Nya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, 
hari kiamat dan beriman 1 pula pada semua: takdir Allah, yang: baik atau- 
pun yang jelek.” Kata orang itu: "Eingkau benar. ” Selanjutnya ia ber- 


192 


tanya lagi: ''Beritahukan padaku tentang Ihsan”. Sabda Rasulullah: 
” Hendaknya kamu menyembah Allah, seakan-akan kamu melihatNya, 
jika kamu tidak melihatnNya, maka teguhkan dalam hatimu, bahwa Dia 
melihatmu”. Kata 'prang itu: "Engkau benar”. Lalu j ja bertanya lagi: 
”Kini: beritahukan padaku tentang hari kiamat.'? Jawab Rasulullah saw: 


. "Tiadalah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui 


daripada yang bertanya”. Kata orang itu: "Kalau begitu, beritahukan 
padaku tentang- .tandsitanda. hari 'kiamat””, Sabda “beliau: "Bila Ada 
seotang amat yang melahirkan majikannya, bila kamu melihat orang- 
orahg miskinjt #nerigunsaj bu jang Dila kami: lah, menyaksikan 
orang: “yartg tmengciBKl kambing” lomiba-fomiba 
menumpuk harta.” ' Setelah tiga.malam berlalu, maka Rasulullah saw 
bertariya' Padaku. (Umar): "Wehaj: Umar. tabukah kanji, siapakah 
orang yang bertanya padaku tempa hari?” Jawabku: ”Altah din Ra. 
sulNya lebih mengetahui.” Sabda beliau: "Itu adalah Jibril, ia jai 
pada kamu semua ufitak mengajarkan-rnasalah semua, Na Ta . “£ 


& - 


j 41 Nasgark 
sange Fan Af 4 29A il A53 
bisa 32 BA RA IG 


193 


Ae Sea ab Ja 
MA LE aa AE 2 EPS 
SEN SEE GEN, 
TSI GI YES SIN PIL 
GOL mpg G3 SS GT 
BESI DEA DNS ILY: 
3 AI AAN Rain 
KE LISA Fr INI 
DEA LA IG RISA 
CN LELE SS LA AD 
i 


- : 2 p P4 A6 
se Esai ADE NA adi BAYI JEOYI 


0. 1 527 2 AG d Z : A., 
3 MIS Sa Oka dig 


194 


V YIABAMMA 


PAI Tea pa PA NTA ARA TIA KET 
IE MY ra EL IE 
EN AKAN PAI ETATAO PA ATI 
IA Sad LEE SELAI 


SAN AN AEN AN, 


KAA SN DAA AN GUA Ci 

PER DN ARI IA AS 

Wee AM Anakan si, 
NAN A. Agen Brnto SIK pkh 


195 


4839: Dari Abu Zur'ah dar Abu Hurairah.dan Abu Dzarr berkisah: 
"Ketika Rasulullah saw duduk di antarir sahsbat:'tiba-tiba ada orang 
asing datang,.maka orang itu tidak tahu, yang manakah Rasulullah 
maka ia akan bertanya pada kami. Akhirnya kari ntendesak Rasulullah 
agar beliau mau kami buatkan tempat duduk khusus, sekiranya bila ada 
orang asing datang pada beliau yang sedang bersama kami, maka orang 
itu akan mengetahui beliati tanpa bertanya pada-kami. Maka kami buat- 
kan beliau sebuah tempat duduk'dari tanah liat. Pada suatu hari, ketika 
kami duduk dihadapan beliau dan beliau duguk di tempat duduk itu, 
tiba-tiba'seseorang datang, 'ja'tampan rupanya, Harum baunya, dan ba- 
junya seakan-akan tak pernah terkena kotoran. Setelah sampai Gi ujung 
anta da mengucapkan salat: "'Assalaamu 'alaika: ya Muhammad?” 
Jawab beliau! "'Wa 'alaikas salam” Kata orang iti' "Watiai Muhaim- 
mad, botehkah aku.mendekat?” Jawab. Beliau! "Mendekatiah”. Dati ia 
bertatiya' berkali-kali: Bolehkah Ji mendekat?” -Jawat bettati "iMfen- 
dekatlah padaku". Setelah ia duduk'di hadapan Rasulullah sambil me- 
letakkan tangannyandi atas Jutut Rgnyullah, “ia bertanya: ”"WAHA Mu. 
hamim'id:” beritahukan Bakmi Tapa” Bala itu?” Jawab Lemak 
"Bila kamu menyembah Allah dan tidak-menyekutukan-Nya.dengan se- 
suatu hpapud, mielakghnakan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan 
ibadah haji dati berpuasa di bulan Ramadhan? ' Selanjutnya ia bertanya: 
"Bila aku telah melaksanakan semua Ha, adakah aku telah Islam?” 
Jawab Rasulullah: Ya”, Selanjdtnya kata Orang'tu: "Epgkan benar.” 
Setelah kami mendengar Ucapan orang itu yang membenarkan Rasulul- 
lah, kami menjadi herari padanya. Kerudian ia Bertanya.lagi: " Wafiai 
Muhartimad:” takar padakw apa” Imih itu?” Jawab Kesulitan: 
"Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, nabi- 
ngbi-Nya,dan beriman kepada itakdirNya.” Ia kertatiya: "Bila aki 
telah beriman kepada semua itu, adakatr'kami telah beriman?” Jawab 
beliau: Ya”. Ia berkata:-” Engkau benar”. Ia bertanya: Wahai Mu- 


hammad, beritahukap padaku, apa Ihsan itu?” Jawab -Rasulultah: 
"Sembahiah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak bisa 
melihat-Nya,-maka tgguhkan dalam dirimu, yahwa Allah metihggmu”" 
Ia Berkata: ”"Engkau-benar:” KemudIan ia bertanya: "' Wahai Mukam- 
mad, beritahukan padaku, kapankah hari kiamat itu tiba?” Rasulullah 
saw hanyg miehundukkan kepalanya Jah tidak menjawab apapun pada 
orang itu, laly orang itu merigulingi lagi pertanyaannya, tetapi beliau 
tetap tidak menjawabnya. Demikianlah ketika orang itu mengulangi per- 


196. 


LA ALYSVN NY 


MAN 


Pena tata ana 


dariPtak storang Uari kamu", 


tanyaannya sekali lagi belidu: tetap tidak. menjayabnya. Keryudian 
beliau mengangkat kepalanya dah bersabda:” Yahg ditanya tentang hari 
kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya, tetapi dekat- 
nya hari kiamat itu dapat diketahui dengan tanda-tandanya, yaitu bila 
kamu telah melihat para penggembala kambing telah saling berlomba- 
lomba di dalam menumpuk harta, kamu telah metihat Orang-orang mis- 
kin menguasai bumi, dan kamu gefihat seorarig amatimelahirkan ma- 
jikannya. Ada lima perkara yang mana tiada seorangpun yang menge- 
tahunya kecuali Allah, sebagaitiana firman Allah: " Innallasha 'insiahu 
'ilmiissaa'ati wa-yuerdijut ghahtsa wa ya'tamu mex'fil arhaatni, wa maa 
tadrii nafsum magdzaa taksibu ghadari, .wa.maa , tadrii bi ayyi ardlin 
tamuutp, innalfasha. 'alllmun Khibiir” (Sesunggihhya Allah, hanya 
pada sisi:Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang 
menurunkan hujan, dan. mengetahui apa yang. ada,dalara Yahim, Dan 
tiada georangpun Yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yank fkan. 
dilakukannya besok. Dar tiada seorangpun yang dapat . mengetahui di 
bumi manakgh ia akan mati. Sesuriggyhnya Allah Mahs Mengetahui lagi 
Maha Menjenal).Kumidiat bsliat bersabtia Kepada kami" "Detti Allah 
yang mengutus Muitamma 
bawa-kibar gem baray Tit 


adalah Jibril as yang menjelma dalam bentuk sahabat Dihyatui Kalbi.” 
5 ak gi Be pa SA Isl tiap aa TA IA 


gatau Men RI TAS aje 
: Pa ke PENUAAN 
E 


. 
Ke 2 5 Ta : : 
Iga IS 
Fata Baal sa osesaan an Ma ABS Tar LA AM 
# TANTE FIRMAN ALLAH /YANG:BERKENAAN. »“ 
“077 DENGAN-UCAPAN ORANGGRANGBADWI:- 
"OAALATI A'RAABU AAMANNAA,: OUL LAM TU'MINUU. 


.. 


(Orang-orang Arab Badwi itu berkata: '!Kami telah beriman?! - 
Katakanlah (kepada mereka): ” Kamu belum beriman, 3 
D0 Aetapi katakanlah 'Kami- telah tunduk”) Naa 


JA DES Edy ES AA 


197. 


Pn 


Ke kesalah Ja An yan 
Sa dn SELASA R35 
Load VISI LES Es 
ee ag sarapan 
AN 203215, ie Baja 33 BSE LAS 
deras Saja SEN Ft 
AAA AA Aa, 
MA UN LES 


4836. Dari Amir ibnu Sa'ad ibnu Abu Waggash dari ayahnya berki- 
sah: ”Pada suatu ketika, Rasulullah saw memberikan harta kepada se- 


bagian orang dan beliau tidak memberi kepdida sebagika yang lain, Maka 
Sa'ad bertanya: '”Wahai Rasulullah, engkwu telah memberi Fulan ini” 


dan Fulan itu, tetap mengapa engkau tidak memberi Fulan yang di sana 
padahal ia seorang mukmin'”. Sabda beliau: ''Atau ia hanya seorang 
muslim?'' Maka Sa'ad mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali: dan 
Rasulullah saw tetap bersabda: "Ataukah ia hanya seorang muslim?” 
Kemudian beliau bersabda: ''Sesungguhnya aku memberi harta kepada 
sebagian orang, dan aku tidak memberikannya kepada orang-orang 
yang lebih aku cintai daripada mereka karena aku khawatir wajah me- 
reka akan dijerumuskari ke dalam neraka.” 


AN AAS IYA GEN op EN | 


198 


SEMAR PUPE AIA 
S3 Salad Ian C3 ar 
25 YES IE RB IP 
CAN Sena 26 23 


4837. Dari Amir ibnu Sa'ad dari Sa'ad bahwasanya ketika Rasu- 
lultah saw membagi harta sedekah: beliau memberi kepada beberapa 
orang dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka aku bertanya: 
?”Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberi Fulan ini, dan tidak 
memberi Fulan itu, padahal ia seorang mukmin?” Sabda beliau: 
"Jangan katakan 'ia seorang mukmin' tetapi katakanlah bahwa ia 
seorang muslim''. Kata Syihab: ”'Itulah ta'wil firman Allah: ”'OGaalatil 
a'raabu aamannaa.....” (Orang-orang Arab Badwi berkata: "Kami 
telah beriman..... 2 


LAN aa 3£- NN 
Sagar ik Aoa gp An aa 
anata PERSIA LN 


3 per 


4838. Dari Nafi' ibnu Jubair ibnu Muth'am dari Bisyr ibnu Suhaim 
berkisah: ”'Pada hari-hari tasyrik (tgl. 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah), yaitu 
hari makan dan minum, Rasulullah saw menyuruhku (Muyh'am) supa- 
ya mengumumkan, bahwasanya tiada seorangpun yang dapat masuk 
surga kecuali orang yang benar-benar beriman.” 


199 


23 jera Pe 
alan 


SIFAT ORANG MUKMIN | 
d4 PALA era Ana 
AL ANA Ina 


IL 


pelan EA Aa Antang 


psi 


. 4839. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Orang muslim ialah orang yang menyelamatkan saudaranya se- 
sama muslim dari cercaan lisannya maupun dari kekerasan tangannya: 
dan orang mukmin ialah orang yang menyelamatkan darah dan harta 
saudaranya sesama mukmin.” 


Pera 


SIFAT ORANG MUSLIM 


Pd 


Le EA Padat 


AL GNI 
sena 
92 uu 


er 1 rat, 


Pa LA, 
denada 2“ 
ds A5 P) Bsd 


I22J Ah 
ARA 


4840. Dari Amir ibnu Abdullah ibnu Umar berkata: '' Aku pernah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Orang muslim ialah yang menye- 


200 


lamatkan saudara-saudaranya sesama muslimnya dari cercaan lisan 
maupun dari kekerasan tangannya. Dan orang yang berhijrah ialah 
orang meninggalkan semua larangan Allah.” 


NANGA Aa ea 
Laga AR Hole sda LET oa 

Kisa £ F3 (AA II KI 2 

ANUS 

4841. Dari Manshur ibnu Sa'ad dari Maimun ibnu Siyah dari Anas 

ra berkata: '”Rasulullah saw bersabda: ”'Barangsiapa yang shalat seba- 


gaimana shialat kita, dan ia berkiblat pada kiblat kita serta memakan 
sembelihan kita, maka ia aa muslim.” 


AE 


SEBAIK - BAIKNYA ISLAM SESEORANG 


Ca Ia Su aa LAN 
PEN Ana Alda Je JIE 
SALA 


v - 
NG: PATI PAS KAA 2, SATA KAM 
ABS EA deras MN 


201 


AN 2114 Aa? Am AR Cuka 
Saltuul : Ig Hanya A3 
t “ Pn v, » £# -. 


GE Et Abi 


4842. Dari Atha' ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ''Bila seorang hamba telah masuk Islam, ke- 
mudian Islamnya baik, maka Allah mencatat semua kebaikannya yang 
pernah ia kerjakan sebelum Islam dan menghapuskan semua kejelekan- 
nya yang pernah ia kerjakan sebelum itu: kemudian Allah akan mem- 


balas amal kebaikannya sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat, 


dan Allah akan membalas amal kejelekannya dengan balasan yang se- 
banding atau Dia akan memaafkannya.” 


JEANS ESI 


ISLAM YANG PALING UTAMA 


7 2733 y 


Dena ESA SAY 
Va OSN Ga 2SEIA SUN ak 
20053 ds 


4843. Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: ” Aku bertanya ke- 
pada Rasulullah: '' Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling 
utama?” Jawab beliau: ”'Bila seorang muslim dapat menyelamatkan 
saudaranya sesama muslim dari cercaan lisannya dan dari kekerasan 
tangannya.” 


202 


Naa NN 2 TN PT 


An RAMA Tit 


EN AA 


ISLAM YANG PALING BAIK 
-. Pa 3 “ 
Sati Hayo KEL AH Si3e Mt 
TA Papa HA 
SIS Spa aga Iis Aa 
pan gg « AI “6 99 
"LES 3 KAK 15259 KAA AN 
“7 20X 2141 £ n.1 
"2 Dai 1 5 9 —s 
4844. Dari Abu Khair dari Abdullah ibnu 'Amr, bahwasanya sese- 
orang telah bertanya kepada Rasulullah: ''Wahai Rasulullah, bagai- 


manakah Islam yang paling baik itu?” Jawab beliau: ' Bila kamu mem- 
beri makan orang lain dan mengucapkan salam kepada orang muslim 


yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.” 


MEI 


RUKUN ISLAM 


1 (at 1 RAI aa Pa “1 
Gl e9 Sue AA Da Jp da 


7, 2 v (A £ | “ « c w Cc 23 
Aan PB eka BIAN AL 20 


- 


203 


BOP 

: Nam 8) 
4845. Dari Ikrimah ibnu Khalid dari Ibnu Umar, bahwasannya se- 
seorang bertanya padanya: ''Mengapa kamu tidak pergi berperang?” 
Jawabnya: ''Karena aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”'Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan melainkan Allah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, 

menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” 


SEN JEALA 
HA sat SI adas MA 
Ne menguat Aga Yes NYA 
Er aus ap PA im 
Bd anta .2x La 33 33 
LO ENG IP teen 


Pa 


At: RCA CE AT IAENA PI ANE th 


4846. Dari Abu Idris Al-Khaulany dari Ubadah ibnu Shamit berka- 
ta: Ketika kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majlis, tiba-tiba 
beliau bersabda: ''Berbai'atlah kalian padaku, untuk tidak menyekutu- 
kan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina. Kemu- 


204 


A AIGOONNY 


H 
& 
: 
: 
1 


Di PA Geng 


dian beliau membacakan ayat kepada kami. Setelah itu beliau bersabda: 
”Barangsiapa yang menepati bai'atnya, maka pahalanya ada di sisi 
Allah: dan barang siapa yang tidak menepati bai'atnya dan tidak mem- 
bayar diyatnya, maka urusannya terserah kepada Allah, apakah Allah 
akan menyiksanya ataukah akan mengampuninya.”' 


HAJAR 


0 MEMERANGI KAUM KAFIRIN 
Ken PL 2 Yah "R3p-LAN 
Ing! KA Kay 1 dsk, KAA le 2 


4 


KEL NTT na 
(Has MAN LEG ab Jah, 
ep Kakan NIA. TAAT 


- 


Pe nd Kemen 
ol KERAS mara: 


“ 


Sea Tae ira » ji GIA 


# 

4847. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas ibnu Malik ra, bahwasa- 
nya Rasuluilah saw bersabda: ''Aku telah diperintahkan. memerangi 
orang-orang sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan me- 
lainkan Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, bila mereka telah mau: 
berikrar demikian dan mereka berkiblat pada kiblat kita, memakan sem- 
belihan kita serta mereka shalat sebagaimana kita, maka darah dan harta 


205 


mereka diharamkan atas kita, kecuali karena hak Islam. Mereka men- 
dapatkan hak sebagaimana kaum muslimin lainnya dan mereka mempu- 
nyai kewajiban sebagaimana kaum muslimin.” 


Ja 2 23 


CABANG DARI IMAN 


ola PA 
Srakag Mn BANI EA na . (Li 
DIAN Ga KARNA 1 


4848. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 
bersabda: ?' Iman itu mempunyai tujuh puluh cabang lebih. dan rasa malu 
adalah salah satu cabang dari iman.” 


haha FR, Fi KN Sa un 
En In IN kesaea ab 
RERE PAN AAA sn MOS 

Kp (RPP DEL Wap Fri IA Ja 5 


4849. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw bersabda: ?'Imam itu mempunyai tujuh puluh cabang lebih: seuta- 
ma-utamanya iman ialah mengucapkan kalimat 'Laa ilaaha illallah', dan 
serendah-rendahnya ialah menyingkirkan aral dari suatu jalan. Adapun 
rasa malu adalah salah satu cabang dari iman.” 


206 


f 


ya : at Sa Ko jE-tO, 
IAI Yee a (Lt 


4850. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: ''Rasulullah 
saw bersabda: ''Malu adalah cabang dari iman.” 


PAMA SAT 
JI JAS 
TINGKATAN ORANG YANG BERIMAN 
sn Jt LA SJ ya yA SA) 
ES NINA AN IN TP tera HAN ONE 
PA AYAN VA EA IA “ Hen 


4851. Dari ' Amr ibnu Surahbil dari seorang sahabat berkata: ”'Ra- 
sulullah saw bersabda: ”'Orang yang banyak menkakan amal kebaikan, 
dipenuhi iman hingga ujung tulang.” 

- 


IE PS LE AA ojo ELAN 
Kepada den tagyan #16 
La AKA ENTAN 


4852. Dari Oais ibnu Muslim dari Tharig ibnu Syihab berkata Abu 
Sa'id berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ?' Barangsiapa 
menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah ia mencengahnya dengan 
kekuatan tangannya, jika ia tidak sanggup, hendaknya ia mencegahnya 
dengan lisannya, jika ia tidak sanggup, maka hendaklah ia menging- 
karinya dengan hatinya dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemah- 
nya iman.” 


LA yu Moe aloe or 


Ld Jet 1 Cc Int 


NY UAP EL PUN WAY AN YA aa 
ARI bakal Ld ita 


4853. Dari Tharig ibnu Syihab berkata Abu Sa'id Al-Khudry berka- 
ta: '' Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: '' Barangsiapa yang 
menyaksikan kemungkinan lalu ia mencegahnya dengan tangannya, 
maka ia telah telepas dari dosa, bila ia tidak sanggup berbuat demikian, 
kemudian ia mencegahnya dengan (ucapan) lisannya, maka ia telah men- 
cegah dari dosa. Tapi bila ia tidak sanggup berbuat demikian, kemudian 
ja mengingkarinya dengan hatinya, maka ia telah terlepas dari dosa, dan 
yang sedemikian itu adalah tanda selemah-lemahnya iman.” 


208 


be ANAK LA 
4st Hr tepar Hd Sina 2066 
SE NISP SA 
AAA AON Dnrea EA Or 
Binani PAPAN KUP PM 

KO PAMSSKAN Sehk 

aa mede Nasa JG 


penang Ph Laju Hana 


MAKA Rena Yana IC ni 


2 9 | AR An de Hai C AA 
Ona SOE RAN Inang JS EPA 

24. 25 S3 7 ed 
H2 A3 3 SEGAJE F IRI Sajan 


. NA 
Le ON eat UP, 4191 

. Ika dau 

4854. Dari Atha' ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ''Perdebatan sebagian dari kamu di dalam 
menuntut haknya ketika masih di dunia tidak setegang perdebatan se- 
bagian kaum mu'min kepada Tuhannya ketika membela saudara mereka 
yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berkata: '”Wahai Tuhan 
kami, saudara-saudara kami dulu juga melakukan shalat, puasa dan haji 
bersama kami: tetapi mengapa Engkau memasukkan mereka ke dalam 
neraka?” Tuhan berfirman: "Pergilah kalian dan keluarkaniah siapa 
saja yang kalian kenal dari ahli neraka itu.'' Maka mereka mendatangi 


saudara-saudara mereka dan mereka masih dapat mengenali saudara-, 
saudara mereka dari wajahnya. Diantara ahli neraka itu ada yang ter- 


kana api neraka sampai separuh betisnya, ada yang terkena api neraka 
sampai mata kakinya: kemudian mereka mengeluarkan saudara-saudara 
mereka dari neraka. Selanjutnya kata mereka: ''Wahai Tuhan kami, 
kami telah mengeluarkan orang-orang yang Engkau perintahkan pada 
kami.” Tuhan berfirman: ''Keluarkan pula orang yang di dalam hatinya 
ada iman walupun seberat atom.” Kemudian Tuhan berfirman: "Ke- 
luarkan pula orang yang di dalam hatinya masih ada iman walaupun se- 
paroh atom.” Kemudian Tuhan berfirman: ”'Dan keluarkan pula orang- 
orang yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat apapun yang 
paling lembut.” Abu Said berkata: Barang siapa yang tidak percaya 
hadits tersebut, maka hendaklah ia membaca ayat ini: ''Inalaaha laa 
yaghfiru ay yusyraka bihii wa yagfiru maa duuna dzaalika limay yasyaa- 
u wa may yusyrik billahi fagadiftaraa itsman 'adhiiman”' (Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa 
yang selain syirik, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa yang 
mempersekutukan Allah, maka sungguh ja telah berbuat dosa besar). 


210 


ka mama 


9 “Ay TA Ta yA AIO 
HAL KSAN EKA ssh oo 
1 -A 
pe AL Jo -4 


"9 she Pn Tara SEJE Saya Zi 


ee Bona AE AON 
: Sa aan BN AA 23 
2 G 3 aa lk Bina aA 2 - 
PEN PA Pan ai L anna 


4855. Dari Abu Umamah ibnu Sahal telah menceritakan padaku, 
bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudry berkata: ” Rasulullah saw 
pernah berkisah: ''Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi 
melihat orang-orang yang dihadapkan kepadaku, mereka memakai baju 
itu ada yang hanya menutup sampai dada, tapi ada pula yang dibawah 
itu. Ketika Umar Ibnu Khaththab dihadapkan kepadaku, ia memakai 
baju ghamis yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku (Abu Sa'id) ber- 


tanya: '' Wahai Rasulullah, apa arti dari mimpimu itu?” Jawab beliau: 


” Arti baju dalam mimpiku itu adalah agama.” 

Ia Bb EPA ya 43 SE-LNON 
se Ym, Pe ANT ANN AAN 
HE SK Oa 1 
jaka aan CI LA 
LK MEN AT EA 


211 


24 2) PP ar 5 Ia 
Jas He AI ME - 


Sa al Aa IE ILK MS “ KE 
Aset Ja ge IP Kh en 


“II 10 
LP P3 es OLI 
4856. Dari Gais ibnu Muslim dari Tharig ibnu Syihab berkisah: 
'"Seorang Yahudi telah datang kepada Umar ibnu Khaththab, ia berka- 
ta: Wahai Amirul Mu'minin, andaikan sebuah ayat yang kamu baca di- 
dalam Al-Our'an itu diturunkan kepada kami -kaum Yahudi- niscaya 
kami akan memperingati hari turunnya ayat itu.” Umar bertanya: 
''Ayat yang mana yang kamu maksudkan?” Jawab si Yahudi: "'Alyau- 
ma akinaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'matii wa radliitu 
lakumul Islaama diinan”” (Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Kuucapkan kepadamu nikmatKu dan telah 
Kuridhai Islam itu sebagai agamamu). Umar berkata: ”'Sungguh' aku 
tahu tempat dan hari diturunkannya ayat itu, ayat itu diturunkan kepada 
Rasulullah saw di padang Arafah pada hari Jum'at.” 


(NPL 

« 

O—4 

TANDA - TANDA ORANG BERIMAN 


ta MBA sa $5LE3 SL AON 


4 2 2 yh | / 
sea PN Apa & 


212 


ALI MOYKI NN. 


4857. Dari Gatadah bahwasanya ia mendengar Anas berkata: ”'Ra- 
sulullah saw bersabda: ” Tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu 
ia cintainya kepadaku lebih besar daripada cintanya kepada anaknya, 
Orang tuanya, dan kepada semua manusia.” 


IE Ipa 5 PA SEE ANDA 
PIA hi IT kasa Levent Rs 


#02) 


005313 APA Ha uno ES 


Nat 
4858. Abdul Aziz menceritakan pada kami dari Anas ra berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: Tidaklah sempurna iman seseorang dari 
kamu, sehingga cintanya kepadaku lebih besar daripada cintanya kepada 
hartanya, ben dan kepada semua manusia.” 


BIKE 3 AS Si 3 ajo - dNo 
DE MEIE AAU SEN Aa tara 
ea NG Ap tanya ANN Ab Jaw 

Sa ENI EA 5. Esta 


oa 2113 


. 4859. Telah menceritakan pda kami Abu Zinah dari Abdur Rahman 
Ibnu Hv.mus bahwa dia telah mendengar menuturkan hadits dari Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, 
tiada sempurna iman seseorang dari kamu sehingga cintanya kepadaku 
lebih besar daripada cintanya kepada anaknya dan orang tuannya.” 


213 


SL 116 


NI Jeda bgt 85 ES GEN 


DERAS phankaada 

J BY Re | 4. 

: 2 Y Gro bangat Keaga NG, UP aa 
AAN SI LEAN 


4860. Dari Gatadah ia berkata: Aku mendengar Anas ra berkata 
Rasulullah saw dan Humaid ibnu Mas'adah dalam haditsnya, bahwa 
Rasulullah saw bersbda: "Tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu 
sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai Mina sen- 
diri.” 


Las dad IA Ae AN 
Lan ES Ba ai 
ALA KY SA AS SAS 


4861. Dari Oatadah dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 
»Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak sem- 
purna iman seseorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya se- 
bagaimana ia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan.” 


") 1 81, aa “4 / 
CAN AN 
TE PA MAA Ooh, eri Y 
MANA SI OJA pe dm & 


“ 


214 


4862. Dari Ady dari Zirr: berkata: Ali ra berkata: ''Sesungguhnya 


Rasulullah saw telah menyumpah aku: ''Tidak seorangpun yang mencin- 
taimu: kecuali ##'seorang mu'min, dan tidak Pu Na seorang yang mencin- 


taimu, kecuali sedrang'munafik”. 

oaleta Ang: SME Aa IE NY 

KA MEA Ia YA 
Mt JA yaa AA 


4863. Dari Abdullah ibnu Abdullah ibnu Jubair dari Anas ra ber- 
kata: ”'Rasulullah saw telah bersabda: ”'Mencintai kaum Anshar tanda 
kemanan dan membenci kaum Menabar. tanda kemunafikan, 


SAI 
| ci . TANDA - TANDA ORANG MUNAFIK 2 
BA sbne nahas m 
Dimana 
Sting nun Sts, PE Taka 
Ba naa SAE 


AS6A Dini Mars dadi bdaniah ina "Koni disi Rabilidah saw 
bersabda: ''Ada empat sifat: barang siapa memiliki keempat sifat itu, 
218 


maka berarti ia munafig, dan barang siapa yang memilik salah satunya, 
maka ia memiliki salah satu orang munafig sehingga ia mau meninggal- 
kannya secara keseluruhannya, yaitu: bila berbicara berdusta, bila ber- 
janji mengingkari, bila mengadakan perjanjian berkhianat dan bila ber- 
tikai mencaci maki.” 


0! “ag 

LEPEIN GL irha KU BO Jaran! (WI5- 4M0 
Pan Pa TAU aa 
IS kilap IR AA 
1 ya Tang NU AL or Late 
BAG Hanna SS SANA 

arah 
—et cl 


4865. Menceritakan pada kami Shuhail Nafi? ibnu Malik ibnu Abu 
Amir dari ayahnya dari. Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: "Tanda-tanda seorang munafik ada tiga: bila berbicara ber- 
dusta, bila berjanji mengingkari dan bila berbicara Sina 


BIS GE aka 3 SANA 
Sa gn Kenka Tana 
aa 3 SARI 


4866. Dari Zirr ibnu Hubaisy di dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw 
telah menyumpahku, bahwasannya tiada seorangpun yang mencintai 
aku kecuali seorang mu'min dan tidak seorangpun yang membenciku ke- 
cuali seorang munafik.” 


LS 3 Kagad ana YS 


Pelonast raga senen 
S5 Sa Sa aan 


4867. Dari Abu. Wail berkata: Abdullah berkata: '' Ada tiga sifat: 
barang siapa yang memiliki ketiga sifat itu, maka berarti ia adalah se- 
orang munafik, dgn barang siapa yang memiliki salah satunya, maka ia 
memiliki salatr satu'sifat-dari orang munafik. Yaitu, bila berbicara ber- 
dusta, bila apaan berkhianat dan bila berjanji Men eka 


AG 
(ea 


SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN 
1 


PE Pa Maa Ungu a 
SAE AA 
ape Le Ahrat 2 


“ag 
4868. Diri Abu Ssilarah dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah bersabda: ''Barang siapa mengerjakan shalat malam 
pada bulan Ramadhan, karena.iman dan mengharap ridha Allah, maka 
jaakan Dana dari segala dosanya yang telah lalu.” 


G1 PMA A3 Pan KENA 
asus Jepan 


217 


Pa TA Pd AP Ad Ang Pen 9 Td 
4869. Dari Humaid ibnu Abdur Rahman dari Abu Hurairah ra bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa mengerjakan shalat 


malam pada bulan Ramadhan, karena iman dan mengharap ridha Allah, 
maka ia akan diampuni dari segala dosanya yang telah lalu.” 


3, LIKE sela AS unta Sh 
kasa aa AAA PL Dan 
ALAN YIA DAA RUU 
ee TAG Uje SANG 5 


4870. Telah "mengkhabarkan padaku Abu Peru ibnu Abdur 
Rahman dan Humaid ibnu Abdur Rahman dari Abu Hurairah bahwasa- 
nya. Rasulullah saw bersabda: '' Barang siapa mengerjakan sbalat malam 
pada bulan Ramadhan, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka 
ja akan Hara ya dari segala dosanya yang cah Ina: tea 


ilgaae 
SHALAT MALAM PADA LAILATUL @ADAR 
HA To TAG GUN NI 
250p aga petnj hana LAS 
Anyar Mae an aa Ae | 
entua NANGA 435 


218 


Ka HE 3 


mem 


ASI “ya pASS LA AI 


4871. Dari Salam ibnu Apar Rahman berkata Abu Hurairah ra 
menceritakan padaku,, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Barang 
siapa" mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadhan, karena iman 
dan mengharap ridha Allah, maka ia akan diampuni dari segala dosanya | 
yang telah lalu. Dan. bargngssiapa yang shalat malam pada malam Laila- 


tul Gadar karena iman ,gan mengharap ridha Allah, ia akan diampuni 


dari segala doang yang telah Last 1 
P3 


AR PG A3 ON ip BA AP y 
Kata PURNA Ads & #3 217 PE AAA 
Si aye 5 - : ' » Ban di 


ai Tg 


A 2, N kaatt mL, c l | 
Cat LA 0 AI ALASAN SY , fa 
SAY Ls S6 6S Jeda La 3 


- “ 


KAA 23 panjaa Wr 26 
151398 


aan : 
Mn Kakan Jeda tp 

: ega Gian Patra TK & 
Is j doyan - Teen Jadi ayah 


219 


-3 2 PSG Us) 161 IIS ES “Jagat ITS 
M3 P3 MEA, ag 19 


AA MAh 


(Ta “ 3 
Hen A kestip Pong aan Gan da Atas 
4872. Abu Suhail telah menceritakan padaku dari ayahnya bahwa 

dia telah mendengar Thaihah ibnu Ubaidillah berkisah: ''Seorang dari 
penduduk Nejed yang rambutnya-telah beruban datang pada Rasulullah, 
suaranya menggema dan tidak dapat dipahami. Setelah ia mendekat 

. pada Rasulullah, ternyata ia bertanya tentang Islam. Sabda Rasulullah: 
"Islam ialah melaksanakan shalat lima kali dalam sehari semalam.” 
Orang itu bertanya lagi: ''Masih adakah kewajiban lain atas diriku, 
selain shalat?” Jawab beliau: '"Tiak kecuali shalat sunnah”, Kemudian 
beliau bersabda: ''Dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan”. 
Orang itu bertanya: ''Masihkah ada kewajiban puasa yang lain selain 
itu.'' Jawab beliau: '”Tidak, kecuai puasa sunnah”. Kemudian beliau 
bersabda: ''Dan mengeluarkan zakat.” Orang itu bertanya: '”'Masih ada- 
kah kewajiban zakat lain selain itu.” Jawab beliau: ''Tidak, kecuali se- 
dekah””. Setelah itu, ia pergi sambil berkata: '' Aku tidak akan menam- 
bah pada kewajiban ini dan tidak akan menguranginya.” Maka sabda 
Rasulullah: ”Beruntunglah ia, jika ia benar atas .. yang mari 


nya.” 
2! AN 
2 v 
JIHAD 
21 GB naga EA 
- - ' bd — 
1 : 
/ £ Pe IN RD IG Ie 
DIES Topas AA AI Ja AI Jajan Sang 
21 1s A22 Ha en MASYA YA 
20 .. 3, aa Pa Ko & Sei 


Fr BY APM Leena AN JALUR 
. men sap An 


21 tp (K3 A0 ? & . Id SS? 
3 LA 
"dang 


4873. Dari Atha' ibnu Mina" dia telah mendengar Abu Hurairah ra 
berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ?' Allah akan 
segera membalas seorang yang pergi berjihad di jalanNya, tiada yang 
mendorongnya keluar dari rumahnya melainkan hanya imannya kepada 
Allah dan karena untuk berjihad di jalanNya. Selama ia berjihad, maka 
ia berada didalam tanggungan Allah sehingga ia dimasukkan kedalam 
surga, baik karena ia gugur dalam peperangan maupun ia mati biasa: 
atau Allah akan mengembalikan i ja ke rumahnya dengan membawa pa- 
hala dan Drs kapan ” 


Neha Te STIK GA &Nve 

ea pas kan peta Ja abis 

MELATI EA 2 PI ELONE YP SA La 

Apar KAN YA Parera 

pap Creajip ie 3 5 
AK TAP 2 IN ga JELa Je Ha 


4874. Dari Abu Zur'ah dari Abu SAN ra berkata: ''Rasulullah 
saw bersabda: ”'Allah akan menanggung seorang yang pergi berjihad di 
jalan-Nya, tiada yang mendorongnya pergi kecuali hanya niatnya untuk 


"221 


berjihad di jalanNya, dan Iman kepadaNya dan percaya kepda Ra- 
sulNya. Selama ia berjihad, maka ia berada didalam tanggungan Allah 
sehingga ia dimasukkan kedalam surga, baik ia gugur dalam peperangan 
maupun ia mati biasa: atau Allah akan mengembalikan ia ke rumahnya 
dengan membawa pahala atau ditambah harta rampasan. 


LAN 


MEMBERIKAN SEPERLIMA DARI HARTA RAMPASAN 
KEPADA RASULULLAH 


4 


MS dus Mega amal 0 
BER Ja dn ABIS 
sa Ai Ar ia, dai (NN 
INA EL Raba A93 f3 
BE ag Ida Can 
SIA SI Kanan tah aa 
Sos 1 2 SMS GIS Align 3 
AN PE Kat SA SAN 5 
SENANG A2! 


4875. Dari Abu Jamrah dari Ibriu Abbas ra berkisah: ''Pada utusan 
Abdul Oais datang kepada Rasulullah saw, mereka berkata: "Kami takut 
untuk menghadagi gangguan dari suku Rabi'ah, kami tidak dapat ber- 


1222 


AN 


kana kepadanya kecuali Sada bagi Dikta: karena itu, Desintalka 


lah sesuatu atas kami, supaya kami dapat melaksanakannya dan me- 
ngajak orang-orang yang di belakang kami untuk melaksanakannya''. 


' Sabda Rasulullah saw: ''Aku perintahkan kalian melaksanakan empat 
.perkara: beriman kepada Allah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 


melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, melaksanakan 
shalat, mengeluarkan zakat, dan memberikan seprelima bagian dari 
rampasan perang kepadaku. Dan aku melarangmu dari mengerjakan 
empat perkara, yaitu tentang Duba', hantam, Nagir dan Muzaffat.” 


HER Ian 


Mean ea 
s5 Asst Giedisii. LAVI 
abi Ade sega PAN AA 
Sen PA es 
daya Susan PELNI 
Kataran 


4876. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Abu A3 ra dari Rasu- 
lullah saw bersabda: "Barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang C 
muslim karena ja beriman dan mengharap ridha Allah, kemudian ia sha- 
lat untuk jenazah itu, lalu menunggu sampai jenazah itu dimasukkan ke- 
dalam kubur, maka ia mendapatkan pahala dua girath: salah satu girath 
itu sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang hanya shalat untuk je- 
nazah itu, kemudian ia pulang, maka ia hanya mendapatkan pahala satu 

“girath.” 


223 


Ne 

& “ 

SIFAT MALU 
bt cah 7 “. 7 $ 
BO ani AA JARAN YAI SEA 


MBA Ka aan Kena 
Oia aa 


4877. Dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah 
saw berpapasan dengan seseorang yang sedang menegur saudaranya 
yang pemalu, beliau bersabda: ”'Biarkanlah i “n, karena malu itu adalah 
sebagian dari iman.” 


P 23 aa 


AGAMA ISLAM ITU MUDAH 
MeJE NEK Iesyn- LAN 
er PUN Inti, Ian ab 
ig sa ber 2 KENA 


AKAP PP 


OA) Am Kyi Na par 
ASI 


4878. Dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 


saw bersabda: "Sesungguhnya agama Islam itu mudah: tiada seorang- 
pun yang mengada-adakan agama melainkan ia akan terkalakan, karena 


224 


itu laksanakanlah ajakan agama menurut petunjuk yang benar, jika ti-. 
dak bisa, laksanakanlah menurut kemampuan, dan sampaikanlah kabar 
gembira dan permudahlah ajaran agama serta minta tolonglah kepada 
Allah baik di waktu pagi, sore ataupun sebagian waktu di tengah malam, 
untuk dapat menetapi perintah agama.” 


GEN NLIA 


ISTIOAMAH DIDALAM BERIBADAH 
ITU PALING DICINTAI ALLAH 


ae SI 03 K0) 
siL 2 , 
PENA Natar AAA ea pita Tami 
et aK Pad 2 ae ag “Al Fa P4 Iu |. 
Sang ana ( LS 
K5 RGS PLTP 2121 AS 2 4 
. Bag IS SOAL YA 
g Papa Sebua N La 
ada” Ta G3 Tah 4, 
ad AN | 2 NI kena ATAP, 
Kp mai AI 4 (sa 
4879. Dari Hisyam ibnu Urwah, ayah telah mengkhabarkan padaku 
dari Aisyah ra, bahwasanya ketika Rasulullah saw masuk ke rumah Ai. 
syah, di rumahnya sedang ada seorang wanita. Tanya Rasulullah 
"Siapa ini?” Jawab Aisyah: ''Fulanah, ia tidak pernah tidur malam ka- 
rena shalatnya”. Tetapi Rasulullah saw bersabda: ” Hendaklah kamu 
melakukan ibadah sesuai dengan kemampuanmu. Demi Allah, Allah ti- 
dak akan bosan darimu, sehingga kamu bosan dari ibadahmu. Sungguh- 


nya, melaksanakan syariat yang paling dicintaiNya yaitu istigamah atas- 
nya selagi yang melaksanakannya mampu menetapinya.” 


225 


Sa Sa NIA 


MENYENDIRI DIDALAM BERIBADAH 
UNTUK MENJAUHKAN DIRI DARI GODAAN 


Pra Ih 


N. Ba Sana “UN 
Ag Ie uta 113 Ao 5 PARA k 
S) Man - » 

Mbah Kenakan Ia Ina Je Je 
JAN SA 23 Tea NEKAT 5 


.Y CS - 


2 gang 


Gino Ja 320 Sa 


Sha'sha'ah dari ai dari aa Sa'id Al-Khudri ra berkata: ?'Rasulul- 
lah saw bersabda: ” Hampir saja kambing merupakan sebaik-baik harta 
bagi seorang muslim, bila kambing itu digembalakan di suatu puncak 
gunung atau di suatu lembah tempat ia menyelamatkan agamanya dari 
berbagai fitnah/cobaan.” 


Se Nan 


— 
PERUMPAMAAN ORANG MUNAFIO 


“ 


213 Mnet bata bp - UN 


SAS ENYA Gal KA aer 


( 


PP s4 Tn dn, ,. 39 4 1141 acaA 
fe) 


CPLADAN 33 Op DID AD 28 


sa 


Pacu 


KA MEI 


4881. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersab- 
da: '' Perumpamaan orang munafig itu bagaikan seekor anak kambing 
yang kebingungan di antara dua ekor kambing, kadang-kadang ia lari ke 
kambing ini, kadang-kadang ia lari ke kambing yang satunya, ia tidak 
tahu kambing mana yang hendak diikutinya.” 


Ga Cagua Tp Ape PR ata 


PERUMPAMAAN ORANG MUKMIN ' 
DAN ORANG MUNAFIO YANG DAPAT MEMBACA AL-0UR'AN 


& SET sa ONE SEN 
yA AA Aelaha: abit Aa 
SEE TA 
sai NN Ing SAAT ERI 
wa EN AA & 
Af ANA Iga 
P3 ba SAN 
GI Pak NN sa 


227 


4 


4882. Dari Anas ibnu Malik bahwa Abu Musa Al-Asy'ary ra ber- 
kata: '' Rasulullah saw bersabda: '' Perumpamaan seorang mukmin yang 
dapat membaca Al-Our'an itu bagaikan buah jeruk manis, rasanya enak 
dan baunya harum, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak da- 
pat membaca Al-Our'an itu bagaikan buah kurma, rasanya enak, tetapi 
tidak ada bau harum padanya, kemudian perumpamaan orang munafik 
yang dapat membaca Al-Our'an itu bagaikan tumbuh-tumbuhan yang 
berbau-harum (bunga), baunya sedap tetapi rasanya pahit: adapun pe- 
rumpamaan orang munafig yang tidak dapat membaca Al-Our'an, 
maka ia bagaikan buah labu pahit, rasanya pahit, dan baunya tidak ha- 


ANA 
TANDA - TANDA ORANG MUKMIN 
TA Ha "tapa AN 
SELAI TA kea 
Hae 


4883. Dari Gatadah dari Anas ibnu Malik ra berkata, bahwasannya 
Rasulullah saw telah bersabda: '"Tidaklah sempurna iman seseorang dari 
kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai di- 
rinya sendiri.” 


dio Oo FB II Pak alan &- YAN 
SELAI AT EL LN 


2G Ka pb paket #33 Ulas 


228 


tag Tara Ke Spa Pena 
LX II KI “9 ge“ 
K3 SEA AGAN EGG, 
NA P 


4884. Di dalam kitab Hadits Manshur ibnu Sa'id pada bab sifat se- 
orang muslim berkata/dari Humaid dari Anas ra berkata: ”'Rasulullah 
saw bersabda: ””'Aku diperintahkan memerangi orang-orang sehingga 
mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bah- 
wa Muhammad adalah utusan Allah, bila mereka telah mau berikrar de- 
mikian dan mereka mau berkiblat pada kiblat kami, mau memakan sem- 
belihan kami serta mereka shalat sebagaimana kita, maka darah dan har- 


ta mereka diharamkan atas kita, kecuali karena hak Islam. Mereka 


memperoleh hak sebagaimana kaum muslimin lainnya dan mereka mem- 
punyai kewajiban sebagaimana kaum muslimin. Dalam bab memerangi 
kaum kafirin: hadits dari Humaid Ath Thawil melainkan Abdullah ibnul 
Mubarak dan Yahya ibnu Ayyub Al-Bashriy, dalam juz ini. 


229 


KI SS 
.. » Pena 


KITAB BERHIAS 


sAAl et ls 
9 PEN Le 


. KEBERSIHAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SUNNAH 
| Agate LI - 
2, s.d £ » sc: SE 1 Su Obi 2 LT &A N 


2 2. Nk PA abi Jaman 
PN AI BY en 


AA 


4, Can Ketan Pi aa POC PE TATAP 
—g sun del Sa Lin 


Te Gres AP AA jas KPI) 


4885. Dari Abdullah ibnu Zubair dari Aisyah dari Rasulullah saw 
bersabda: ''Ada sepuluh perkara yang merupakan bagian dari sunnah, 
yaitu memotong kumis, memotong kuku, membersihkan selah-selah 
jari, memanjangkan jenggot, menggosok gigi, menghirup air melalui hi- 
dung, mencabut bulu ketiak, memotong rambut kemaluan dan istinjak 
dengan air.”" Mus'ab berkata: ''Dan aku yang kesepuluh kemungkinan 
ialah berkumur.” 


Gale Lag IE a33 1 Sini LAN 


230 


Cc 


DES 33 ga 3 alga GEA 
ASN Ge ASI JSI BESI REK 
Peti te AN APN Bap IPA 


14886. Mu'tamir telah menceritakan pada kami dari ayahnya ber- 


kata: ''Aku telah mendengar Thalg menyebutkan sepuluh perkara ke. 
bersihan yang merupakan bagian dari sunnahku yaitu menggosok gigi, 
memotong kumis, memotong kuku, membersihkan selah jari-jari, 
memotong bulu kemaluan, menghirup air melalui hidung, sedangkan 
P3 meragukan masalah berkumur. 2 


P1 ea dd ES SANV 
bad ass yah aah, 
Bala HA 3 Kn, 

Esa) KAA ng SESI bayi 3 97 


4887. Dari Abu Bisyir dari Thalg ibnu Habib berkata: Ada se- 
puluh masalah kebersihan yang merupakan bagian dari sunnah yaitu 
menggosok gigi, memotong kumis, berkumur, menghirup udara dari hi- 
dung, memanjangkan jenggot, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. 


“khitan, memotong bulu kemaluan dan membersihkan dubur.” 


REI, Hee eny linn PARI SEN 
PE Ga an pperanan Papua 


Macan 


231 


TE IA Wc 2g 


4888. Dari Sa'id Magburig dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Rasu- 
lullah saw bersabda: '' Ada lima perkara yang merupakan bagian dari ke- 
bersihan yaitu khitan memotong rambut kemaluan, mencabut bulu ke- 
tiak, memotong kuku dan MAN kumis.” 


an 2 ati 
Pn Pa Li 


4889. Dari Magburiy dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Ada lima per- 
kara yang termasuk kebersihan yaitu memotong kuku, memotong ku- 
mis, mencabut bulu ketiak, memotong rambut kemaluan dan khitan.” 


Ar: 2 
MEMOTONG KUMIS 
EA LEE PES 
BEI NET G AT, HE 
NE BIPA 


4890. Dari Abdur ibnu Rahman Algamah dari Ibnu Umar dari Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot- 
mu.” 


J AD AP - Ha 
TEE LABEL PENIS Io 


Ken Fi ja ag “ 


Ar - L- 
£ Ea Pra Lin IA Ata ANTA ETAP 1 Ca 
. 7 45 3, 
Ku YAI | pap Ng gac 
4891. Menceritkan pada kami Abdur Rahman ibnu Algamah ia ber- 


kata: Aku telah mendengar Ibnu Umar ra berkata: ”' Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis.” 


mirrn NAN Kiaae-ANY 
aa 


ape Nk EL 


4892. Dari Habib ibnu Yasar dari Zaid ibnu Argam berkata: ”' Aku 
telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Barang siapa tidak me- 
motong kumisnya, maka ia bukan dari 5 kami.” 


al LA 
Ae Jaa “3 Hg NN 
Gam BG daa Sian Gia tyo S3 
1s east Ea 


4893. Dari Nafi” dari Ibnu Umar berkata: ''Ketika Rasulullah saw 
melihat seorang anak yang dicukur sebagian rambutnya sedangkan se- 


233 


bagian yang lain dibiarkan (cukur puncung), maka beliau melarang yang 
demikian itu. Beliau bersabda: ”' Cukurlah semua rambutnya atau biar- 
kan semuanya”. 


Cratangnagal 


“ 


LARANGAN BAGI SEORANG WANITA 
MENCUKUR RAMBUTNYA 


35 Mai HE SA En 
Delia (baki jp tergarea! 


4894. Dari Khilas d dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw telah me- 
larang wanita mencukur rambutnya.” 


Ba ( 


LARANGAN CUKUR PUNCUNG 
(MENCUKUR SEBAGIAN RAMBUT KEPALA) 


Saba sari gs Eebyy ot Ao 
ai 3 J6: 2 en, An 3 Je e se PP 
RA aa 


4895. Dari Umar ibnu Nafi' dari ayahnya dari Abdullah ibnu Umar 
dari Rasulullah saw bersabda: Allah telah melarang cukur puncung.” 


234 


LI 


/ 


IS Lage yaa » BI gs PMA «AAN 
Pa RT bapa Kn Ia Agt Ge 


4896. Dari Nafi” dari Ibnu Umar berkata: ”'Rasulullah saw telah 
melarang cukur puncung.” 


GG Be Ar Ea r 
Pa 
MENCUKUR KUMIS 


Ka 3 AS bipa Sa - NN 


»nf GG 2 pa na CA 

SISA Haag A5 205 Jaa yah 
4 “4 

NN 3 211 II Lai 15 2 

| AI 3 AL FAN 


4897. Menceritakan kepada kami Ashim ibnu Kulaib dari ayahnya 
dari Wail ibnu Hujr berkisah: ''Aku datang kepada Rasulullah saw 
dengan rambut yang memanjang sampai ke bahu: tiba-tiba beliau ber- 
sabda: Lalat”. Maka aku mengira beliau menunjukkan padaku bahwa 
ada lalat di rambutku, sehingga aku menyapu rambutku. Setelah aku 
mendekat beliau, beliau bersabda padaku: ”'Bukanlah yang aku mak- 
sudkan, ada lalat di rambutmu, tetapi karena rambutmu yang semera- 
wut.” 


SME Las esa SE NAA 


2, 


Ga EA Kakan Injoo PA AU 
BAN AN 


Lot, 4 


4898. Ayah menceritakan pada kami, dia berkata: Aku telah men- 
dengar Gatadah menuturkan hadits dari Anas ra berkata: ” Rambut Ra- 
sulullah saw itu bergelombang, tidak keriting dan tidak lurus, berjuntai 
di antara kedua telinga dan bahunya. 2 


Pu ET Pet 10 
AA EKA 

6 Ke uh aa sri ebeg 
BU aa 3G 
Beat 


4899. Dari Daud Al-Audy dari Humaid 2 Abdur Rahman Al- 
Himyary berkisah: '' Aku pernah bertemu dengan seseorang yang telah 


bersahabat dengan Rasulullah saw selama empat tahun sebagaimana | 


Abu Hurairah. Sahabat itu berkata: "Rasulullah saw telah melarang se- 
seorang dari kami menyisir rambut sa hari.” 


| LARANGAN Pan RAMBUT TERLALU SERING 
DE pa AE adi gan 


236 


4 Fera Mp2 
PIN A Ag An Ia ga Ge 
NS 


““ 


4900. Dari Al-Hasan dari Abdullah ibnu Mughaffar ra berkata: 
ba saw telah melarang merapikan rambut terlalu sering. 


kerna CT AA Di 56536336 LA 
Eh, JUS SA 


4901. Dari Gatadah dari Al-Hasan, TAK Rasulullah saw te- 
lah melarang merapikan rambut terlalu sering. 


Ain NA ya op Ga BEAN 
BIG 


4902. Dari Yunus dari Al-Hasan dan Muhammad berkata: ''Boleh 
merapikan rambut san jarang atau tidak terlalu sering.” 


- £ nguL£ KEKE “n S 
CK sayah Pop a SAN 


Nag berpa pnokad ba 
AT Ia Ia ISU 


- Sa BA Sin ja aje Bolt steh 
peng Sena dota SEA 
PE TEA V3 C0 BY Se 


237 


4903. Dari Kahmas dari Abdullah ibnu Tsagig berkisah: ” Seorang 
sahabat sedang bertugas di Mesir. Pada suatu hari salah seorang kawan- 
nya datang padanya ketika rambutnya tampak berserakan dan tidak te- 
ratur. Maka kawannya bertanya: ”'Mengapa aku melihatmu berserakan, 
padahal kamu seorang amir?” Ia menjawab: ''Rasulullah saw telah 
melarang kita bermewah-mewah'”. Kawan itu bertanya: ''Apa maksud 
bermewah-mewah itu?” Ia menjawab: ?'Menyisir rambut setiap hari.” 


Lu AKA 
JI sal 
MENYISIR RAMBUT DENGAN TANGAN KANAN 
DEL EN 


Pa 


4904. Dari Al-Aswad dari Aisyah ra berkata: ?' Rasulullah saw suka 
mempergunakan tangan kanan, beliau mengambil dengan tangan kanan, 
memberi dengan tangan kanan, dan beliau suka mempergunakan tangan 
kanannya di dalam mengerjakan segala keperluannya.”” 


JURI 


MEMILIKI RAMBUT PANJANG | 
LA TEA TN IK -A20 


949 9 


Aa AN Jabat Sa PAS GLEN 


ai - 


MI OGIIGI an AN 
” .. . Ng - "| wu 
: er |, 19 Juga av 


SP 


4905. Dari Abu Ishag dari Al-Barra' berkata: ”' Aku tidak pernah 
melihat seseorang yang lebih tampan ketika memakai baju merah dari- 
pada Rasulullah saw: Rambut beliau panjang sampai berjuntai di atas 
pundak.” 


) Oya Pd 
J 284 g /a ' yu. 
AN Aan Pa 2 JB oma HE ra 5 EA 
PP, Ph 
VI 


A3 alah 


4906. Dari Tsabit dari Anas ra berkata: "Kadang-kadang rambut 
Rasulullah saw sampai ke tengah-tengah telinga beliau.” 


NT AL a TA 4 gx K 

“ 21 L OI SA AI LG “AG 
GO ME GENRE ai lee 
4 ne 7 G- I 2 GL 
SA Sa 2 Aa “UI “ 
SB SAS, 


2 no - 


4907. Dari Yunus ibnu Abu Ishag telah menceritakan pada kami 
dari ayahnya ia berkata: Telah menceritakan padaku Al-Barra' berkata: 
”' Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan ketika mema- 
kai baju merah daripada Rasulullah saw. Aku melihat rambut beliau 
berjuntai hampir mencapai pundak”, 

- : TN v 1 
ASIA 


RAMBUT YANG DIJALIN 
p 61 1Ka205I 9 & 
LINE JEJE ARSEAN 


239 


NITA PENPE LT AN ET, VAN 3 Il gann 
Manda Nia and an 


A0 J1, 1 A16 8 ke LI 
SL G5 Lo Us aga 
os | 


4908. Dari Hubairah ibnu Yarim berkata: Abdullah ibnu Mas'ud | 


berkata: ''Bagaimana kamu menyuruh aku membaca Al-Our'an me- 
nurut bacaan Zaid ibnu Tsabit? Sedangkan aku telah membaca surat Al- 
Our'an dihadapan Rasulullah sebanyak tujuh puluh lebih, ketika itu 
Zaid yang rambutnya di jalan dua, masih suka bermain dengan anak- 
anak kecil.” 


PPAS K Ipa PNP AN 
SI NBA IR SIS 
Ae. Menguak 6 


La IP - ANTA 
SY LET AAG LAIN OI Ta terguA 
(Ae 
Swa 


4909. Dari Abu Wail ia berkata: ibnu Mas'ud telah berkhutbah 
pada kami, ia berkata: '' Bagaimana kamu menyuruh aku membaca Al- 
Our'an menurut bacaan Zaid ibnu Tsabit setelah aku sendiri membaca 
tujuh puluh surat lebih dihadapan Rasulullah saw: sedangkan ketika itu 
Zaid yang rambutnya dijalin dua masih suka bermain dengan anak-anak 


kecil.” 
KN ELANG ESA 


SA A5 ny y55 
aj kz D 9 Pura 9 Oku 
4910. Paman Zaid ibnu Hushain telah menceritakan padaku dari 
ayahnya berkisah ketika ia datang pada Rasulullah saw di Madinah, Ra- 
sulullah bersabda padanya: ”'Mendekatlah padaku.” Maka i iapun men- 
dekat pada beliau, kemudian Rasulullah saw memegang rambutnya 
(ayah) dan mengelus-ngelus lalu beliau membaca bismillah dan mendo'a- 


kannya.” 
INA 3 toa 
MEMANJANGKAN RAMBUT 
PR saku petik - 
7 “318 AI 
Kerda kasye Djan LN LE 
DEAR NIA “ Kan Lisa 
PR IIS 


4911. Dari Ashim ibnu Kulaib dari ayahnya dari Wail ibnu Hujr 


berkisah: ”' Aku datang kepada Rasulullah saw dengan rambut yang me- 


manjang sampai ke bahu, tiba-tiba beliau bersabda: ”'Lalat”. Maka aku 
mengira bahwa beliau menunjukkan padaku ada lalat di rambutku, se- 
hingga aku menyapa rambutku. Setelah aku mendekat beliau, beliau 
bersabda padaku: ”' Bukanlah yang aku maksudkan, ada lalat di rambut- 
mu, tetapi karena rambutmu yang tidak teratur.” 


241 


TeRA ae 

Ma ea 
DAN NA Ef un ET AN 
(PARAH Tara ca sangga Kas 
01658 SENI ketela 
Ie KAA TEA He Gan Ga 


Inatu 2 


bata Pbb AA Sadang, FINA 


4912. Dari Ayyasy ibnu Abbas Al-Gatbaniy Syuyayim ibnu Baitan | 


menceritakan bahwa dia mendengar Ruwaifi' ibnu Tsabit berkata: 'Se- 
sungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda padaku: ”' Wahai Ruwaifi', 
barangkali umurmu panjang sepeninggalku nanti, maka beritahukan 
pada orang-orang bahwa barang siapa yang menjalin jenggotnya atau 
menggantung panahnya, atau beristinja' dengan kotoran binatang yang 
telah kering atau beristinja' dengan tulang, maka sesungguhnya Mu- 
hammad berlepas diri darinya.” 


“ Pa 
2 1 9 |) Ga 
5 LN: 2 
Aa - Ia KIPER 
LARANGAN MENCABUT UBAN 
Pa ta ATA «7? # 


SE GP apaan ade 


Pat 
4 


| 
HA an 


4913. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
Rasulullah saw telah melarang mencabut uban.” 


pe ASI 
BOLEH MENYEMIR RAMBUT 
LEAN pa IE MAL ge- an 
JS AE 7 meudsabes SA ANTA 
PNS SY G3 


4914. Dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman dia mengkhabarkan 
dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ' Orang 
Yahudi dan orang Nasrani tidak mau menyemir rambut, karena itu ber- 
lainanlah dengan mereka.” 


Ta Aa pURnA-N 1 
Nee eat: ETSLNPIA Abas 


4915. Dari Az Zuhry dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra ber- 
kata: Rasulullah saw bersabda: ''Orang Yahudi dan Nasrani tidak mau 
menyemir rambut karena itu berlainanlah dengan mereka.” 


TG IE PAN Hita. LA 
AN Sa AE an ds, 


243 


NIK NI 2 Ya Ha LX 2 321 API 
4916. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra berkata: ''Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani eng- 


- gan menyemir rambut, maka dari berlainanlah dengan mereka dan 
semirlah rambutmu.” 


1 Winen AeeSE AN 
Sud AN Asa het ASI 
PAN aa 


4917. Dari Sulaiman dan Abu Salamah ibnu Abdur Rahman dari 


Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bersabda: "'Sesungguhnya orang 
Yahudi dan Nasrani enggan menyemir rambut, maka dari itu berlainan- 
lah dengan mereka.” 


P3. 


Pe tu “L 2 56I6 
PTN Paper 2 133 en 


4918. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar ra ber- 
kata: ”' Rasulullah saw bersabda: ” Rubahlah warna ubanmu dan jangan- 
lah menyerupai orang Yahudi.” 


AG KL By Pok Bea yo Res ye- UM 


SN 


Tangan pend Ia M0 50638 


244 


LA ALMSON NY 


»3 TAP re Ian SY x 
Parka 
4919. Dari Utsman ibnu Urwah dari ayahnya dari Zubair berkata: 


”Rasulullah saw bersabda: ”'Rubahlah warna ubanmu san janganlah 
menyerupai orang Yahudi.” 


Pe 


LARANGAN MENYEMIR RAMBUT 


DENGAN WARNA HITAM 
It TN ON 


“G 
. 


J Pan HO ai ny 
PAN PA Lan saga 


4920. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu 2 berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: ''Pada akhir zaman, ada kaum yang menyemir rambut- 
nya dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati, mereka adalah 
orang-orang yang tidak akan mendapatkan harumnya surga.” 


SE el IE 33 KG “An Biuf3e- swI 
B4 ban ya 21 ee Aas 
Pan ta ATA 53 


- 
Pe 
8S (ag) J Ad 
5 ot. 
PA YA 
4921. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkisah: ”'Pada hari 'Fathu 


P7 “ 
Mekkah', Abu Oufahah datang kepada Rasulullah saw, ketika itu ram- 
245 


but kepala dan jenggotnya telah memutih karena uban: maka sabda Ra- 


sulullah padanya: ?'Semirlah rambutmu dengan sesuatu, tetapi jauhilah 
semir hitam.? 


7 2 PH 
Kara inna 
9 FP Li 2 
MENYEMIR RAMBUT DENGAN DAUN PACAR 
ATAU KATAM (SEJENIS TUMBUH - TUMBUHAN) 


4922. Dari Ibnu Abu Laila dari Abu Darr dari Rasulullah saw ber. 


sabda: "Sevalk baik semir yang kamu pergunakan adalah daun pacar 
atau daun ka 


LA ARA 1 Tantan pian ag 
Ea Arta Fake GEN OA SIARAN 
3, HI ian 


4923. Dari Abu Aswad Ad-Dily dari Abu Darr berkata: "'Rasululah 
saw bersabda: ''Sesungguhnya sebaik-baik semir yang kamu pakai untuk 
memberi warna rambut putih adalah daun - atau daun katam.? 


Belasan Yigiza an 
Usa Aa AS Pangan oke Gijange 
246 


tek 6th " Pp unB CL | 
(3: pi ira A law £ “hetle 
4924. Dari Abu Aswad Ad-Dily dari Abu Darr berkata: '' Aku telah 


mendengar Rasulullah saw bersabda: ”' Sesungguhnya sebaik-baik semir 


yang kamu pakai untuk mengecat rambut putih adalah daun pacar atau 
daun katam.” 


Asia Gem 0 
eat abg pena In Iga 08 
ANA a MAU un ifa & Ana p RE 
PLAN 
Re 
4925. Dari Abu Aswad Ad-Di!y dari Abu Darr ra berkata: ”Rasu- 


lullah saw bersabda: ?'Sesungguhnya sebaik-baik semir yang kamu per- 


gunakan untuk mengecat rambut putih, adalah daun pacar atau daun 
katam.? 


BASA AN NE ANIS AM 
(iyaa, er Za Pare sJede 
ASIA Hi Lahan da FE TP 


. 4926. Dari Al-Jurairy dari Abdullah ibnu Buraidah berkata: ” Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Sesungguhnya sebaik-baik semir yang kamu pakai 
untuk menyemir rambut putih ialah daun pacar atau daun katam.” 


PAI Kerade 3£ Ara AV 


AE rta FN 7) 4 
er abadala Kadin sana Sd abaae 


aya 


247 


4 PAP Are - NL naug 
1 8 Sele AK w g ML 
SL Sido PAS Sa OI Je 


/ 
TANYA 


4927, Mu'tamir menceritakan pada kami, ia berkata: Aku telah 
mendengar Kahmasy dari Abdullah ibnu Buraidah bahwasanya telah 
sampai padanya, bahwasanya Rasulullah saw menuturkan hadits se- 
sungguhnya sebaik-baik semir yang dipergunakan untuk menyemir ram- 
but putih ialah daun pacar dan daun katam.” 

Legal A4 Pa bed 
CA JB AE GE apa BIS -LAKA 
- 


SA 2 tetas 3 S6 AA 2 Ja Grab 
ME ASAI 


. 
- 
“ . — 


4928. Dari Iyad ibnu Lagith dari Abu Rimtsah berkata: ”” Aku dan 
ayahku datang kepada Rasulullah saw ketika beliau telah menyemir 
sn al dengan daun pacar.” 


(en Sel JARAK 


Ae3issA ay ANE UA Par 
eh La pala Ai ” 


Aya 


4929. Dari Iyad ibnu Lagith dari Abu Rimtsah ra berkata: ''Akute- 


lah datang kepada Rasulullah saw, dan aku melihat jenggot beliau telah 
disemir dengan warna kuning.” 


Pe KA Pa (SO 


MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA KUNING 
Pat 


onar AA RAN OA en Im, 


2 


Ha eny, page 
PITA na ab Kerap 
LA TN PNG la 

(ara MA GL AG 
ah IN R3 yaa IG 


.. “' - 


4930. Ad-Darawardy telah menceritkan pada kami dari Zaid ibnu 
Aslam berkisah: ''Ketika aku melihat ibnu Umar memberi warna ram- 
butnya dengan bahan tumbuh-tumbuhan wangi yang berwarna kuning, 
aku berkata: ''Wahai Abu Abdur Rahman, mengapa kamu memberi 
warna rambutmu dengan warna kuning yang wangi?” Jawabnya: ?' Aku 
pernah melihat Rasulullah saw memberi warna rambutnya dengan bahan 
yang wangi itu, dan tiada bahan pemberi kuning dan beliau pernah men- 
celup baju beliau dengan bahan itu bahkan serban milik beliau juga per- 
nah dicelupnya.' Kata Abu Abdur Rahman: ”'Hadits ini lebih shahih 
daripada hadits Outaibah.'' 


anal hua ASEAN 


23, 
rah 


PA 
OB AG K 21 IG angsa 
PAN, PNG AON ALA 


SA “ papa 


4931. Hammam telah menceritakan pada kami dari Oatadah dari 
Anas, bahwa dia pernah ditanya Oatadah: "Pernahkah Rasulullah saw 
memberi warna semua rambut beliau?” Jawab Anas: "Beliau tidak per- 
nah memberi warna semua rambut beliau, tetapi beliau hanya memberi 
warna rambut beliau dibahagian pelipis.” 


a Pa Aoi Ke Kara. TAK SAY 
Is ab Sada —a Lg sg | 
3 Ay NABI 1 OK Ne 
Ir 7 
- 3 3 K2) AN! 5 Aa - Sk 1 
39 oke - NN AD eneg “. 
Pe 
bond be 
4932. Gatadah telah menceritakan pada kami dari Anas ra, bahwa- 
sanya Rasulullah saw tidak pernah memberi warna semua rambutnya: 


beliau hanya memberi warna uban jenggotnya sedikit, uban dibahagian 
pelipis 2 dan uban dibahagian kepala sedikit.” 


Ya KealAa OA ye ES AANY 
Sejisga Kia ang AN peng 
,»7 KTNA YAN 539 aan JAS SES 
LA NN rai 
NE AAN HS 
Iakntnsp bani S Seal, 
PEP IYAON SCC313 


« 
. 2 (3 


| 


250 


4933. Dari. Abdur Rahman ibnu Harmalah dari Abdullah ibnu 
Mas'ud, bahwasanya Rasulullah membenci sepuluh perkara yaitu me- 
makai parfum yang berwarna kuning, memberi warna rambut dengan 
warna hitam, memanjangkan sarung sampai di mata kaki, memakai cin- 
cin emas, bermain dadu, berhias karena pamer, menggunakan mantra, 
memakai kalung jimat, bersetubuhan melalui dubur dan menyusui anak 
dalam keadaan hamil. 


sa Da | 
ad . - « - 
DIBOLEHKAN MENGECAT KUKU 
BAGI KAUM WANITA 


4934. Sr binti aa telah aa Ea pada kami dari 
Aisyah ra bahwasanya ketika seorang wanita mengulurkan tangannya 
dengan sebuah kitab kepada Rasulullah, tetapi beliau tetap menahan 
tangannya. Maka wanita itu berkata: '” Wahai Rasulullah, aku tela', me- 
ngulurkan tanganku pada engkau dengan sebuah kitab, tetapi mingapa 
kamu tidak mau menerimanya?” Jawab beliau: ''Karena aku belum 
tahu, apakah yang mengulurkan itu tangan seorang wanita ataukah 
tangan seorang lelaki?” Kata wanita itu: ''Ini tangan seorang wanita.” 
Sabda beliau: ''Jika kamu seorang wanita, maka sebaiknya kamu mem- 
beri warna kukumu dengan daun pacar.” 

251 


2, -—“t 
Ace Ty AS 
TIDAK MENYUKAI BAU DAUN PACAR 
Las tasos nun Gro 
-£ GK ay Aa 
w MEnK Ap Be PE SATA 


“ ad 


an 


rd d “ga - UK “ 
SES an LN ESL, 


' 
LA A9 SEL Kayu Gu 
SEA PA AT Ja na 
| tap, Pi 2 Aa KG 
Kagak Ia 


4935. Menceritkan pada kami Ali ibnu Mubarak ia berkata: Aku te- 
lah mendengar Karimah ra berkata: ''Seorang wanita pernah bertanya 
pada Aisyah tentang memberi warna kuku dengan daun pacar: jawab 
Aisyah: '”Boleh tetapi aku tidak suka daun pacar, karean kekasihku 
Rasulullah saw tidak menyukai baunya.” 


d3, 2. NI 


MENCABUT UBAN 
G3 123 PAN AA NE NA 


cr Ip 1 IN In IA IG 


, 9 BI 

P si “-J 9 “-“ 

MAIN ES SERI GI Tor 
IE REEL Ga II 


252 


LA 


OIL, L Ate Wetan TN OA 
NE TB GI STS ) 


Ti Pd 4 Dg A LA Ja 
ST DATE KI PAMA 
PN, 3 p »4 LI AN Ia AA 
MN NB NN NP EPA 
Aan PA DP & 2 149 
IN YAEN LOG Pa A3 OA Ba 
KE BEE Pl a12 La 3 


SLS AE le, 
. - 2, : ci & Para 7 It 4 
Ob YA! TOL ATET TN 


v 

4936. Dari Abul Hushain Al-Husyaim ibnu Syufay dan Abu Aswad 
Syufay telah mendengar Abu Hushain Syufay berkisah: Pada suatu 
hari, aku bersama Abu Amir (seorang dari daerah Mu'afir Yaman) pergi 
ke masjid Iliya' untuk shalat di sana. Ketika itu Khatibnya adalah se- 
orang dari Azd yang bernama Abu Raihanah, ia salah seorang dari sa- 
habat Rasulullah. Abu Amir telah tiba di masjid lebih dulu daripada 
aku, setelah aku menyusulnya, aku segera duduk di sampingnya: ia ber- 


tanya padaku: '' Apakah kamu bisa mendapatkan khotbah Abu Raiha- 


nah?” Jawabku: ” Tidak”. Ia berkata, bahwasanya ia telah mendengar 
Abu Raihanah berkata: "Rasulullah saw telah melarang sepuluh perka- 
ra, yaitu: meruncingkan gigi, membuat tato/tahi lalat, mencabuti uban, 
dua orang laki-laki tidur satu selimut tanpa pakaian, dua orang wanita 


253 


tidur satu selimut tanpa pakaian, seorang laki-laki memakai baju ba- 
wahan yang terdiri sarung sutra sebagaimana orang kafir atau memakai 
selendang sutra, merampok, duduk dengan mengendarai binatang buas 
dan beliau memakai cincin stempel kecuali bagi para penguasa.” 


SE ENI, 


MENYAMBUNG RAMBUT DENGAN CEMARA 


BEAN AAN JI an AN 
NE ja Sl Aas 5 


4937. Dari Sa'id ibnu Musayyub bahwa Mu'awiyah berkata: ''Se- 


sungguhnya Rasulullah saw telah melarang wanita menyambung ram- 
butnya.” 


KEGAGALAN 
LEE NG 


3 pd 
2 Ad 
TA URAT PMA PA 2 Ss 


4938. Telah menceritakan pdaku Makhramah ibnu Bukair dari 
ayahnya dari Said Al-Mugbury berkata: '' Aku telah melihat Mu'wiyah 


254 


MEKANIK Aa P1 Sita AP 


A XAGSON NY 


AA Renang MERE UB ah cad 
' 


ibnu Abu Sufyan berkhotbah sambil memegang sebuah cemara sorang 
wanita seraya berkata: "Mengapa para wanita muslim memakai rambut 
sambungan?” Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersbda: 
Wanita mana saja yang menyambung rambutnya dengan cemara, 
maka itw adalah kepalsuan yang ditambahkan di atasnya.” 


1 ia 


WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA 


Sa DENGAN CEMARA - 
Ash G3 asisi Hi aa 


Dn Jp abi 1s Ie oa Sala 
Kn NANGIS 


: 4939. Dari Hisant. ibnu Urwah: dari Fatimah (istrinya) dari Asma' 
bintf Abu Pakar bahwasannya, Kasulullah telah melaknat seorang wa- . 


nita yang menyambung rambutnya atau yang disambung rambutnya.” 


1 2. 


WANITA YANG MEMINTA DISAMBUNG RAMBUTNYA 
y 3 
Pagar TA sia 3 


PEP ut ra / 


san 


4940. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra berkata: ''Rasulullah saw - 


melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau yang memita di- 


sambung rambutnya, wanita yang membuat tahi lalat, atau yang minta 
diberi tahi lalat. 


255 


Aa KA Calya AN 
OA Peak raat 2 Ja Ab bg Gl 
| PLAY 4 ah FA PAPya Sp P 


4941. Dari Al-Walid ibnu Abu Hisyam dari Nafi' ra sesungguhnya 
telah sampai padanya, bahwasannya Rasulullah saw telah melaknat wa- 
nita yang menyambung rambutnya atau yang minta disambung rambut- 


nya, wanita yang membuat tahi lalat atau yang minta dibuatkan tahi la- 


23 


GELI AA LAN SE LAY 
di sanga ads dB 
MN EA Ip AA 


| 4942. Dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah ra berkata: ''Rasu- 
lullah saw telah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan 
yang minta disambung rambutnya. 28 


SAGig, ARENA AIA AP 
Tan AGAN 
LAN YR AE Ta Si dua Z 
Mantan Soda dad bana 
Ha aa? EPA 


256 


ema PALA Sa ea ar paman On ana 


betenpinkaRaMhaen 


Pe Ang me EPA, RA Pera 


ALE JEIG ANA FA 


LT aa NP y & I 4 Nan ' 
EN NIAT P beguitak 


4943. Dari Yahya ibnu Jazzar dari Masrug bahwa seorang wanita 
telah datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud ia berkata: "Wahai Abdul- 
lah, aku hanya mempunyai rambut yang sedikit, bolehkah aku menyam- 
bung rambutku?” Jawab Abdullah: ”Tidak boleh”. Tanya wanita itu: 
"Adakah kamu telah mendengarnya dari Rasulullah saw atau kamu te- 
lah mendapatkannya dari Al-Our'an?” Jawab Abdullah: '' Aku telah 
mendengarnya dari Rasulullah saw dan aku juga Sina dari 


Al-Our'an”, 


LARANGAN MENCABUT BULU ALIS 


aan Da TE KIR ATAS. 
3 Ae ae BURU 2 
KE NA NP GE PR - Peti 


4944. Dari Algamah dari Abdullah ra bertaka: "Rasulullah saw te- 
lah melaknat para wanita yang membuat tahi lalat atau meminta dibuat- 
kan tahi lalat, para wanita yang mencabut bulu alisnya dan para wanita 
yang merenggangkan giginya supaya kelihatan cantik dengan Merubah 
aa Allah.” 


Jaa Ye A10 
Sing selat 


4945. Dari Al-A'masy dari Ibrahim ra berkata Abdullah ra berkata: 
” Rasulullah se telah melaknat Orang-orang wanita yang merenggang- 
kan giginya... . 


257 


Kei AN EA na Dasa 
21 ke dat OI (HOT 


Io sk pahsenlaisa 


an ANU, Wis af Absa g5N9 


4946. Menceritakan kepada kami Aban ibnu Sum'ah dari Nanas ia 
berkata: Aku telah mendengar Aisyah berkata: ''Rasulullah saw telah 
melaknat wanita yang "membuat tahi lalat "atau wanita yang meminta 
dibuatkan tahi lalat, wanita yang menyambung atau yang minta disam- 
bung sambutirya,-wanita yatig menesbut bulu difsnya atau yang minta di- 


- bulu alisnya.' 1 PN 
PA era 
ea | 
“ 


LN 


- BEBERAPA HADIST TENTANG LARANGAN 
MEMBUAT TAHI LALAT, YANG DIRIWAYATKAN OLEH 
— ABDULLAH IBNU MURRAH DAN ASY-SYA'BY 


15 GI IE abue Kena» - 
LN ea MA GA AA PEN 


Tag Sal : Hara KN La aPN 
“ asa at Bika sa In ade 


6 


: 
8 
! 


4947...Dari Harits dari Abduliah berkata: '' Pemakan riba, orang 
yang memberi makan orang lain dari hasil riba, orang yang mencatat 
transaksi riba, wanita: yang membuat tahi lalat dan wanita yang mesninta 
dibuat tahi dalat supaya kelihatan cantik, orang yang menahan sedekah 
dan orang badwi yang murtad setelah hijrah, mereka semua Saka 
oleh Allah dengan ". Rasulullah saw. pada hari ayun, 1 


Stars Anta . FTI 
LINA ear 3 
Dasnnsan 1G 


4948. Dari Asy-Sya'by dari Harits dari Ali ra, bahwasanya 3. 
lullah saw telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan . 
dengan hasil riba, Orang yang mencatat transaksi riba dan orang yang 
Semanan dan pelan melarang an orang mati. 


Fa Para FA san ali 
arak ERA pir TT IA AT 
SS aNgaa2 Dasa 

saga 
4949. Dari Asy-Sya'by dari Harits berkata: Rasulullah saw telah 


melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, 
259 


saksi transaksi riba dan orang yang mencatat transaksi riba, wanita yang 
membuat tahi lalat, wanita yang meminta dibuatkan tahi lalat kecuali di- 
karenakan sakit: beliau juga melaknat lelaki yang mengawini wanita te- 
lah ditalak tiga dengan maksud agar bekas suaminya dapat mengawini- 
nya lagi atau lelaki yang menyuruh orang lain mengawini bekas istri yang 
telah ditalak tiga agar ia dapat.mengawininya lagi, dan beliau melaknat 
orang yang menahan sedekah. Dan beliau melarang meratapi orang 
mati, tetapi beliau tidak melaknatnya.” 


DE ade SA al A0» 
TON an 3 “3 , 5 
LEAN AP ea Aa ME AP ANda 


PALI Gg ALI 4 
V9 NAS AG Ola 3 
KAPAT Ni yA P aa) 


4950. Dari Atha' ibnu Sa'ib dari Asy-Sya'by berkata: "Rasulullah 
saw telah melaknat pemakan riba orang yang memberi makan dari hasil 
riba, saksi transaksi riba, dan orang yang mencatat transaksi riba, 
wanita yang membuat tahi lalat atau- wanita 'ying meminta dibuatkan 
tahi lalat: dan beliau-telah melarang meratapi orang mati tetapi beliau 
tidak melaknatnya.” Sa” | 


Tg | PAR J4. d3 aa 
GI DEL AT KA Ega. 

aa On Ie ena g 
NIAT LATA YAN Fira Age 
MERK ANA 19 Ia gan 
DH ka Ja AI Jo Oya P0 SS 
(& : £ NEON KETAT : La Sat 201) 34 


O rel, 9 
BJ Ru II III Ly EL BII 
9 Aangn Tha HER Kal IG ARK 


260 


ra SL 8 
MO ge YG R3 


. 4951. Dari Abu Zar'ah dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Ketika 
Umar diatangi oleh seorang wanita yang bertahi lalat palsu, ia berkata: 
”'Aku mempersaksikan kamu semua kepada Allah, adakah seorang dari 
kamu yang pernah mendengar Rasulullah saw melarang membuat tahi 
lalat?” Maka aku (Abu Hurairah) segera berdiri dan berkata: ” Wahai 
Amirul Mukminin, aku yang pernah mendengarnya”. Kata Umar: ' "Apa 
yang telah kamu dengar dari beliau?” Jawabku: ” Aku telah mendengar 
beliau bersabda: ''Wahai kaum wanita, janganlah membuat tahi lalat 


dan jangan meminta dibuatkan tahi lalat (tato). 


Pn AN re 


LARANGAN MERENGGANGKAN GIGI 
NG J9 » -— ah. Pa 
TEA , « |. 2 #2 s1 (aa 22. | 
Mn tanah Kap SE AN 
: pra NA 1 Ia TA NY LI 
Nata Kg pekan Ja de Oa ga 
us . A.A Ag, P) : : 
& & P ANA, PU, 
SA TA ar 
Pn gt NY Ae yan) 
Rn 9 5S AD Colew Ulang 
4952. Dari @abishah ibnu Jabir dari Ibnu Mas'ud berkata: "Aku te. 
lah mendengar Rasulullah saw melaknat para wanita yang mencabut 


bulu alisnya, yang merenggangkan giginya, yang membuat tahi lalat: 
karena yang demikian itu adalah merubah ciptaan Allah.” 


« 
“ 


, ar » a PUN 7 : 
PE AS EA Puti e. ON 
9 $ ia AA 0 Ne . 
Ja YA Pa Ia Due TAP MP-RA, TN 
Duka Kie Sanga Bb an 3S 


261 


—elilis An Ate Kasar, P? 
ar at Law GI - “ 
R2 Sab 2 AA, Host 


' 4953, Dari Da ibnu Haitsan dari Gusti ibnu Jabir dari Ab- 
dultah: ''Aku telah meridengar Rasulullah melaknat kaum wanita yang 
mencabut bulu alisnya, dengan 'yang merenggangkan giginya, yang 
membuat tahi lalat: karena yang Semnikian itu adalah merubah ciptaan 
Allah.” 


“ng TRWA 2“ KENA 2 $3S- “dot 
| mean duda ag 
2 Uh ksekasi see 5 aa ag pan 


,. 4984. Dari Oabishah ibnu Jabir dari Abdullah ra berkata: " ? Aku te- 
lah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Allah telah melaknat kaum 
wartita yang mencacat bulu alisnya, yang membuat tahi lalat dan yang 
merengganigkan giginya: karena yang demikian itu mereka telah meru- 


bah ciptaan Allah.”' | 
AS (Z MAAN 


LARANGAN MINICANGKAN GIGI 


menea 5. (d15E- A00 


Gas 9 aa? Na 
Ca 13 Raglia GEA 


4955. Dari Abu Hushain Al-Himyary, bahwasanya i ia dan seorang 
temannya sengaja tinggal bersama Abu Raihanah a agar mereka dapat be- 
lajar darinya (Abu Raihanah). Kata Abu Hushain: '”Pada suatu hari 
sahabatku datang kepada Abu Raihanah sedang aku tidak dapat hadir: 
maka ia memberitahu aku tentang ada yng didengarnya dari Abu Raiha- 
nah, yaitu: ''Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengharamkan se- 
orang meruncingkan gigi, membuat tahi lalat dan mencabut uban.” 


PENA SN ALA KASN Ia 5801 
Minsel Jean dn Bae 
PN 


4956. Dari Abu Hushain Al-Himyary dari Abu Raihanah berkata: 
”'Kami telah mendengar bahwasanya Rasulullah saw melarang seorang 
meruncingkan gigi dan membuat tahi lalat.” 


KE BN AS 1G 40V 
Pa ananda SIS CA 
PTE agya 


263 


4957. Dari Hushain Al-Himyary dari Abu Raihanah berkata: 
"Kami telah mendengar bahwasannya Rasulullah saw melarang seorang 
meruncingkan gigi dan membuat tahi lalat.” 


2 2G II 
SUNNAH MEMAKAI CELAK 
Ag: HE oa Sa seken Dae tA0A 
KI KATA La PgaroA AAL 
SENANG LALY 


4958, Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik celakmu ialah 
yang terbuat dari batu ismid, karena batu ismid dapat menjernihkan 
penglihatan mata dan bisa menumbuhkan bulu mata.” | 


nan 
Ne Ra 
MEMAKAI MINYAK RAMBUT 


Ie Pagal bas IS Kerta DA 
JA TANNA Jas BN 5 


W 4 

- IKI AA -3 1-17 
G3 d3 Ala Kerark Kapas! 

: J3 7 


"Ana 


- 


'. 4959. Dari Simak berkata: ”'Ketika Jabir ditanya tentang rambut 
yang beruban, ia berkata: "Jika beliau meminyaki rambutnya, maka 


nh 


uban beliau tidak kelihatan, tetapi jika beliau tidak meminyaki rambut 
beliau, maka uban itu kelihatan.” 


. YG | 
ND AS 
MEMAKAI MINYAK WANGI ZA'FARAN 
AKA | KG 


Sol Old 1enS It Diana MEI AN 


ISA Yaa ol EN GUNA 
A2 - 173 
CA fan heh Ja anon sk 


4960. Menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Zaid dari ayahnya 


bahwasannya Ibnu Umar telah mencelup bajunya dengan minyak za'fa- 


ran. Ketika ia ditegur, ia berkata: ”D 
ulu Rasulul 
memakai minyak wangi za'faran.”” ulullah saw juga pernah 


2-A 2 “— fi 
« 
MEMAKAI MINYAK pena AMBAR 


HEbsUha MAKAN 
Pa eaaa ANA BEYUAA 


Bi Mn Pera 
Ac ajia bani 


ayo1. Abdullah ibnu Atha' Al-Hasyi 
yim “telah manca alan 
kami dari Muhammad ibnu Ali berkata: "Aku pernah bertanya Aga 


265 


Aisyah, adakah Rasululiah saw pernah memakai minyak wangi.” Jawab 
Aisyah: "Ya, beliau biasa memakai minyak wangi misik dan ambar.” 


SEN ae JIE 3 Il 


PERBEDAAN MINYAK WANGI 
UN LELAKI DENGAN WANITA 


aa SE 
ls asa Eri “Ie Para dede 
AN Lb BP 33 Aan FELJEP 


- - .. Pa 


Ae ge 


4962. Dari Abu Nadirah dari seseorang dari Abu Hurairah ra ber- 
kata: ”'Rasulullah saw bersabda: ''Minyak wangi untuk lelaki ialah yang 
baunya keras sedangkan warnanya samar: adapun minyak wangi untuk 
wanita ialah warnanya jelas sedangkan baunya samar.” 


nun SAR Ane -. 


Lg 


apr 


4963. Dari Ath-Thafawi dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Minyak wangi untuk lelaki ialah baunya tajam sedangkan 


266 


warnanya samar: adapun minyak: untuk wanita ialah warnanya me- 
nyolok sedangkan baunya samar.” 


21 P Kat 2 
SEN ALI 


SEBAIK - BAIK MINYAK WANGI 


hu 2343, 221 KA, 71 
A TAN E NN JA SERASA AN 


Isa 5 Pee Aa Pn ats 
Ans Ga : aa That “3 


ulin as AA Ja Ae TAK ta 
KAA 


4964. Dari Abu Nadirah dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: ''Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Ada seorang wanita dari bani Israil yang biasa me- 


makai cincin emas yang dilipat dengan minyak misikz dan itu adalah se- 
baik-baik minyak wangi.” 


SN 


LARANGAN MEMAKAI MINYAK WANGI ZA'FARAN 
Anta sea Saya Ka ANA Ap 


Landa Bae 
TN Ane Fe IRIS Gp 


267 


44 AAA 4 aga 
NGSESI FASIH SET FAR 
ENG SE LSI 


“ 


4965. Dari Hakim Sa'id dari Abu Hurairah ra berkata: ''Ketika se- 
seorang datang kepada Rasulullah saw dengan bau minyak wangi kha- 
luug, maka sabda beliau padanya: ''Pergilah kamu dan cucilah bekas 
minyak itu sampai bersih.” Kemudian orang itu datang lagi pada beliau 
karena bekas minyak itu belum hilang, maka sabda beliau: ”' Pergilah 
— dan cucilah minyak itu sampai bersih”. Kemudian orang itu datang lagi 
pada beliau dengan bekas minyak wangi yang belum hilang, maka sabda 
beliau hilang, maka sabda beliau: ''Pergilah dan cucilah sampai bersih 
dan jangan kamu ulangi lagi.” 


£ aka ar ? BEA AE -AN 


Kan ang Sa Di desa 
AON 


1 ang (1 yA PP PIK 
: ng EAGNA Te 6 rape 3115 
PETA SEN SIA 


4966. Dari Atha' ibnu Saib, ia berkata: Aku telah mendengar Abu 
Hafesh ibnu ' Amr dan berkata tentang atsar yang dia tuturkan dari Y'la 
ibnu Murrah, bahwasanya ia telah bertemu dengan Rasulullah saw. ke- 
tika ia di badannya ada bau minyak wangi, maka sabda Rasulullah pada- 
nya: "Apakah kamu mempunyai istri?” Jawabnya: '"Tidak”. Sabda 
beliau: ''Kalau begitu cucilah bekas minyak wangi itu berulang-ulang 
sampai hilang baunya kemudian jangan kamu ulangi lagi memakainya." 


ag Pn En gabs La ek te -AN 
Ea as senja SO AY 


“72 11 


268 


Sa A 


MIE Kn NAN Tr BI 
A3 Aje Apatela Cm SI V3 Cadar 
4967. Dari Atha', ia berkata: Aku telah mendengar Hafesh ibnu 
'Amr dari Ya'la ibnu Murrah, bahwasanya ketika ia lewat di depan Ra- 
sulullah saw sedang ia memakai suatu jenis minyak wangi, maka sabda 
beliau: Pergilah kamu, dan cucilah bekas minyak wangi itu berulang 
kali hingga bersih dan jangan kamu ulangi lagi.” 


03533 JS an Aa : KEY 


5 “34 
BS 


4968. Dari Atha' dari ibnu Amr dari seseorang Oni Ya'la berkata: 
Sae (sama dengan hadits seperti di "tas), 2 


SA Janda osis GE ah PATIN EA 
Keset den Apa den 
KA KAN AN 
' HA IE tata 
PE BET EL AI 


Aa saga & PELAN NP 


Kerang 27 Gee 


“ 


4969. Dari Abdullah ibnu Hafesh dari Ya'la ibnu Murrah Ats-Tsa- 
gafy berkisah: ''Rasulullah saw bertemu denganku ketika di badanku 
masih ada bekas minyak wangi, maka sabda beliau: '” Wahai Ya'la, apa- 
- kamu mempunyai istri”. Jawabku: "Tidak”. Kemudian sabda beli- 

"Kalau begitu cucilah bekas minyak wangi itu berulang kali dan ja- 
Ka kamu ulangi.” Maka aku segera mencucinya berulang kali hingga 
bersih dan tidak mengulangi lagi.” 


269 


KIE Panin E3E-AN, 


Sesat Kandang dada PA 
EK 4, 


NI NEY LEAN 138 


Ih 79. 2 


ho yn 0 L) Ted 

MET EA Eye Bj 
teh Fr bae Cas 

Map KE KE (atau "53 


4970. Dari Abdullah ibnu Hafesh dari Ya'la berkata: ”' Aku bertemu 
dengan Rasulullah saw sedangkan ketika itu di badanku masih ada mi- 
nyak wangi, maka sabda: beliau: ” Wahai Ya'la, adakah kariu metn- 
punyai istri?” Jawabku: ""Tidak”. Kemudian beliau bersabda: Kalau 
begitu, pergilah kamu dan cucilah bekas minyak wangi itu berkali-kali 


hingga-bersih: dan jangan kamu ulangi.” Maka aku segera pergi dan . 


mencuci bekas minyak wangi itu berkali-kali hingga bersih, setelah itu 
aku tidak langi mengulanginya. 3 | 


AE Sasa Pari 


AN. 


HAL YANG MEMAKRUHKAN WANITA 
MEMAKAI MINYAK WANGI 


- ANK 2 3 - Na “ 
Oren pan Kane 


4 


Sa ae aa 2 LA 
A5 PN KAL AYO 


EA 


4971. Dari Ghunaim ibnu Oais dari Al-Asy'ary berkata: ''Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Wanita mana saja yang memakai minyak wangi de- 
ngan maksud bila ia bertemu dengan orang-orang, agar mereka men- 
cium bau harumnya, maka yang demikian itu berarti ia berbuat zina.” 


amat main 


SEORANG WANITA BERSUCI DARI MINYAK WANGI 


ha 


OA TA “4 


(gia GA NE AS BIANG AAN 
- Jonan TEA kaka Ia 0 101 

KE 3 Kena BEA 
S1 kanak Ia Ia add II AAN LE 13 


PE Tag 


pa NE Ga pe se Ia 
TEBKRN A 


4972. Menceritakan pada kami Ibrahim ibnu Sa'd, ia berkata: Aku 
telah mendengar Sofwan ibnu Sulaiman dan tidak mendengar dari Shuf- 
yan yang lain, ia menceritakan dari seseorang dari Abu Hurairah ra ber- 

| kata Rasulullah saw bersabda: ”'Bila seorang wanita pergi ke Masjid, 
: maka hendaklah ia membersihkan bau minyak wanginya sebagaimana 
| ketika ia bersuci dari janabat.” 


211 


. LARANGAN BAGI WANITA MENGIKUTI SHALAT JAMA'AH 
BILA IA TERKENA BAU DUPA 


KAI Ganis 3G NY 


UP ee PUG PP Ian 
Mn bol B1 AI 


sar sepat PE dal 2 
NE Ker A3 NIA pp 


“4973. bari Busr tbny Sa'id dari Abu Hurairah berkata: RN 
saw bersabda: "Wanita mana saja yang mengharumkan badannya de- 


ngan bau dupa, maka janganlah ia mengikuti jama'ah shalat Isya? pada 
akhir malam bersama kami.” 


4 - Tg rat Pet 2 2- 
PI: Kana a23. KA an GE ZAVY 


TN 


SA Papar PETA Pee FP 


Tran Li IL itu 


4974. Dari Busr ibnu Sa'id dari Zainab istri Abdullah ra berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ”' Wahai para wanita, bila seorang dari kamu 


hendak mengikuti jama'ah shalat Isya', maka janganlah ia memakai 
minyak wangi.” 


“Kata Kan 
ANA AS : Lab IS Ira 


Ge S AV 


EN AG" “ LA en KEIE Pa 1 
4 | | rara & 
: 4976. Dari Busr ibnu Sa'id dari Zainab PA bahwasa- 
- 


SBI Ae wat Peng 


4975. Dari Busr ibnu Sa'id dari Zainab istri Abdullah berkata: ''Ra- 
a sulullah saw bersabda: '”Wabai para wanita, bila seorang dari kamu hen- 
dak mengikuti jama'ah shalat Isya, maka janganlah ia memakai minyak 
wangi.” 


Bra AN 33 Neha Dig Ot TV 
C 


Kran KA Ts G4 
em 


La 2 Bapu ta 2 Kebon 4 at 2 


nya Rasulullah saw bersabda: ” Wahai para wanita, siapa di antara kamu 


yang hendak pergi ke masjid, maka janganlah i ia menyentuh/memakai 
minyak wangi.” 6 


4977. Dari Bukair ibnu Al-Asaj dari Zainab Ats-Tsagafiyah istri 
Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw telah melarangnya memakai mi- 


nyak wangi, bila ia keluar ke masjid untuk mengikuti jama'ah Isya” pada 
akhir malam.” 


AIA IAI og 


- 233 


PTE TP Pen rea PAR DAPAT 
NA: aa NE 


.. 
4978. Dari Busr ibnu Sa'id dari Zainab Ats-Tsagafiyah, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah bersabda: ”'Bila seorang wanita pergi ke masjid 


untuk mengikuti jama'ah shalat Isya', maka janganlah ia menyentuh 
minyak wangi.” 


BEAN ag Na #ya 
Dag 1 Asas Pa ga LAN TAI ai 
ee un S5 SI ne tt 


.. 


.. 1919, Dari Busr ibnu Sarid dari Zainab Ats-Tsagafiyah berkata: 
” Rasulullah saw bersabda: '' Wahai para wanita, bila salah seorang dari 
kamu hendak sena jama'ah shalat Isya', maka janganlah ia mema- 


kai minyak wangi.” 
IS II II 


DUPA 


DE SELERA SARA IKAN 
“IP 3 
ITA WELAS LELE 1x 
Gara & Yixa 5), . Tatan 
Gr Aa SEA pipa $ 2 3 233 


PPNENA Anta Dn LEK 


4980. Mengkhabarkan padaku Makhramah dari ayahnya dari Nafi' 
ra berkisah: ”'Bila Ibnu membakar kayu dupa, maka ia tidak mencam- 
purinya dengan minyak wangi atau pun dengan kapur wangi. Ia berkata: 
"Demikian inilah cara Rasulullah saw membakar knpa | 


SA ea Aa 


LARANGAN BAGI WANITA 
MENAMPAKKAN PERHIASAN DAN EMAS 


AA Pe AA Pe Cip S3) 
: ie 2 jae 254 
Jd AL SEA AN 

2 4 PAP : 54 

Has EN Ae Batas Ae 

ANA ST ITA GP 22 & Adaa Sae 


4981. "En pada kami Amr ibnu Harits bahwa Abu Us- 
yanah Al-Mua'firy menceritakannya, bahwa dia telah mendengar Ugbah 
ibnu Amir berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang keluar- 
ganya memakai perhiasan dan sutra. Beliau bersabda kepada keluarga-. 
nya: ”Jika.kamu menginginkan perhiasan surga dan ne maka 
janganlah kamu memakainya sewaktu gi dunia. 


LAI 


2 kam ngan FN 
Pang pe Jen AAN UYA PAR LA ESA Ti 
Cl ia ali seni per 


275 


LLY z2 . Ca 2 ai 
SANA YESUS Esta AKA ON 


4982. Dari Rib'iy dari istrinya dari saudara Hudzaifah berkata: 
"Pada suatu hari Rasulullah saw berkhotbah pada kami: '' Wahai kaum 
wanita mengapa kamu tidak memakai perhiasan perak yang kamu mi- 
lik? Ketahuilah sesungguhnya tiada suatu wanitapun yang memakai per- 
hiasan emas yang diperlihatkan kepada orang lain, melainkan ia akan di- 
siksa dengan perhiasan itu pada hari kiamat kelak.” 


KA SA Sana, sa AN 
DUS Pendeda A aS LA 
Silau Ajal SAE EAG 
La TEKI 


4983. Dari Rib'iy dari istrinya dari Baba perempuan Hudzaifah 
berkata: ''Pada suatu hari Rasulullah saw berkhotbah pada'kami: ' Wa- 
.hai kaum wanita, mengapa kamu tidak-memakai perak yang kamu mili- 
ki?” Sesungguhnya tiada satu wanitapun yang memakai perhiasan emas 
untuk dipamerkan kepada orang lain, melainkan pada hari kiamat ia 
akan di siksa dengan emas itu.” 


TA aka 225 SEA 
Krae aa 49. 

“ Saga Ab Jana, TAS Sesar 

Pa PD, 


-S Na OP Salat 


2 (SAI HS 01 pr 


L 


Ah 


$ 
Rd 
$ 
& 
Si 
Ha 
JI: 


(4 32 LI 
BI An JI Sa BA 
PA Gaia Panen LAKI 


4984. Menceritakan padaku Mahmud ibnu Umar Su Asma' bin- 


ti Zaid berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda: '' Wanita mana saja 


yang memakai kalung untuk dipamerkan kepada orang lain, maka pada 
hari kiamat ia akan dikalungi api neraka sebesar emas itu: dan wanita 
mana saja yang memakai anting-anting untuk dipamerkan pada orang 
lain, maka pada hari kiamat telinganya akan digantungi sebesar sung, 


“ itu.” 


Pengerat? Pelajar CAlgi3e- 


“ 
AG 


Lane Es AL Inai 
bas Ga terra 
2 Sega RI 3 KA an 5 LA 
aan Pr Pita up IA abi 25 

Maba 
NA aa Cari 
ENI 2 PU : Ea 

t ega 


217 


x 


djual 
p Kek 


1 | IC Pp , $ | G0 INI 1 AA ar “4, Ac.” Any 

Tana IA ANIS ab SAR En Dan BOP ES NEKAM 
LA Gi 931214 4, A1 TE PB AG “3 Pn PP 
AA Ta IA AL GI LE ena Kasnleku do Adaa 


Ban PE 


AANG 3 


4986. Dari Abu Asma' dari Tsauban berkisah: ''Pada suatu hari 
binti Hubairah datang pada Rasulullah saw dengan memakai cincin- 
cincin emas yang besar di jari-jarinya.... (dan seterusnya seperti hadits 


4 A5 AN , G- . 2 
Aa PAMER YA APA 
HENNA BLS 


2 2 
LEAN AA PROP sa 
| PER UAN RK Er 
ANE A ka 2 5 3 Cas 4 s1 4. - : 


15 ny iSn Kab HedhahA 22 


'4985. Dari Abu Asma' Ar:Rahaby bahwa Tsaubah (Maula Rasulul- 
lah) berkisah: ''Pada suatu hari binti Hubairah datang kepada Rasulul- 
lah saw dengan memakai cincin-cincin besar di jarinya: maka Rasulullah 
saw meimukul tangannya. Kemudian binti Hubairah datang kepada Fati- 


mah binti Rasulullah dan ia mengadu padanya atas apa yang telah diper- KN In AB 19 1 2 Aa 
buat Rasulullah padanya: setelah mendengar pengaduan itu, maka Fati- 48 HI Ar 3 Jk bm 3 AB ph cb 43 - 1) k 
mah segera melepas kalungnya dari lehernya, dan ia berkata: ” Kalung 27, « 2 2 
ini-hadiah dari suamiku.” Tiba-tiba Rasulullah saw masuk ke rumah Fa- 2 pe ae BT ds 5 | 4 PN Cet SApa APP J6 
timah ketika kalung itu masih di tangannya, maka sabda beliau: '” Wahai aa Lobi «II AN 30 
Fatimah, apakah kamu senang kalau orang-orang mengatakan: "Di- (PN ed Kagian Led 2 GE G Je oa ra A3 
tangan putri Rasulullah ada kalung dari api neraka.” Setelah itu beliau Taha ae-a yu 1 15 2 Ta) J “ dan 
keluar dengan tanpa duduk. Maka Fatimah segera menjual kalung itu ke MA LI 33 , 
pasar, kemudian uang hasil penjualan kalung itu ia pergunakan untuk “533 MPa SK Re SAJA Teka td sa 
membeli seorang budak, lalu budak itu ia merdekakan. Setelah hal itu aa ea — S) l St La Je ok 
dia sampaikan pada Rasulullah, maka sabda beliau: ” Alhamdulillah (se- - C3 Io Lana 

“ - “ 


. - 2 - 


7 2 , 
ala puji bagi Allah) yang telah i i api Tai AAN 
gala puji bagi ) yang Mean atah Fatimah dari api ne- | Hibang Y Yasa O pekan € Ana 


raka.” : 


4987. Dari Abu Zaid dari Abu Hurairah ra berkisah: ”'Ketika aku 
duduk di sisi Rasulullah tiba-tiba seorang wanita datang pada beliau se- 


2179 


raya'berkata: '' Wahai Rasulullah saw, bagaimana bila aku memakai dua 
gelang dari emas?”" Jawab beliau: "Itu berarti kamu memakai dua ge- 
lang dari api neraka.” Wanita itu bertanya: '”' Bagaimana bila aku mema- 
kai kalung dari emas?”' Jawab beliau: ”'Itu berarti kamu memakai ka- 
lung dari api neraka.” Wanita itu bertanya: '' Bagaimana bila aku me- 
makai dua anting-anting dari emas?” Jawab beliau: ”'Itu berarti kamu 
memakai anting-anting dari api neraka.” Maka ia segera melemparkan 
dua buah gelang yang dipakainya sambil berkata: '' Wahai Rasulullah, 
bila wanita berhias tidak untuk suaminya, maka berarti cinta kepada 
suaminya berkurang.” Kemudian sabda Rasulullah: ''Apa yang meng- 
halangi seorang wanita untuk memakai anting-anting dari perak, lalu 
anting-anting itu disepuh dengan za'faran yang berwarna kuning atau 
minyak wangi lain yang berwarna kuning.” 


TNIAL 
BANGSA Kan peka PAP adat 
Ss SAYA, akan Ka TAS —a3 


2 HE bada PS Iga 


IA 
“ 


“4 52 1 
Baar: Statis" AS Ba JS 
WE 


4983. Dari Ibnu Syihao dari Urwah dari Aisyah ra, bahwasanya ke- 
tika Rasulullah saw melihat dua gelang emas yang dipakainya, maka 
beliau bersabda: ''Wahai Aisyah, sukakah kuberitahukan kepadamu 
tentang gelang yang lebih bagus daripada gelang emas ini. Andaikan 
kamu melepas gelang ini, kemudian kamu mengganti gelang ini dengan 
gelang perak, kemudian kamu ganti dengan gelang perak yang disepuh 
dengan minyak za'faran, niscaya gelang perak itu akan terlihat lebih 
bagus.” 


280 


RE. ibutgas 


| Ojg nara raga 


2 


DIHARAMKAN BAGI LAKI - LAKI MEMAKAI EMAS 


du FEE AE NA 


1 esa 


Ke Maa 
SA UE Hn ENAM LG 


4989. Dari Ibnu Zurair bahwa dia telah mendengar Ali ibnu Abu 
Thalib ra berkata: ''Pada suatu hari Rasulullah saw memegang sutra de- 
ngan tangan kanannya dan memegang emas dengan tangan kirinya se- 
raya bersabda: Sesungguhnya dua benda ini Mena retakan bagi kaum 
laki-laki dari umatku.” 


! 2 anang 
a KERAP argargat TAN Ujar Ape 


aan aa, Inka bit anta 15 
ISS « BAE BI gan a.n aer 


PAS 


Tn ada 


AS GA d 
Ha SUE METE NAAUT: 


4990. Dari Ibnu Zurair bahwa dia telah mendengar Ali ibnu Thalib 
ra berkata: ''Pada sautu hari Rasulullah saw memegang kain sutra de- 
ngan tangan kanan dan memegang emas dari tangan kirinya seraya ber- 
sabda: ''Sesungguhnya dua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki 
dari umatku.” 


281 


La Jgn CAK A5 
“G3 - 
2 & 3 


NE PAN pan Ja abs 
MEP NS IKI Naa 
JA GEA IAI 


4991. Dari Ibnu Hara bahwa dia telah mendengar Ali berkata: 
"Pada suatu ketika, Rasulullah saw memegang sutra dengan tangan ka- 


nannya dan memegang emas dengan tangan kirinya seraya bersabda: 
"Sesungguhnya dua benda diharamkan bagi kaum laki-laki dan umat- 


ku.” 
SILAT, 25 oat IE SEA 
Aye Sen da SIS 1g 


BERAT YA 
ES 


4992. Dari Abdullah ibnu Zurair Al-Ghafigy berkata: Aku telah 
mendengar Ali berkisah: ''Pada suatu hari Rasulullah saw memegang 
emas dengan tangan kanannya dan memegang sutra dengan tangan kiri- 
nya seraya bersabda: ''Kedua benda ini diharamkan bagi kaum lelaki 
" an 2 


3 Aga Peer kene 5 3022 3 
Gs TEA Ep KESAN 


282 


4993. Dari Sa'id ibnu Abu Hind dari Abu Musa, bahwasanya Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita bagi 
umatku tetapi diharamkan bagi kaum lelaki dari umatku.” 


SID S3 taat 


7 ae GEN 2 ATP Ae” 
(? G- J 2-4 Gn Ketan LK ed 
4994. Dari Abu Oilabah dari Mu'awiyah ra, bahwasanya Rasulullah 


saw telah melarang memakai sutra atau emas kecuali hanya sedikit. Te- 
tapi dia diperselisihkan oleh Abdul Wahab.” : 


AAN PU AI ASEAN “0 
432 


1 Pra »/ 
.. (re Vi Ne Ae Ann 


Tn Pra 


PALA 3S 


4995. Dari Abu Oilabah dari Mu'awiyah ra, nana Rasulullah 
saw telah melarang memakai emas kecuali hanya sedikit: dan beliau j juga 
melarang mengendarai binatang buas.” 


aa Ia kai GESEEIE AAN 


KA Pa aa nol Go 39 5 
aa eIrlnng 


PIR basis SSI (je 
kaan MA KE KU A Kera 


2 Dari Gatadah dari Abu Syaih, bahwasanya ia el mende- 
ngar Mu'awiyah berkhutbah dihadapan sebagian sahabat, ia berkata:. 
“283 


"Tahukah kamu bahwa Rasulullah telah melarang kita memakai emas 
kecuali hanya sedikit?” Jawab mereka: ''Ya, kami telah mengetahui.” 


Oem TIA (38 jang. AV 


Ana 


Lanka ade CA 
(SAN OA KEK SE aa 


4997. Dari Mathar dari Abu Syaih berkisah: ''Ketika kami bersama 
Mu'awiyah di dalam menunaikan ibadah haji, ia mengumpulkan bebera- 
pa sahabat Rasulullah saw, kemudian ia bertanya kepada mereka: ''Ta- 
hukah kalian, bahwa Rasulullah saw telah melarang kita memakai emas 
kecuali hanya sedikit.” Jawab mereka: ''Ya, kami mengetahui.” 


Toh 4 1 


La 


SI Genglst PE PAT, IE AAN 
Nya Pr ta Kang 
Keno HKI g das ega ab 
EA 3 Ba K3 Tata 2 GA 
KENAPA (SGG ah LB 


4998. Menceritakan padaku Abu Syaih Al-Hunaiy dari Abu Himan, 
bahwasanya pula bulan Haji Mu'awiyah mengumpulkan beberapa saha- 
bat Rasulullah di Ka'bah kemudian ia berkata kepada mereka: '' Aku 


284 


mempersaksikan kalian kepada Allah, adakah Rasulullah saw telah me- 
larang kita memakai emas?” Jawab mereka: ''Ya””. Lalu Mua'wiyah 
juga berkata: ”'Dan akupun menyaksikannya.” 


BP AA Ga AS Ar Apaan 

perluratoa SAS AAA 

Ne Ke ab) aah 
iga can IE IE BUlgAl 


4999. Menceritakan padaku Abu Syaih dari Himan saudaranya, bah- 
wasanya ketika musim Haji, Mu'awiyah mengumpulkan beberapa saha- 
bat Rasulullah saw di Ka'bah, kemudian ia berkata kepada mereka: 
” Aku mempersaksikan kalian kepada Allah adakah Rasulullah saw te- 
lah melarang kita memakai emas?” Jawab mereka: "'Ya'', Kemudian 
kata Mu'awiyah: ”' Dan akupun menyaksikannya.” 


ds S3 SEN ITE NC Pa Os 
ATA 


2 « DEA AN Ciee LN 


Kn Pe - 


kera AG — 
Fera ppoera”n ERA 
par SO Ky Gilas 


8000. Menceritakan padaku Abu Syaih, menceritakan Kesyaka 
Himman berkisah: ”' Ketika Mu'wiyah menunaikan haji ia mengundang 
para sahabat Anshar di Ka'bah, kemudian ia berkata kepada mereka: 


285 


”'Aku persaksikan kalian pada Allah, bukankah kalian telah mendengar 
Rasulullah saw melarang kita memakai emas.” Jawab mereka: ''Ya”. 
Setelah itu Mu'awiyah berkata: '' Dan aku ra 


IE BISA LL #1 
II Aa Kn Pena PT ne, d 


( 
ANE PAN MATAN Pan 


DB 3 AN Ag BIL Kanak 
Kan Ira 


5001. Telah menceritakan padaku Abu Ishag ia Sr Telah men- 
ceritakan padaku Himman berkisah: ''Ketika haji. Mu'awiyah mengun- 
dang para sahabat Anshar di Ka'bah, kemudian beliau berkata kepada 
mereka: ” Aku persaksikan kalian kepada Allah, bukankah kamu men- 
dengar bahwa Rasulullah saw telah melarang kita memakai emas?” 


Jawab mereka: ”'Ya”. Setelah itu Mu' awiyah berkata: ''Dan akupun 
Nano id 


dc Ab Dona » 
4 w Op ' 2 20 .. 
2 3e ( Ten IA “AG 
» 2 er (Ga Ke ds poles - 
4 
1 - 24 2G - & 114 Haa 19 5 
TANPA SA ( | 
SPA AA 2-1 y 2 
ULANGAN AAA TAPAK ee 
5002. Telah se padaku Abu Ishag ia berkata: Telah men- 
ceritakan padaku Ibnu Himman berkisah: ”'Ketika haji, Mu' awiyah me- 
ngundang beberapa sahabat Anshar di Ka'bah, kemudian ia bertanya 
kepada mereka: ''Pernahkah kalian mendengar bahwa Rasulullah saw 


telah melarang kita memakai emas?” Jawab mereka: ” Ya”. Setelah itu, 


kata Mu'awiyah: '' Dan akupun menyaksikannya.” 
286 


Pata 


rd — 
Air AN KL Pa ab 
OS LAN BAY Ga yA CAS ATA 
4) 

(90 Ta PI Sage IG 
Pena WA AKSI du AS 
(AS Patner TA at PDT An TAU UNP TAN 
(sil Ex IA IK 34 19 

3 1 


$003. Telah menceritakan padaku Yahya ia berkata: Telah menceri- 
takan padaku Himman berkisah: ”'Ketika haji, Mu'awiyah mengundang 
beberapa sahbat Anshar di Ka'bah, kemudian ia berkata kepada me- 
reka: ''Aku persaksikan kalian semua kepada Allah, sudahkah kamu 
mendengar Rasulullah saw melarang ketika memakai emas?” Jawab me- 


reka: Ya”. Lalu kata Mu'awiyah: ”'Dan akupun menyaksikannya.” 
4 
J 


PENGEN 1 LE ot 
be AN AL Baal ang 
Ip GAS LIS, JI ar 
AGAMA PAT ka Hana ab 
ARI 


2 
AN 


& Hat trd 2 


TAN WATAAA JB mn AI 
23 AS ,IG 


$004. Telah menceritakan pada kami Baihas ibnu Fahdan, telah 
menceritakan pada kami Abu Syaih Al-Huna-i “iy berkisah: ''Aku telah 
mendengar Mu'awiyah ra berkhutbah dihadapan kaum Muhajirin dan 
Anshar, kemudian ia bertanya kepada mereka: ” Tahukah kalian, bahwa 


287 


Rasulullah saw telah melarang kita kaum lelaki memakai sutra?” Jawab 
mereka: ''Ya”. Ia bertanya lagi: ''Dan tahukah kamu, bahwa beliau 
juga telah melarang kita memakai kecuali sedikit?” Jawab mereka: 
Ya.” 


NE EN LALU 0-0 
@ 23 25 £.. 1.3 at ata 
CN an As henna Ab dgan Ge 
AAS 


5005. Mengkhabarkan pada kami Abu Syaih ia berkata: Aku telah 
mendengar Ibnu Umar ra berkata: ”' Rasulullah saw telah melarang kita 
memakai emas kecuali hanya sedikit.” 


An , 
SEN 
BOLEHKAH LELAKI YANG TERLUKA HIDUNGNYA 
MEMAKAI EMAS DI HIDUNGNYA | 

1 x 

3 sd SA JK ox 
seni Pn, LAGI nas 
KE SS sea Sa S3 

LL ISA Pd 
Gitu Tea ae Aa nana 
EN 


5006. Telah menceritakan pada kami Abdur Rahman ibnu Tharafah 
dari Arjafah ibnu As'ad kakeknya, bahwasanya pada masa Jahiliyah, 
hidungnya telah terluka, pada hari 'Kulab', maka ia mengganjal hidung- 


288 


NN ai Cet mena 


nya dengan perak, tetapi perak itu menjadi busuk baunya, karena itu 
Rasulullah saw membolehkan ia mengganjal an dengan emas.” 


PE PA AAN KATA G2 .0N 
H3 Luna 21 aa 
BEN AAA as Pa aga 

KEP UAN 3 da WI TEE Cita sa 
Nara KIA 
- 


5007. Telah menceritakan padaku Abdur Rahman ibnu Tharafah 
dari Arjafah ibnu Kuraib (kakeknya) berkisah, bahwasanya pada zaman 
Jahiliyah, hidungnya telah terluka di hari 'Kulab', maka ia mengganjal 
hidungnya dengan perak, tetapi lama-lama perak itu menjadi busuk di 
hidungnya, akhirnya Rasulullah saw membolehkannya mengganjal hi- 
dungnya dengan emas. 


JSI BIN PE LAIN 


RUKHSAH BAGI LELAKI MEMAKAI CINCIN EMAS 


mara FEE ehan you ON 
RR MN FE US ee 
Lena 


) LI « 2 
Jan AAN ga TI GB LA TG AR AS SLR A— 


Persada 


$008. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: ''Umar menegur Shu- 
haib: ''Mengapa kamu memakai cincin emas?” Jawab Shuhaib: '' Orang 
yang lebih mengerti daripada kamu telah melihat aku memakainya, dan 
beliau tidak mencelaku.” Tanya Umar: ''Siapakah itu?” Jawab 
Shuhaib: ” Rasulullah saw.” 


SEE 
br amberAl 


LARANGAN BAGI LAKI - LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS 


d AN 2 Ne y J5 1 
155u ian pena 


AI cd : - Tea 

Swauik Papennak aa 
IS LA KL IG KIA LS 

MEI AS NA 


$009. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra berkisah: ''Ra- 
sulullah saw pernah memakai cincin emas, maka Orang-orangpun me- 
niru memakai cincin emas. Pada suatu hari beliau bersabda: ”' Aku per- 
nah memakai cincin emas ini, maka mulai kini aku tidak akan memakai- 
nya lagi untuk selamanya.” Kemudian beliau melemparkan cincin itu, 


maka orang-orang meniru beliau dengan meniru beliau melemparkan 
cincin mereka.” 


290 


AA G m2 3 2 “ 
Sr £9sge Tn aan 


8010. Dari Hubairah ibnu Barim berkata: "Rasulullah saw telah 
. melarang aku memaki cincin emas, memakai baju yang banyak sutra, 
: duduk diatas pelana sutra dan meminum bir (minuman keras).” 


Ja Bi SEBESAR 


SE 03 DN FEE IA 
TN ra 


5011. Dari Hubairah dari Ali ra berkata: ” Rasulullah saw telah me- 
larang memakai cincin emas, memakai baju yang banyak sutranya, dan 
duduk beralasan pelana sutra. 


Mere IL ADI De 
Gedamn UE Sa arak N 
LA 2, tp 5 
Hanbatrs ASIA ab 
- “, 
3 A3 Ae ear EA) 
& 82 bf rn 3 L0I uan 
“ 8 | 
Maap YA P39 AG tail Sana IR 
5012. Dari Hubairah dia mendengar dari Ali ra berkata: ”'Rasulul- 
lah saw telah melarang aku memakai cincin, duduk diatas pelana sutra, 


memakai baju yang banyak sutranya dan meminum minuman air yang 
terbuat dari gandum karena itu termasuk minuman keras.” 


291 


DE WEE ara PAKAR ON 


$013. Dari Sha'sha'ah ibnu Shuhan dari Ali ra berkata: ”' Rasulullah 
saw telah melarang aku memakai cincin emas, memakai baju yang ba- 
nyak sutranya, duduk diatas pelana sutra, dan meminum bir (minuman 
keras)”. Kata Abu Abdur Rahman: ''Hadits yang sebelumnya lebih 
shahih daripada hadits ini.” 


en 


anna ag 

Dp PENARI LE 
aa nb, Ka Asa 2 | 
giat BN ANG,3 Pe PPA NA Ea 
jer 


$014. Dari Malik ibnu Umair dari Sha'sha'ah ibnu Shuhan berkata: 
” Aku berkata pada Ali: '' Wahai Amirul Mukminin, laranglah kami dari 
sesuatu yang telah dilarang Rasulullah”, Ia berkata: "Rasulullah saw te- 
lah melarangku membeli undian, meniup terompet, meminum minuman 
keras, memakai cincin emas, memakai baju yang terbuat dari sutra, 
memakai baju banyak bahan sutra dan mengendarai yang duduknya ber- 
alaskan pelana dari sutra merah.” 


Ts 


292 


| AAIVSVN NY 


3, sei HAMA AS 0-0 


. 


Z “1 - 
Iga Ke SA aa ? KETIKA 


3 gu 


21 ETS 1 PP atau 
Nb KENA WEI 
PN 1 IA ALA - “AG 
KG (ae Kelbja abi saslg J8 Kera 
1 Pad : ed “ 24, “Ad 11 
Bi TRI SL S3 ALAN hr) 13 ha, Dea 
“3 . 2 » Wu sa | 
al BN BA - PEN y 33 
$015. Menceritakan pada kami Ismail ibnu Siman Al Hanafiy dari. 
Malik ibnu Umair berkata: ''Sha'sha'ah pernah berkata kepada Ali: 
' Wahai Amirul Mukminin, larangan kami dari apa yang dilarang oleh 
Rasulullah saw.” Jawab Ali: ''Rasulullah saw telah melarang kami 
menaruh perasaan buah dalam wadah dari labu, guci, wadah dari pohon 
kurma meminum (minuman keras), memakai cincin emas, memakai 


baju sutra, dan beliau melarang kami memakai baju yang banyak sutra- 
nya, dan duduk diatas pelana yang terbuat dari sutra merah.” 


F3 Nana Ie NA ON 
-1 NG ama Spa HARD SEE 
n INI AN AAA Eri 
AJ Wb doaas 22 NE Las 
Hafise Sibaja ad Opa 20 Je fasa 
DAN SN an AAL sesi 
SAN 


293 


S016. Dari Ismail ibnu Sumai' dari Malik ibnu Umair berkata: | 


”'Sha'sha'ah berkata kepada Ali ra: ” Wahai Amirul Mukminin, larang- 
lah kami dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah saw.” Kata Ali: 
"Rasulullah saw telah melarang kami menaruh perasan buah didalam 
wadah dari labu, wadah guci, atau wadah....... , dan beliau melarang 
kami memakai cincin emas, baju sutra, dan duduk diatas pelana yang 
terbuat dari sutra merah.? 


EL on El yE-0N 
Pd AG 2. Ta p 2 rs P3 P 
S0 se es daa 


5 


sa ara an ye ba 


5017. Dari Ibnu Abbas dari Ali ra berkata: '”' Kekasihku Rasulullah 
saw telah melarang dari tiga perkara: beliau melarang aku (dan aku tidak 
mengatakan beliau melarang kamu) memakai cincin emas, memakai ba- 
ju yang banyak sutranya, baju kuning menyala atau merah padam, dan 
melarang aku membaca Al-Our'an ketika aku sedang ruku?.” 


SE ME SE nan YE -O- 3 
PANEN INA 
LEAN en 

KAA NIP 


$018. Dari Abdullah ibnu Abbas dari Ali ra berkata: '' Rasulullah 
saw telah melarangku (dan aku tidak mengatakan beliau melarang 


294 


kamu) memakai cincin emas, memakai baju yang banyak sutranya, me- 
makai baju yang merah padam, atau baju yang kuning menyala dan be- 
liau melarangku membaca Al-Our'an ketika aku sedang ruku”.” 


£ Ar AAA KACA £ OoN 


Da 


' 


Hang KAA Ia Inn 
sana r- PMP 


. 

5019. Dari Ibrahim bahwa ayahnya menceritakannya, bahwa dia 
mendengar Ali ra berkata: ''Rasulullah saw telah melarangku membaca 
Al-Our'an ketika aku sedang ruku', memakai emas dan memakai baju 
yang kuning. 22 


ad peangaras K Rania s-01 
An Asah PA belang 


Pen OA 


S1 BUAS Fe REA Y5 (Aa 
Be Orike 1 Y213 Perirya “L 


5020. Dari Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hunain dari ayahnya ber- 
kata: Aku telah mendengar Ali ra berkata: Rasulullah: saw melarang 
aku dan aku tidak mengatakan beliau melarangmu- memakai cincin 
emas, memakai baju yang banyak sutranya, memakai baju yang kuning 
menyala dan beliau melarangku membaca Al .Gur an ketika aku sedang 
ruku'.” 


SUS BE LEUE, 33 Kal, 136 - 


. 


na Pa Na 1 Pa PIN Eta ara 


TAN Ao TPA TA 


295 


33 SA BN, 3 gaya! 
& 


021. Dari Ibrahim (Maula Ali) dari Ali ra berkata: "Rasulullah 
saw telah melarangku memakai cincin emas, memakai baju yang merah 
menyala memakai baju yang banyak sutranya dan membaca Al-Our'an 
ketika aku sedang ruku'.” 


IE oa EA d3 ARE ON 


Sa AN AAN | 


BUAS AKATI aa) 1 


5022. Dari Ibnu Hunain (Mati la bau Abbas) bawaan ya Ati ra 
berkata: ''Rasulullah saw telah melarangku memakai baju yang banyak 
sutranya, memakai baju yang kuning menyala atau memakai cincin 
emas. "1 


23, HE sun Pa ON 
A55 AAA Doko Adnan SEGI IE LS 
Pa DEA, ra SI 
AAN yan 33 2.1 boat 1s Ea 


5023. Dari Ibnu Hunain (Maula Ali) dari Ali ra berkata: ”'Rasulul- 
lah saw telah melarangku dari empat perkara: yaitu memakai cincin 
emas, memakai baju yang banyak sutranya, membaca Al-Our'an ketika 
aku ruku' dan memakai baju yang kuning menyala.” 


296 


SRK ANA ega 3-1 


P a PAN KAK Ane Sena ara 3 
Sin uesan Be AI 


5024. Dari Nafi” dari Maula ibnu Abbas bahwa Ali ra berkata: ”Ra- 
sulullah saw telah melarangku memakai baju yang kuning menyala, me- 
makai baju yang banyak sutranya, memakai cincin emas dan membaca 

Al-Our'an ketika aku ruku?.” 


ABASE Hanna SI 
BEBERAPA HADITS YANG DIRIWAYATKAN 


OLEH YAHYA IBNU ABU KATSIR 
TENTANG LARANGAN KAUM LELAKI MEMAKAI EMAS 


AANG 27 3g Js-0 No 


Lu. Cg 
IG 2-7) Se ABS AA (cai 
SE AE Sigik ena « 


Pa 


L WA sej dsn 
Ip, d3 AU Aa, e Tai 


5025. Dari Yahya, telah menceritakan padaku 'Amr ibnu Sa'id Al- 
Fadaky bahwa Nafi' mengkhabarkannya, ia berkata: Telah mencerita- 


kan padaku Ibnu Hunain bahwa Ali ra berkata: ” Rasulullah saw telah 
melarangku memakai baju yang kuning menyala, memakai cincin emas, 


297 


memakai baju yang banyak sutaranya dan beliau melarangku membaca 
Al-Our'an ketika sedang ruku?.” 


KE BAGI SELAI 01 
SE Sm Mapan LAN EA 
? Ipa 1 Ie Ie Tea para 

ANA AN 155 GAEAN : Pan) 


5026. Menceritakan pada kami Al-Laits dari Nafi” “dari Tbrahim ib- 
nu Abdullah ibnu Hunain dari seorang Maula AlAbbas sdari Ali ra, 
bahwasanya. Rasulullah. sat itali ymelarang kami Taeanakdi -baju yang 
kuning menyala, memakai baju yang banyak sutranyi, “dan beliau mela- 
rangku membaga- Bing - ta Pawan Tak Mae ag 


daa AA Mera pe 1 Peta oNV 
. ta3 AA in santa Ken 


:5021. Dari Yahya dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw telah mela- 
Pagi (matan hadits seperti diatas). 


Kat DP La 
o Mar) | 
Na ia 


bat 


HADITS YANG DIRIWAYATKAN OLEH UBAIDAH 


TENTANG LARANGAN BAGI KAUM LELAKI MEMAKAI EMAS 


ae SISIK EK SANA 
DNA RA, Na agar 


298 


AA Pa 2. 5: ” 
| GS, Kejar 
8028. Dari Ubaidah dari Ali ra berkata: ”'Rasulullah saw telah me- 
larangku memakai baju yang banyak sutranya, memakai baju dari sutra, 
memakai cincin emas dan beliau melarangku membaca Al-Our'an ketika 
aku sedang ruku'.” 


SA KITA NA Nu IBAN ONA 
| ti. “GG 4 Ka 
SANA Papa 


. 5029. Dari Ubaidah dari Ali ra berkata: ''Rasulullah saw telah 
melarang aku duduk diatas pelana sutra ungu, melarang aku memakai 
baju yang banyak sutranya dan memakai cincin emas.” 


5 : 
SK ae 2 3S Tana Ka 2 
- 


Pad 


5030. Dari Muhammad dari Ubaidah ra berkata: " "Rasulullah saw 
telah melarang aku duduk di atas pelana sutra ungu dan beliau juga 
melarang memakai cincin emas.” 


PERBEDAAN HADITS YANG DIRIWAYATKAN 
ABU HURAIRAH DENGAN YANG DIRIWAYATKAN OOTADAH 


Ba Pa HN FAN 
Pa AA Is abna 3G 
. 299 


8031. Dari Busyair ibnu Nahik dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah melarangku memakai cincin emas.” 


- J3 LAGI 0 2 PA LG 
NE AAN Jakata ON 
£ v 2, Lb K6 IG, 
LL Ku NW rak aa 2 : 
Aa Adaa AN Inna JO LIA 
an ce CA PeL UN LA id Ha 
LD Hal PE aa alus 
f ba 6 | . : e- N 
AG 
'. 4032, Telah menceritakan pada kami Hafesh Al-Laitsy berkata: 
”Aku mempersaksikan Imran, bahwasanya ia.telah berkata: ''Rasulul- 


lah saw telah melarang kita memakai cincin emas, meminum minuman 
keras di warung-waryng.” 


SPASIAL aa 2 2,4 
Ka la5IS KALI KIONY 


ISA Eta SIN Ket 
Wa eneg SOE GO 
Ma : 5 4 

Mon ENI 


5033. Sesungguhnya Abu Bahtary menuturkannya, bahwa Abu 
Sa'id.Al-Khudry. berkisah: ''Seorang dari Najrah telah datang pada Ra- 
sulullah saw dengan memakai cincin dari emas. Setelah Rasulullah saw 
melihatnya, maka beliau berpaling darinya sambil bersabda: ” Sungguh 
kamu telah datang padaku dengan membawa bara api di tanganmu.” 


300 


$ 


A AINSVN NY 


SPI 


NN na | 
Ry Io NAN EN Ton € 
Pd 


5034. Dari Salim dari seseorang yang menceritakannya dari Al-Bar- 


ra' ibnu Aziz bahwa seseorang duduk dihadapan Rasulullah dengan me- 
makai sebuah cincin dari emas: ketika itu Rasulullah sedang memegang 
tongkat atau pelepah kurma. Maka Rasulullah saw memukul jika orang 
itu dengan tongkat itu. Orang itu bertanya: ''Mengapa engkau memu- 
kulku, hai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Mengapa engkau .membuang 
cincin yang ada di jarimu?” Maka lelaki itu segera mencabut cincinnya 
dan melemparkannya, setelah Rasululah saw mengetahui itu, sabda beli- 
au: Apa yang pernah kamu perbuat tentang cincinmu””. Jawab orang 
itu: 'Aku telah melemparnya.” Sabda beliau: ''Bukan begitu yang aku 
perintahkan padamu, tetapi aku menyuruhmu supaya kamu men- 
jualnya, kemudian uang dari hasil penjualannya kamu pergunakan.” 
(Hadits ini mungkar) 


. 301 


“2 “at 4 
aa PN EA AN " Yo 


3 It La 231 S 9 Kan 5 AKA Tea 
-“ “ 


Bisu 3 
ri “43 (re -“i ip se 


pa POP lk sntas Ta 


: Pe La - Lag AA 2G 2 2 
Dasn ane Para AA 
III Lc 

Yen, C3 NE saka Ja 
11 5035. san Nu'man Fbou Rasyid dari Az-Zuhry dari Atha' ibnu Ya- 
zid dari Abu Tsa'labah Al-Husyiniy, bahwasanya ketika Rasulullah saw 
melihat cincin di jarinya, maka beliau memikul jarinya dengan tongkat. 
Setelah berselang agak lama Rasululiah saw menemuinya dan bersabda: 
''Aku kira, Aku hanya membuatmu sakit dan merugikanmu.” Yunus 


mengingkarinya hadits yang diriwayatkan ( oleh Az-Zuhry dari Abu Idris. 
Kedudukan hadits ini mursal. 


2 Pa 3 


PA BAELST-ON 


531 16 KANAN AN | JA Sa 3gi 


AI 


302 


5036. Telah dikeluarkan padaku Yunus dari ibnu Syihab ia berkata: 
Telah mengkhabarkan padaku Abu Idris Al-Khaulany bahwasanya sese- 
orang telah datang pada Rasulullah saw dengan memakai cincin emas... 
(dan seterusnya seperti hadits nomor di atas). Kata Abu Abdur Rahman: 
"Hadits yang diriwayatkan oleh Yunus lebih shahih dari pada hadits 
pe: bali pa oleh Nu'man. 


NE LIA ATA NG GAN 
hn YA 


las f3, anda dido, 


$037. Dari Az-Zuhry dari Abu Idris Al-Khaulany, bahwasanya ke- 
tika Rasulullah saw melihat seorang lelaki yang memakai cincin emas 
K5 seterusnya seperti hadits diatas). 


Te GE AAN AA TER AA MN 
TS BAE AAN 
AI LA 2 Pa 


REA Kel AI 


$038. Dari Az-Zuhry dari Abu Idris, bahwasanya ketika Rasulullah 
melihat seorang lelaki memakai cincin emas maka beliau memukul jari 
orang itu dengan daun pelepah kurma yang dibawa beliau, sehingga 
orang itu melemparkan cincinnya. 


naa 2 


Ol ea EA Ha —. 


J3 2. 3 ?. Ma 
TE Ag SAI Tangan 


303 


ATI 3633 


5039. Menceritakan pada kami Ibrahim Ibnu Sa'ad dari ibnu -a 


hab, bahwasanya Rasulullah saw........ (matan hadits seperti di atas). 


Hadits ini Mursal. Kata Abu Abdur Rahman: "Kedudukan hadits mur- 
sal hampir sama dengan... 


7 1 Ied ai , Alia | 
“ 
BATAS BERAT PERAK YANG BOLEH DIBUAT CINCIN 


NE Rb ata, 


NP 


Ga AR TEA Tas 
Mer ETIL LEAN IE sia 
Nania Paryg ra Faris 
ag IS Anas p KS (akan Gada 

(Sa 


Ha rana ANA Pe 
aa SELUSTN Ta e0A £ CIA 


5040. Menceritakan pada kami Abdullah ibnu Buraidah dari ayah- 
nya, bahwasanya ketika seorang datang kepada Rasulullah saw, mema- 
kai cincin dari besi, beliau bersabda: ”'Mengapa kamu memakai perhia- 
san ahli neraka?”, Maka orang itu segera melemparkan cincinnya. 
Kemudian pada suatu hari ia :.datang lagi pada beliau dengan memakai 
cincin dari kuningan, maka beliau bersabda: Mengapa aku men- 
dapatkan bau berhala dirimu?” Akhirnya orang itu bertanya: '” Wahai 
Rasulullah, cincin dari bahan apa yang boleh aku pakai?” Jawab beliau: 
"Cincin dari perak, dan janganlah kamu melampaui batas beratnya.” 


304 


Kenakan Ia Fa 


CINCIN RASULULLAH SAW 


Kaban da BO LAI i H-0 
2. Ag at on), sC IU 


AI: 
A3 2 9 Gebdedras 29 Da Les 
P / en Pd 

Abon 


8041, Dari Az-Zubry dari Anas ra, bahwasanya cincin Rasulullah 
saw terbuat dari perak, demikian pula mata cincinnya dari Habasyah, 
dan cincin itu bertuliskan kalimat "Muhammadur Rasulullah? (Muham- 
mad utusan Allah). 


BE EA usg Aoi 0. 


3. 


IIA GI Png.  . ) 34 
ia Ta FLA Ipa Ab Jo 
LI 21 


Pe PI AN AP: SALA BAHASA 29 


$042. Dari Ibnu Syihab dari Anas ibnu Malik berkata: ”'Rasulullah 
saw mempunyai sebuah cincin yang terbuat dari perak, beliau memakai 
cincin itu ditangan kanannya, mata cincinnya dari Habasyah, batu per- 


matanya.” 


ME Aas Mery aa) 
Iia3 Ip Peel au Ine 


2 


305 


1-33 £ AMI 3 
5043. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas ibnu Malik berkata: 


"Cincin Rasulullah saw terbuat dari perak demikian pula mata cincin 
dari perak.” 


223 II Kai Ot 


TAK San Jb 
II, Da Pp BAN Got 


5044. Menceritakan pada kami Mu'tamir, ia berkata: Aku telah men- 
dengar Humaid dari Anas, bahwasanya cincin Rasululiah saw terbuat 
dari perak dan mata SA dari perak pula. 


Pl TS ES fagatan Ker 2- E-orto 
- 5 . Mina Lag Isa : uan (ANA 


— 5045. Dari Humsaid dari Anas ra berkata: ?'Cincin Rasulullah saw 
terbuat dari perak dan mata cincinnya juga dari perak.” 


kaan en OB EPS SO. 
2 PES YA LN Suk ks 


.. c LAU EP LG Le ped LX 
Jaa PAI Laga LES 525 
Ya PN TIK Oa, MEN tato At "Gu 


5046. Dari Oatadah dari Anas ra berkisah: ”'Ketika Rasulullah saw 
hendak berkirim surat kepada Raja Romawi: para sahabat berkata: 


306 


”Mereka -keluarga kerajaan Romawi- tidak mau membaca surat kecuali 
surat yang distempel.” Maka beliau memesan sebuah cincin dari perak 
yang bertuliskan "Muhammadur Rasulullah' (Muhammad utusan Allah) 
untuk menyetempel. Dan seakan-akan kini aku masih melihat putihnya 
cincin itu ditangan beliau.' 


. 
“G7 LA Gate A— 
Arad 30 OA SA SSL 


5047. Dari Oatadah dari Anas ra berkata: ''Rasulullah saw sering 
mengakhirkan shalat Isya” hingga separuh malam telah berlalu. Setelah 
itu beliau keluar ke masjid dan shalat berjama'ah Isya' bersama kaki. 
Didalam kegelapan malam. Seakan-akan kini aku masih melihat putih- 
nya cincin beliau yang terbuat dari perak.” . 


“JARI YANG 2 Ghe HADITS YANG DIRIWAYATKAN 
OLEH ALI DAN ABDULLAH IBNU JA'FAR 


sKagaa : Kena Pos use &-0N 
Ana KE Aa engata 


5048. Dari Ali dari Syarik dan Abu Salamah ra telah mengkhabar- 
kan padaku, bahwasanya Rasulullah saw memakai cincin dijari tangan 
kanan beliau. 


: s 2 ) pa... 
ET EA Es II E-0A 


0 Hn Lg 
yg“ Ja AP 28 ot Ju 4 La 
ML EA RE Dir daa LI 


5049. Dari Ibnu Abu Rafi' dari Abdullah ibnu Ja'far, bahwasanya 
Rasulullah saw memakai cincin dijari tangan kanan beliau. 


.a AT 2 
KKN 1 2 KACA 
Inn AE Goka ISA 


- MEMAKAI CINCIN YANG DISEPUH DENGAN PERAK 


ag. na P 7 Pata 
TN AANAP Go SI -005 


“vw 
Xx Oo 


yo X - sa 
Ja “ (Aha “ig ASIGT Pu 
Ia ds EN #9 AtyaeA rata 


SETAN OTS . aa tt PALA Pa 
- 


3 - 
C9 daan Ale Jodo Ama pala 
1 Pat 
3 KAA PPA , 
I ANN ATTAUNY 
ADI Ng PE Besa SKS SNI 
9 a 
Li In AK 
5050. Menceritakan kepada kami Iyas ibnu Harits ibnu Mu'aigib 
dari kakeknya dari (Mu'aigib) berkata: "Cincin Rasulullah saw terbuat 
dari besi yang disepuh dengan perak”. Ia berkata: '' Kemungkinan juga 


cincin yang berada di jariku ini”. Mu'aigib adalah orang kepercayaan 
Rasulullah saw yang bertugas memegang cincin stempel beliau saw. 


19 AC 3 A 

yang & A 
MEMAKAI CINCIN YANG TERBUAT DARI KUNINGAN 
2 EN NUN BEE 2-00 

LAS Tema PI JAN ITE 

1110 g “4 Pn Pok Lah oa I AE AG 
An Ian IKAN Ga IANIB 
Par Z4 INN ar 4 KA Ea 
Li ba Elon BSE MAS Sa hahaa 


: - 

Ge a32 4 2 
2 Kp kata Tete - “. TE AS Pra 
He Te Ga Ao oma Ol Bas JA 


Er ae 
MEN BL AAA Ha 


Olahan LG. GEJALA 
PEN N Ka a Lal Ja KE ISL 

8051. Dari Abu Bakhtary dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: '' Ada 
seorang dari Bahrain datang kepada Rasv:ullah saw. Sesampainya dide- 
pan pintu, ia mengucapkan salam, tetapi tidak ada yang menjawabnya, 
karena ketika itu ia sedang memakai cincin emas dijarinya dan jubah 
dari sutra, maka ia melemparkan keduanya. Setelah itu, ia mengucap- 
kan salaru lagi, maka Rasulullah menjawabnya. Ia bertanya: '' Wahai 
Rasulullah, tadi aku datang kepada engkau, tetapi mengapa engkau ber- 
paling dariku?” Jawab beliau: ” Dikarenakan dijarimu ada bara api 
neraka.” Ia berkata: Kalau begitu, berarti aku telah datang dengan 


309 


membawa bara api yang banyak”. Sabda Rasulullah: ”' Sesungguhnya 
apa yang kamu bawa tadi tidak lebih baik daripada batu yang ada dibu- 
kit batu di Madinah. Tetapi kesenangan hidup itu dunia.” Tanya orang 
itu: ””Lalu cincin dari apa yang boleh dipakai?” Jawab beliau: ”' Cincin 
dari besi, atau perak atau kuningan?”. 


AE, 12 -. - ara Sa 0.0 


| rf 2 : 1 
Te stan 5 15 Hasan Sa TE - 
" 9g sa” 


te ee Z4, La) aa 


ra berkata: "Pada suatu.hari, Rasulullah saw keluar dengan memakai 
cincin dari perak. Sabda beliau: ”'Siapa yang ingin merubah bentuk cin- 
cin ini, maka silahkan ia merubahnya, tetapi janganlah melukiskan se- 
suatu diatas tulisannya. 21 


sat Eseaga GA Kelik 0. 
beban Sign IE du 
CE LSG Bsngsting AT AGAA 
Ya emg Mittiian 


» 
EYE 219 A 
253 Anang 


5053. Menceritakan pada kami Abdul Aziz ibnu TA dari Anas 
ibnu Malik ra berkata: "Rasulullah saw mempunyai sebuah cincin yang 


bertuliskan kalimat 'Muhammad Rasulullah! diatasnya. Sabda beliau: 
310 


”' Kami mempunyai sebuah cincin yang bertuliskan suatu kalimat diatas- 
nya, karena itu jangan ada seorangpun yang menuliskan sesuatu diatas 
tulisannya.” Kata Anas: ''Seakan-akan kini 2 masih melihat kemilau- 


nya cincin itu Mangan. beliau. 
TEE OA AINI A— Gi 1 
- . Pe 2 ea 2 
ae 3, AS - 4 


Mn SAW MELARANG MENULIS KALIMAT 
'MUHAMMAD RASULULLAH" DIATAS CINCIN KITA 


MEA SN ES De 3E-00L 
HPA Aa, Sindo ab da 
. et, Or ASI Ja, Keraeai 


$054. Dari Azhar ibnu Rasyid dari Anas ibnu Malik berkata: ”'Ra- 
sulullah saw bersabda: ”'Janganlah minta penerangan dari apinya kaum 
musyrikin, dan janganlah meniru cincinku menuliskan Kelima! 'Muham- 


madur Rasulullah” di atas cincinmu.” 


LARANGAN MEMAKAI CINCIN DI JARI TELUNJUK 


: j A9 ye A Aan Na 
abi Syasd OB KO6AES3 salsa 0-00 


$055. Dari Abu Burdah berkata: Ali ra berkata: ''Rasulullah saw te-- 
lah bersabda padaku: ''Wahai Ali, mintalah petunjuk dan kebenaran 
kepada Allah”. Kemudian beliau melarang aku memakai cincin di jari 
ini dan ini”. -ia sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah-. 


3 LANA AB yi 26 MO 2- 
an LA SEE ea S0 


9, Kp PP ah 
BP BTATL GA! 
8056. Dari Abu Burdah dari Ali ra berkata: ” Rasulullah saw telah 
melarang aku, memakai cincin di jari ini dan ini yaitu jari telunjuk dari 
jari Kan 2 
3- c tg Pan Pa (ea 3 V 
PA Da Pok JIE 132.00 
Ia Gay AA 
Pa 


GIA el Ana G 
N AN AN Arakan 


$0S7. Dari Abu Burdah dari Ali ra berkata: ”' Rasulullah saw ber- 
sabda padaku: ” Wahai Ali, bacalah do'a 'Allahummahdinii wa saddid- 
nii” (Ya Allah berilah aku petunjuk dan luruslah jalanku). Kemudian be- 
liau melarang aku memakai cincin di jari ini dari ini.” (Kata Bisyr: 
” Yaitu jari telunjuk dari jari tengah”). 


312 


IL IS Se Ie AS 


MELEPASKAN CINCIN YANG BERTULISKAN ASMA ALLAH 
MEMASUKI WC 


1 ni KIKI SC 
MI AD TA Pena CBN 


KAS ESIL Pa Na 


dc Sian 


$058. Dari Az-Zuhry dari Anas bahwasanya ketika Rasulullah saw 
memasuki wc, maka beliau melepas cincinnya yang bertuliskan "Muham- 
mad Rasulullah.” 


PA AP ARA DAYA 1 ya SEO 

KA » Ts "uap “mg 

315 Aa Ja 3 Ga SAS ph 
Lu 


et TAN AAA 


KY IE AAA an IS da3 
Ke tg asi 


5059. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw per- 
nah memakai cincin emas yang mata cincinnya terletak di bagian dalam. 
Ketika orang-orang meniru beliau memakai cincin emas, tiba-tiba Rasu- 
lullah melempar cincinnya sambil berkata: ”'Kini aku tidak akan lagi 
memakai cincin untuk selama-lamanya.” Maka Orang-orang melem- 
parkan cincin-cincin mereka.” 


II SI BN PON 


“ 


313 


(62155 Sya Sen AA NOS SargaA | 


sea Ma 0 Ha aus 
“ Ap 


ANN 183 Xx. Apa 


8060. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra berkata: ”' Rasulullah saw per- 
nah memakai sebuah cincin emas yang batu permatanya berada dibagian 
dalam. Maka para sahabat meniru beliau memakai cincin emas. Pada 
suatu hari tiba-tiba Rasulullah saw melemparkan cincin sambil ber- 
sabda: '”Aku tidak akan memakai cincin ini lagi selama-lamanya.” 


5 La PAPaA A4 2 bana 
Ing NE ha Ga 


Te MEP UR Ja AL AKE AA 


Pan IG 23 ARA NT K4 
Dag d Jowo Ko ala 3 SARI 3 Can yg Da LAS 
aa (12 ed & 


13 Ib £ 5 SE aan An Ata Nan RP Pak SI 
es (AAS jan 


1. 
| 


5061. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra berkata: ” Rasulullah saw per- 


nah memakai sebuah cincin dari emas, tetapi kemudian beliau mem- 
buang cincin itu lalu beliau memakai cincin dari perak yang bertuliskan 
kalimat 'Muhammad Rasulullah'. Beliau bersabda: "Tidaklah patut 
bagi seseorang meniru menuliskan kalimat tersebut (Muhammad Rasu- 
lullah) sebagaimana cincinku ini.” Kemudian beliau memindahkan mata 
cincinnya kebagian dalam cincin itu.” 


314 


Peran Ban GARA 


AA 
Ska 
pe Pa PNP SKS 
2 ES ay Ela Gem Ki 
- 2) 
u SAN SSL 3 Le 
KAL #, - - . ? 1 
Naa Hail og, 
P/ 
3 GE GG Kara 5 
IN Toga AAS 


$062. Menceritakan pada kami Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya 
Rasulullah saw pernah memakai cincin emas selama tiga hari. Setelah 
para sahabat melihatnya, maka mereka meniru memakai cincin emas. 
Tiba-tiba Rasulullah saw melemparkan cincin itu dan kami tidak tahu 
apa yang beliau maksudkan. Setelah itu beliau memesan sebuah cincin 
yang terbuat dari perak yang bertuliskan 'Muhammadur Rasulullah'. 
Cincin itu berada ditangan beliau sampai beliau wafat. Kemudian cincin 


315 


itu pindah ketangan Abu Bakar sampai ia wafat: lalu pindah ketangan 
Umar sampai wafat. Setelah itu pindah ketangan Usman selama enam 
tahun dari masa kekhalifahannya, karena cincin itu semakin banyak 
dibutuhkan, maka Usman menyerahkan cincin itu pada seorang Anshar 
untuk menyetempel. Pada suatu hari ketika sahabat Anshar memakai- 
nya, kemudian ia keluar ke sumur Usman, tiba-tiba ia terjatuh dan cin- 
cin itu terlepas. Selanjutnya cincin sudah dicari tetapi tetap tidak 
diketemukan, akhirnya Usman menyuruh membuat cincin yang serupa 
dengan itu dengan bertulis lafat ' Muhammad Rasulullah.” 


' 3 “1 Ap P Tan Pd 
Lp Ia Iga NET ECKO 


AN : 
« AN ASO , & 

AA R3 Ia AIA IE BA bls 
PA ap Fe Pd 3 JI - 
S5 Mura : Kp pake Io Perarang 
Ia Ike LNG 0 Ae LG 9 3 W9mtK 
SAE OS Arab HAL AEG ego 
Ag AL, 

anal 


5063. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw per- 
nah memakai cincin dari emas, sedang mata cincinnya berada dibagian 
dalam telapak tangan beliau, maka orang-orang meniru beliau memakai 
cincin dari emas. Tiba-tiba pada suatu hari beliau melempar cincin itu, 
maka orang-orangpun segera melemparkan cincin mereka. Setelah itu 
beliau membuat cincin yang terbuat dari perak untuk mengecap tetapi 
beliau tidak memakainya.” 


316 Na” 


Ta 


GENTA/BELL YANG DIKALUNGKAN PADA BINATANG . 


apaan AI ON 


Menado toa 
Banana ea 
TEA A LS SY B4 Ae bennja G3 

liga TES ES SIAS AS 


5064. Menceritakan pada kami Nafi” ibnu Umar Al-Jumahy dari 
Abu Bakr ibnu Abu Syaikh berkisah: ''Ketika aku duduk bersama Salim 


tiba-tiba rombongan kafilah dagang milik Ummul Banin melewati kami, 


kendaraan-kendaraan mereka dikalungi bel. Maka Salim berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah bersabda: ''Para malaikat tidak mau menyertai rom- 
bongan/kafilah yang disertai oleh bunyi-bunyian genta yang dikalungkan 
pada ternak-ternak mereka.” Selanjutnya ia berkata: "Berapa: genta 

yang kamu lihat bersama mereka tadi?” 


KTA EN Ge Pan Aan CKi.oro 

YSS ANN oi satya 

KS AGEN In Dian 
Jasa" aa PN PPIN » 


317 


'8065. Mengkhabarkan pada kami Nafi? ibnu Umar Al-Jumahy dari : 
Abu Bakr ibnu Musa berkata: "Ketika aku bersama Salim ibnu Abdul- 
lah, tiba-tiba ia menyampaikan hadits Rasulullah saw yang ia dengar 
dari ayahnya: ”' Rasulullah saw bersabda: ''Malaikat tidak mau menyer- 
tai rombongan kafilah yang disertai oleh suara genta.” 


AN 3 Basa KA ” OX 


Janin 


5066. Dari Bukair ibnu Musa dari Salim dari ayahnya berkata, bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: '”Malaikat: tidak mau menyertai rom- 
bongan yang disertai oleh suara genta.” 


JS sa ar, aa en aa 1.0W 


CE Asa ata Ke Pola AA 
AN PIANO Pi GTR Se PA 


Pe ed 


AN Lan ea | 
NE ATA (2 AYAT 


$067. Mengkhabarkan padaku Sulaiman ibnu Babaih (Maula ke- 
Juarga Naufal) bahwa Ummu Salamah (isteri Rasulullah saw) berkata: 
” Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Malaikat tidak mau 
memasuki rumah yang didalamnya ada suara genta maupun bel. Dan 

' mereka tidak mau menyertai rombongan yang disertai oleh suara bel.” 


ELIA SENI 


318 


My 3 “651 


SEA aan: abi Iga es 
JA Loan RTA AOA 
aus 68 


5068. Dari Abu Ahwash dari ayahnya berkisah: ''Pada suatu hari 
aku duduk dihadapan" Rasulullah saw, ketika beliau melihatku sedang 
memakai baju yang usang, maka beliau bertanya: Adakah kamu mem- 
punyai harta?” Beliau bersabda: ''Bila Allah memberikan karunia harta 
kepadamu, maka hendaknya kamu perlihatkan karunia itu sebaik-baik- 
nya s8 


px dj Sia ET se Tag-0N 


. N— 
Pa GA, AA 
AI Bp 


”-A 3 Lv 7 Nang Na 

BI AN JAN Se du bTAS J6 Cti 
TN JIET : Ane 3 3 PP NP 

AL NS SER Man d) AAA ea 


5069. Dari Abu .Ahwash dari ayahnya, bahwasanya i ia'telah datang 
pada Rasulullah dengan pakaian yang usang: maka Rasulullah saw ber- 
tanya padanya: '' Adakah kamu mempunyai harta?” Jawabnya: "Ya, 
aku masih mempunyai semua jenis harta.” Tanya beliau: ''Harta apa sa- 
ja?” Jawabnya: ''Allah telah memberikan aku harta yang berupa unta, 
kambing, kuda dan budak''. Maka sabda beliau: ''Bila Allah telah mem- 
berimu harta, maka hendaknya nikmat dan karuniaNya yang diberikan 
padamu kamu pergunakan, engkau perlihatkan bekas-bekas pemberian 
dari kurnia Allah itu.” 


319 


2 
ur — 
5 ysali, 2 
Ph -. - 


KEBERSIHAN 
II AN akang. 
7 “3 PARA IA 4 cz 
ya Oa pel nda sin. ne 


aa 2. 


:7 


Pa 7 3, e Ts & 
Ae 333 Lay! Dn Ts Petak —) » | Ja ai 
3 3d 
. Kacang Ilkarngan Len 
5070. Dari Sarid Ten Al: Mikasa dari Abu Hurairah £ ra a berkata: 
?'Rasulullah saw bersabda: ” Ada lima perkara yang termasuk kebersih- 


an, yaitu mencukur. kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, 
mencukur bulu kemaluan dan berkhitan.” 


Pas #Kang — S2 pe) Islasi 
MENCUKUR KUMIS DAN MEMANJANGKAN JENGGOT | 
NA Lt 4 en ee abu Tai 
DISC EA LION 
NA INA TEA 


5071. Mengkhabarkan kepadaku dari Nafi” dari Ibnu Umar ra dari 
Rasulullah saw bersabda: ”Cukurlah kumis dan panjangkanlah jeng- 


got. ,,. 


320 


$ 


oa sa 


MENCUKUR RAMBUT ANAK - ANAK 


3 wd Inae 4 4 BALA #. Lea 
SIS HAN GE Saka ON 


ear In Ian Hap £ 


N 
pg 
-: 
PN 
& 
3 
3 
uP 
Ah 
NI 
SAI 


5072. Ayah Menceritakan pada kami, ia berkata: Aku telah men- 
dengar Muhammad ibnu Abu Ya'kub menuturkan hadits dari Abdullah 
ibnu Ja'far berkisah: ”'Rasulullah saw membiarkan keluarga Ja'far ber- 
duka cita atas kematian Ja'far selama tiga hari. Setelah itu beliau datang 
kepada mereka: "Janganlah kamu menangis atas kematian saudaraku, 


. setelah hari in”. Kemudian beliau bersabda: "Tolong panggilkan pada- 


ku anak-anak Ja'far anak saudaraku”. Setelah kami -anak Ja'far- diha- 
dapkan pada beliau, beliau mengelus-ngelus kepala kami seakan-akan 
waktu itu kami bagaikan anak burung. Beliau bersabda: ' Tolong pang- 
gilkan padaku tukang cukur.” Lalu beliau menyuruh tukang cukur agar 
mencukur rambut kami.” 


321 


2 S, Tam IK 
CA 353 3 25 NE 
: Lu In, 
Pe tra 3 Aan 19 
LARANGAN MENCUKUR SEBAGIAN RAMBUT ANAK KECIL 


DAN MENINGGALKAN SEBAGIAN YANG LAIN 
(CUKUR PUNCUNG) 


(“£ "it 
« Tn LL. &, 
5073. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra, oa Rasulullah saw te- 


lah melarang cukur model. puncung. 
ang HA AAN ES Nara Pa 
J2 asi v 


PRO Oilata Eat. z0 
BEA an ig AK 9g. 


5074. Dari Nafi” bahwasanya dia mengkhabarkannya, bahwa dia 
mendengar dari Ibnu Umar ra berkata: Aku telah mendengar Rasulul- 


lah saw melarang cukur model puncung.” 
TA 5 2 


DEA Tp Se Sng3E-ONO 
PA OP TA NA AP AMA 


$075. Dari Umar ibnu Nafi” dari Nafi? dari Ibnu Umar ra berkata: 


”Rasulullah saw telah melarang cukur model puncung.” 


Pa AP Biji Ea NA 


322 


—h 


Kapas 


5076. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw te- 
lah melarang cukur model puncung. 


G3 ASI 


MEMPUNYAI dana PANJANG 


AI 43 Pa Sa 
DIAL batuan ti 1g 
Ae entus bea 


5077. Dari Abu Ishag dari Al-Barra' berkata: ” Rambut Rasulullah 
saw itu bergelombang, panjang sedang terutai di antara dua pundak be- 
liau, jenggotnya tebal, wajah beliau putih kemerah-merahan, rambut de- 
pannya terurai sampai : tengah-tengah telinga beliau. Ketika aku melihat 
beliau memakai baju merah: tiada seorangpun yang aku lihat lebih tam- 
pan dari beliau.” 


3 4 SO #3 5 Tr 

In ita SEL NE OMA 
/ Ni $ | 2g aa 

NP - 3 2 : 2 na 

Jaa abad be PES AN 


KG 5 0G, Are Tan 
PETA PETA 


323 


5078, Dari Abu Ishag dari Al- Barra' berkata: ''Aku tidak pernah 
melihat orang yang mempunyai rambut panjang lebih tampan dari Rasu- 
lullah saw, rambut beliau terurai hingga mencapai kedua pundak 

29 GA 


beliau.” 
SAR Ten itag ara TE-OVA 
A33 EYANG ST OaP PA TPA 


$079. Dari Humaid dari Anas ra berkata: ” Rambut sampai Rasulul- 
lah saw terurai hingga di pertengahan kedua telinga beliau.” 


Bea Jnia CNN SA EESES ES ON 
ad "G Ata 3395 Tenan s56 6453 


23 (Ot 


5080. Dari Oatadah dari Anas ra, bahwasanya rambut Rasulullah 
saw itu terjurai sampai pada kedua rambut beliau. 


2. UK 
“ . 
3 ". 


MERAWAT RAMBUT 
- CAN 2 SD 2. 
Peranan 2 Kla SO 
IL EK PEN ISA 


1. bh 

5 PPn “ P4 5 3 - w 
x dya dy KK SA IE at 56 
8081. Dari Muhammad ibnu ktiooesak dari Jabir ibnu Abdullah 
ra berkisah: ''Pada suatu hari Rasulullah saw datang pada kami. Ketika 
beliau melihat seseorang dari kami yang kusut rambutnya, maka sabda 
beliau: '' Apakah orang ini tidak mempunyai sisir untuk merawat ram- 


butnya?” 
324 


AAA 5 3 HR 
G5 NE SEN KS E 15.09 
Pe 


- AL hei 
h) PN) 
/ Pak PA 7 334 Pa 
2 Ju Pane NLA GL Ta 7 
PAN 2 Sial 3 NA ea LK 


RP LA ENYA TA AO ASAP GA 


-8082. Dari Muhammad ibnu Al-Munkadir dari Abu Oatadah ber. 
kata, bahwasanya ketika ia mempunyai rambut panjang yang tebal dan 


kusut, maka Rasulullah saw menyuruhnya supaya merawat rambutnya 
dan menyisirnya setiap hari.” 


MEMBELAH RAMBUT 
4 nyi 2 
Han abal "SONY 
PP G1 PPP” 4s IA 
5 oat JOS aa ale Anda able 


ben pa Banaya 
Ae NN AS AA 254: pa da 

ad 2x2 
ae Ino ai PATIN AN 2g 


ad 


Na Pn RPP, 
“ 
Si 2 SA 19 
5083. Dari Ubaidillah ibnu Abdullah dari Ibnu Abbas ra bahwasa- 
nya Rasulullah saw biasa mengurai rambutnya, karena kaum musyrikin 
suka membelah rambutnya. Rasulullah saw suka menyerupai ahli kitab 


didalam hal yang tidak diperintahkan, Setelah itu beliau tidak lagi suka 
menyerupai dengan mereka.” 


F$ 


325 


KEIE-O NN 
GA Ka Tenten Io 


KA Goa PAN LEAN 


be De Kasasi 
ra Le JG sasnta C3 Nan 2 Je 063 


' 5084. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari seorang sahabat yang ber- 
nama Ubaid berkata: '' Sungguh Rasulullah saw telah melarang kita ter- 
lalu bersenang-senang.” Ketika beliau ditanya tentang maksud 'berse- 
nang-senang', jawabnya: ?”Di antara bersenang-senang yaitu menyisir 


rambut terlalu sering. 
“CU. 
wa) 


MENDAHULUKAN YANG KANAN KETIKA MENYISIR RAMBUT 
Dag LIA aa TA Oo. 
desa MASA AA Ans abi 


NE 9 B3 


$085. Dari Masrug dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw suka 
mendahulukan yang kanan dalam mengerjakan segala sesuatu selagi be- 
liau dapat, yaitu ketika bersuci, memakai sandal, atau didalam menyisir 
rambut. 


326 


LA AINSVN NY 


aan sana 
KN Pu, Manda CETAK ds 


5086. Dari Abu Salamah dan Sulaiman ibnu Yasar telah mendengar 
Abu Hurairah berkata: ”' Rasulullah saw bersabda: ''Sungguhnya orang 
Yahudi dan Nasrani enggan menyemir rambut mereka, karena itu 
EA kamu menyerupai mereka.” 


Ap Prosa SIS PES dl 3e-0.NV 
ARP PA YU eU “Iu ara uga 
SA AA AL Bul bangat 

Jekna NE SAS Pangan “adas 


5087. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkisah: ''Ketika Abu Ou- 
tahah menghadap Rasulullah saw, rambut dan jenggotnya telah memu- 
tih: maka Rasulullah saw bersabda padanya: ”Semirlah rambutmu (te- 
tapi jauhilah semir hitam).” 


327 


MENYEMIR JENGGOT DENGAN WARNA KUNING 


CAM red 994 BAN pa OM 


dat 


EP sana TKA 21113 IKI 


ane: TELALA Aas 


$088. Dari Za'id ibnu Aslam dari Ubaid berkisah: ”'Ketika aku me- 
lihat ibnu Umar menyemir jenggotnya dengan warna kuning, maka aku 
menegurnya atas perbuatan itu. Tetapi ia berkata: ?' Aku pernah melihat 
Rasulullah saw menyemir jenggot dengan warna kuning.” 


AR aa Kran 
w B9 PD APEL ena 


MENYEMIR JENGGOT DENGAN WARAS ATAU KUNYIT 

: 
APIP Ta KEL maba 3s-0sAN 
2G «9 OA Pa Sat Pe 2 tega ai 5 AAS hara 


Oak EA m3ib 


5089. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra berkata: '' Dulu Rasulullah saw 
biasa memakai sandal dari kayu sibtiyah dan beliau biasa menyemir ram- 
but beliau dengan daun waras atas kunyit. Ibnu Umarpun meniru yang 
demikian itu. 


328 


4 


A 
se 


aENPAA| 


Pak MENYAMBUNG RAMBUT 
. 23 24 y 
IE SY AK ES (€- OA 
la ata ” & .. AI, 2 
naat ana 


Aa 


CTAGIN JAN IS A5 Ha 
/ / 


DL ml Ju ant & 
. Pj “ . 
SE Gro Fenarale bi Ino CE Sa 
AI 0 Ia (UYA SY 7 
TEA SEKS Aas ag 
Ky 
AN » (pa 5 ai 
. 5090. Dari Az-Zuhry dari Humaid ibnu Abdur Rahman berkata: 
”'Aku telah mendengar Mu'awiyah berkhutbah di Madinah: setelah ia 
mengeluarkan seikat cemara wanita dari dalam bajunya, ia berkata: 
Wahai penduduk Madinah, di manakah Ulama'mu?”' Aku telah men- 
dengar Rasulullah saw melarang wanita memakai seperti ini. Sesungguh- 


nya binasanya bani Israil dikarenakan kaum wanita mereka banyak yang 
memakai cemara seperti ini,” 


& d 5 . £ ae 
AT EU WAKTU SE EN 


ATA e 4 Ar Kh 2 
Ie SA CSS SEN AKA FS 
A Pa) tri » g Pal 
013 Sena Sa PTN RE 35 
3 ,. Sg $ ah 2 
TAN KS AAS, panda Es apang 


329 


8091. Dari ' Amr ibnu Murrah dari Sa'id ibnu Al-Musyyab berkisah: 
Ketika Mu'awiyah datang ke Madinah, maka ia berkhutbah kepada 


| kami: sambil memegang cemara wanita ia berkata: ''Aku tidak melihat 


seseorang menyambung rambutnya kecuali orang Yahudi. Dan sesung- 
guhnya ketika Rasulullah saw mengetahui hal itu, maka beliau menye- 
butkan cemara sebagai rambut palsu. 


TAYANG 


LARANGAN MENYAMBUNG RAMBUT 
DENGAN POTONGAN KAIN 


BIG AN JA SESAON 
AG INI BUAS 


PC #1, NA “NS Lati,£ 
TRnE 0333 Aa daya 
Na NA AE AN 


$ 


5092. Dari Gatadah dari Ibnu Al-Musayyab berkata: ”'Mu'awiyah 
telah berkhutbah: '”Wahai saudara-saudara, sesungguhnya Rasulullah 
saw telah melarang kamu memakai rambut palsu. Ketika ditunjukkan 
padanya cemara dari potongan kain hitam, maka ia melempar cemara 
itu dihadapan mereka, ia berkata: "Inilah cemara yang dipakai wanita 
untuk menyambung rambutnya, kemudian mereka memakai kerudung 
diatasnya.” 


L . 
na RE KU La .0N 
IS Sutin Le PN ROA Ge NN 3 
KST KEY poker Jo abidgan 


330 


- 


Pa sen Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Mu'awiyah ra berkata: 
asu ullah saw telah melarang memakai cemara, yaitu yang dipakai 
wanita untuk menyambung rambutnya.” 


LAKNAT ATAS WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA 
na Ken NET Sera Koja 
| Te TA 


5094. Dari Nafi” dari Ibnu Umar r 
a berkata, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. sa 


an 2 K aa | lea a Pa TPG 
LAKNAT ATAS WANITA YANG MEN 
| YAMBUNG RAMBUTN 
ATAUPUN WANITA YANG MINTA DISAMBUNG Rina 


Ata, 4 Pa 3 : 
sal Se ab HSE plis Ie -010 
ana 0 DU PAN TU TPP 2122 4 
KAN IS Mba IR Tag 
Nae Tanaman Naba 
LAN PE Bab ICE 
eT 2,1 4 Pe 0 TAG & 
AI TE AAA AED: 


$ 


331 


ta pre IN 4s 
don ph Ae LN al Jl 
5095. Dari Hisyam berkata: Telah menceritakan padaku Fatimah 
dari Asma' bahwasanya seorang wanita telah datang kepada Rasulullah 
saw, kemudian ia berkata: »Wahai Rasulullah, anak perempuanku akan 
menikah: dan ia baru saja sakit hingga rambutnya banyak yang romtok. 
Apakah aku berdosa bila aku menyambung rambutnya di saat ia meni- 
kah?” Jawab beliau: ”'Allah melaknat wanita yang menyambung ram- 
butnya, maupun wanita yang meminta disambungkan rambutnya.” 


Ka Neng AI, A 
& “ IA es Pd | 
LAKNAT ATAS WANITA YANG MEMBUAT TAHI LALAT 


MAUPUN WANITA YANG MEMINTA 
DIBUATKAN TAHI LALAT 


GL PP Tar an Le Ng LG 

Aa Ega ATK SEN ON 

EA MAL ES ANA Ton -05 

nya PA Pe. . , 

aa Hn - Iu, AL ur IL, 

LAN gak NAS PETS Abas 
KE Kagh 
"KAS IA 9 KA 929 

5096. Menceritakan pada kami Ubaidillah dari Nafi” dari Ibnu 
Umar berkata: ”'Rasulullah saw telah melaknat wanita yang menyam- 
bung rambutnya atau wanita yang meminta disambung rambutnya, 


beliau juga melaknat wanita yang membuat tahi lalat ataupun yang me- 
minta dibuatkan tahi lalat.” 


332 


Ie beng Dea Ta ee NI 
sling 
- - - 
LAKNAT ATAS WANITA Y 
ANG MENCABUT BUL 
U 
DAN WANITA YANG MERENGGANGKAN GIGi. 
Pd 


31 PP Pa 

WI Diab alas ON 

4 I 111 Pn da Pe 

Den SN Laga Yo ladig se 
Pa NP $ $ 
Tes AAS IS Abi 


5097. Dari Algamah dari 
. ari Abdullah ra berkata: ” 
nat ata: "Allah 
2 kangen yang mencabut bulu alisnya dan wanita yang Pak melak- 
ya. Ketahuilah, akupun melaknat orang yang di nggangkan 
luliah saw.” g yang dilaknat oleh Rasu- 


“ 


NPL LAG ON n202 KG Oo 
AN Loan adi Bana Pedan E.O MN 


Ph 3 ge 


MEA Naas 


Ly ye 3) AA Tuh 
| : LALU TW P pd “A 2, 
Me ep KA PT CI 
- ka ca 
5098. Dari Algamah dari Ilah 1 : 
ari Abdullah ra berkata: ”R 
. : : "Rasul 
- He wanita yang membuat tahi lalat, yang Matan SAW te- 
ya dan wanita yang mencabut bulu alisnya untuk 5s PLAN 
Ala" uk merubah ciptaan 


du — & 1L IL ALI 45 
Sa NA ASET MAAN 
atu AI (MU AI, Ia PPA 
IK daN TANYA ca Per PN MEA 
P4 - 


Peta Me Ka Opok KA 
MEN EKA 
) 


£5 ga 


5099. Dari Abu Ubaidah dari Abdullah ra berkata: » Allah melak- 
nat wanita yang mencabut bulu alisnya, yang merenggangkan gigi dan 
yang membuat tahi lalat untuk ciptaan Allah.” Tiba-tiba seorang wanita 
datang kepada Abdullah dan berkata: '' Apakah kamu yang mengatakan 
macam-macam?” Jawab Abdullah: ''Mengapa aku tidak boleh me- 
ngatakan apa yang dikatakan Rasulullah saw?” 


ANE 313 aan 
oa Arargia Ke raret IT ana 
yg Pn IA PX Ina 
AAN AT ARGA KI as 


# 
4 ni 


pawo sae 


$100. Dari Sulaiman Al-A'masy dari Ibrahim dari Abdullah ber- 
kata: ”'Allah melaknat wanita yang membuat tahi lalat, yang mencabut 
bulu alisnya dan yang merenggangkan giginya. Ketahuilah, aku juga me- 
laknat orang yang telah dilaknat Rasulullah saw.” 


Pcd aa 
MEMAKAI LULUR KUNYIT 


17 LA LA A0 Aa Ga Ta Di ») 
Ai Ore ) Ju f Ba PS 1 


5101. Dari Abdul Aziz dari Anas ra berkata: ”' Rasulullah saw telah 
melarang kaum lelaki lulur kunyit.” 


NE gaga Haa .0N 


IA Ah 


GEA Yr SA (yaa, ne abi Jar ay 
Gila 


$102. Dari Abdul Aziz ibnu Shuhaib dari Anas ra berkata: ''Rasu- 
lullah saw telah melarang orang laki-laki memakai lulur kunyit.” 


8S otw | 
KA 
MINYAK WANGI/PARFUME 


sa 7 7 : » 7 d AJ 2 N 
ABE pad KA na ON 


1 jp 6 7 
Sanga an 
I GI 4 
N Ody Lola Oye 


8103. Dari Tsumamah ibnu Abdullah ibnu Anas dari Anas ibnu Ma- 
lik ra berkata: ”'Bila Rasulullah saw diberi minyak wangi, maka beliau 
tidak pernah membolaknya.” 


ID pin) 23. 


Be SEA 
Ka aan Tan eng OA 
G3 CI 


Se ME PU du 03 


335 


S104. Dari AI-A? raj dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah saw 
pernah bersabda: Barang siapa yang diberi minyak wangi, 


nganlah ia menolaknya: karena minyak wangi itu ringan dibaw 
rum baunya.” 


maka ja- 
a dan ha- 


M2 Luh 33 2 y, 1Ja 
(3) 
49 


si Ya SAYA 2 
Kenari katesi beda de 
z ATA 
EFT Wi 
5105. Dari Busr ibnu Sa id dan Zainab (istri Abdullah) berka.a: 


” Rasulullah mengikuti shalat jama'ah Isya', maka janganlah ia mema- 
kai minyak wangi.” 


La La LT 2. a70 ON 

KAN Pant map 

4 Aa 3 LS 59 

Pe BATA YA su OKE Sia 
Cab ES AA aitea TSS |Ujs 


$106. Dari Busr ibnu Sa'id, telah mengkhabarkan padaku Zainab 
Ats-Tsagafiyah (istri Abdullah), bahwasanya Rasulullah saw telah ber- 
sabda padanya: ”” Wahai Zainab bila kamu hendak pergi ke masjid untuk 


mengikuti jama'ah shalat Isya”, maka janganlah kamu memakai minyak 
wangi.” 


m5 SI 9 
CNN Niana ya Ol 


LL —— 


SA AN ARTA PANAI 


ar NO Pd “1 
Lt Pe AN, 2 | 
“ 
“ 


336 


1 tuh minyak wangi. 


: WA 
| Tandiriag: di Sagar Hi 


, &. P», LX PAT 
ee Lsig SA an TA - 
GEN AE RA AN 


j sanya Ra- 

5108. Dari Busr ibnu Sa'id dari Abu Hurairah ra, samaan Ka 

ah saw pernah bersabda: ?Wanita mana saja yang te Kan 
Nda maka janganlah i ia menakut jama'ah shalat Isya' p: 


malam bersama kami.” 
1 
ee TES 


NO Lenka 


SEBAIK - BAIK MINYAK WANGI h 
KS Ea Ad ea 
5 NAS AS 262 EN Segan gAt Ara 
HI 81753 J2 


Nadi bu Sari isah: ” Rasulullah 
5109. Dari Abu Nadirah dari Abu Sa'id ra berkisah: sen 
nah menyebutkan tentang seorang wanita yang 5 Lana - 
ia Aa minyak wangi misi Kemudian beliau bersabda: 
nya de 


adalah sebaik minyak wangi.” 


337 


HARAM MEMAKAI EMAS BAGI KAUM LAKI - LAKI 


Pd 


A Gem abt eating C-01h 


Pa Pe , 
OLGA Sae ai 3 ai 9 4 
.—4 ai Pa aa ap 


Jaa AA 


LARANGAN MEMAKAI CINCIN EMAS 
BAGI KAUM LELAKI 


ES EA jai SUKSES -OW 


te 2 


- g 
3 —adig 29 MC tunas 


Esta 


S111. Dari Abdullah ibnu Hunain dari Ibnu Abbas ra berkata: 


” Aku telah dilarang Rasulullah memakai baju yang merah menyala, 
memakai cincin emas dan membaca Al-Our'an sambil ruku?.” 


338 


Le IU YES Ek 
KI BA AA EA 2010 


2-9 ar aa 


KN Sg Lgm H9 SI 19 UI 


5112. Dari Ibnu Abbas dari Ali ra berkata: ” Rasulullah saw telah 
melarangku memakai cincin emas, membaca Al-Our'an sambil ruku', 
memakai baju yang banyak bahan sutranya dan memakai baju yang ber- 


warna kuning menyala.” 
uya ANN 5 #pireh (31 22.0 
WK “Iu Per 


KAN Yara SOE SN Berger 
2 AN wak Ba GS mngaraan 
SAK yA 

TENUN RTA 


5113. Dari Ibrahim ibnu Abdillah ibnu Hunain bahwa ayahnya 
menceritakan bahwa dia telah mendengar Ali ra berkata: ”' Rasulullah 
saw telah melarang aku memakai cincin emas, memakai baju yang ba- 
nyak sutranya, memakai baju yang kuning menyala dan membaca Al- 
Our'an sambil ruku'.” 

IAI 1 $ 9g 259 


AN En ab EA Pa 
Pa Hn tp PA: 
Aap pe Ab Una SES 

PN ane 


339 


S114. Dari Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hunain dari ayahnya dari 
Ali ra berkata: ”' Rasulullah saw telah melarangku membaca Al-Our'an 
sambil ruku'.” 


Pa KN Ka ga Tah Tea ae TT ini No 
NE SIH IIS -0 


22 P (up -- 
7 Pe Si (AG 1: la na | 7 Ig mb AG 
1 —) 23 IK “ 
5115. Menceritakan kepadaku Ibnu Hunain bahwasanya Ali ra be,- 
kata: ''Rasulullah saw telah melarang aku memakai baju yang berwarna 


kuning menyala, memakai cincin emas, memakai baju yang banyak ba- 
han Ke dan membaca Al-Our'an sambil ruku'.” 


AI Non GIE AI PE. 
YaAKa IA, Kek 
Hang NE BIA FA 


KILU 3 oral TAMA 


5116. Dari Ibnu Hunain dari Ali ra berkata: Rasulullah saw telah 
melarangku dari empat perkata, yaitu memakai baju yang berwarna ku- 
ning menyala, memakai cincin, memakai baju yang banyak bahan Sutra- 
nya dua membaca Al-Our'an sambil ruku'.” 


Ea 


Tea Kn trag TN Ban Wat ad 5 c. ! 
Si3s Ss SAN GUS AAN SAs1- OW 
— esa Ge Lag Tua 
— Pasageh ubo dil Jaw OTG le 
pin - Pa Ken Pe Kata Id TA 
An, usa rana! ws 


LC 
je 


“. 


5117. Mengkhabarkan kepadaku Khalid ibnu Ma'dan, bahwa Ibnu 
Hunain menceritakannya, bahwa Ali ra berkata: ” Sesunggunya Rasulul- 
lah saw telah melarang memakai baju yang berwarna kuning menyala, 
baju yang terbuat dari bahan sutra, membaca Al- Our an sambil ruku', 
dan memakai cincin emas.” 


14 


2 Neta Asa perasa -M 
BUAS Ear TATAP tarparta Pa TA 


5118. Dari Busyair dari Nahik dari Abu Hurairah berkata: ”Rasu- 
lullah saw telah melarang kita memakai cincin emas.” 


GIE3 SA AN ERA REEL 
TN 


Kr KENA na 11 Nina 


5119. Dan Busyair ibnu Nahik dari Abu Hurairah berkata: ”Rasu- 
lullah saw telah melarang kita memakai cincin emas.” 


Ten AN CI KI 
KENA TI Ma MANA 
Ann 9 dtng Ag Ae era pa 


CIRI - CIRI CINCIN RASULULLAH SAW 
DAN TULISAN PADA CINCIN ITU 


SA 6 NN TO MIN Oo, 
(Rene NT PUN gr Ra Sau Pit ANE PA 
sai, PORAPAL KOP Aa Sh koati 


341 


Pad MJ JP 4 Pi yu ' PEP 
(8d Se d LA A7 Ion“ 
Mn Sa NG Ox TPA PI, abi Ir dlas 
J Pe 21 “n x P4 & La” 

TAI ba DALI 

dm JL PL 
$120. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra berkata: ”Rasu- 
lullah saw mempunyai sebuah cincin dari emas, dan beliau memakainya: 
kemudian orang-orang meniru beliau memakai cincin emas. Pada suatu 
hari beliau bersabda: ?' Aku pernah memakai cincin emas ini, tetapi 


sungguh kini aku tidak akan memakainya lagi untuk selamanya.” Lalu 


beliau melemparkan cincin itu, maka orang-orang meniru melemparkan 
cincin emas mereka.” 


PT IN AI Kata 
Ig Pat SEE - OM 
PT 22355 t.. Maja Pa 
“ S Jom KE » P Lega TA NP Abi 


5121 - Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: "Tulisan yang terdapat 
pada cincin Rasulullah saw adalah kalimat 'Muhammad Rasulullah.” 


p AN DA na Ana Lu AI 
| mw n kan NG - Ad “LX 
2 en ae See 
ANA M2 9 13 19 Oo LIA 
| D 96095 9G In 37 


3 
& AN Jom Soe, AA 


5122. Dari Az-Zuhry dari Anas ra, 
mempunyai sebuah cincin dari 
dan didalam cincin itu terdapat 


Pa Jera na J Tt IS AK. 
SA ATA DAS YA 


« 


bahwasanya Rasulullah saw 
perak, batu permatanya dari Habasyah, 
ukiran 'Muhammad Rasulullah?.” 


4 . SI AG A59 Pan 
IS A12 SIS PISA SEO 


342 


5123. Dari Gatadah dari Anas ra berkata: Ketika Rasulullah saw 
hendak mengirim surat pada kerajaan Romawi, para sahabat berkata: 
?'Mereka tidak mau membaca surat apapun kecuali yang distempel.” 
Maka dari itu Rasulullah saw membuat cincin dari perak untuk menye- 
tempel. Di dalam cincin itu terdapat tulisan '"Muhammadur Rasulullah'. 
Dan seakan-akan aku masih melihat putihnya cincin itu di tangan be- 
liau.” 


, L. YA Ie - “ | 1 Ig “ 
AMP PA 2 w 3 w SK .OWL 
AL ana SN Ton ON Ea mia 
? | Le aU 1. - 
P2 II K5 Pat RN Ca aa Pata 4 
w. AA - pa 2 2 
AA 29 D9 De AS Pa ale 
5124. Dari Az-Zuhry dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw me. 
miliki sebuah cincin dari emas dan batu permatanya dari Habasyah.” 


Lu 1 te 4 T9-— n 2- 
ap Den C si YEN MAKA AA -ON0 
II IS, Ceng a52 0 
“Mn Anang dan Ya gala abi 


$125. Dari Humaid dari Anas ra berkata, bahwasanya cincin Rasu- 
lullah saw terbuat dari perak dan batu mata cincinnya dari Habasyah. 


KAA A 77 KANE NA Aoa : 
JAS SI Sea Leah benua .0W1 


343 


2 


Ae meta 2 Ira pena SAP aa Ip 


5126. Dari Abdul Aziz Ibnu Shuhaib dari Anas ra berkata: ” Rasu- 
lullah saw bersabda: ”'Kami mempunyai sebuah cincin yang diatasnya 
terdapat tulisan kalimat 'Muhammad Rasulullah”, maka jangan ada se- 
orangpun meniru tulisan itu pada cincinnya.” 


Niana 


Ni 


' JARI YANG DIBERI CINCIN 


Sean sa Aan f 
“Ae 2 Eh ala ena 


Pe 5 Kg T 
AI Ca TA a .t RA 
: Aa rSa 2 bela 
TN | 
Ka KENA La ma, PP ieetas 
rd 


gel 


$127. Dari Abdul Aziz dari Anas ra bahwasanya Rasulullah saw te- 
lah menyuruh membuatkan sebuah cincin, beliau bersabda: '' Kami telah 
memiliki sebuah cincin yang didalamnya terdapat tulisan kalimat 'Mu- 
hammad Rasulullah”, karena itu janganlah seseorang meniru tulisan di 
cincinnya.” Kini seakan-akan aku masih melihat kemilauanya cinta itu 
di jari manis Rasulullah saw.” 


344 


$128. Dari  Oatadah dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw biasa 
memakai cincin di jari tangan kanan beliau. 


GIS IE Esa aa 
) 


“3 257213 Aa A0 IS 


$129. Dari Oatadah dari Anas ra berkata: ?”'Kini seakan-akan masih 
melihatnya putihnya cincinnya Rasulullah Saw di jari tangan kiri beliau. 


pan pa CE JE IEEE  ANA 
DE AK Fa Pa PM PAPAN Ana 7. “5 
AA Pa Apaan 


“ Pen 
"NA LNG yaaah 
5130. Menceritakan pada kami Hammad ia berkata: Telah menceri- 
takan pada kami Tsabit ra berkata: ?'Orang bertanya kepada Anas ten- 
tang cincin Rasulullah saw, Anas berkata: "Kini seakan-akan melihat 
kemilaunya cincin beliau yang Taun, dari perak, ketika mengangkat 
jari manis ag - sa 


Sa WI Dean deng sal: .£- .OWN 


- 


angina HS adan 
pepe 


345 


K 


5131. Dari Abu Burdah berkata: Aku telah mendengar Ali ra ber- 


kata: ”'Rasulullah saw telah melarangku memakai cincin di j jari telunjuk 
atau di jari Ta 2 | 


asa de SS anaka shi 
S La KL Su 
si cabe jt 


$132. Dari Abu Burdah dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw telah 
melarangku memakai cincin di i jari ini atau jari tengah atau ibu jari.” 


MErriran 


LETAK BATU ana CINCIN N RASULULLAH SAW 


Aka! SI SEIESA 3 TE LA 3-0 


pera “, t tea 
Mana se ana Ap pls « FEE api 


“4 4 AAN AL HN un naa 5 “: 
PEN ALAN Lena ga Po bete 
(9 


UR SEE EU Ke 
Mana lan 


5133. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkisah: 
nah memakai cincin emas, tetapi kemudian melemparnya setelah itu be- 
liau memakai cincin perak yang diatasnya bertuliskan kalimat 'Muham- 


madur Rasilullah”. Beliau bersabda: "Janganlah seseorang meniru tulis- 


an seperti apa yang ada pada cincinku i ini.” Sedangkan batu permatanya 
. terdapat dibagian dalam cincin itu.” 


"Rasulullah saw per- 


346 


2A 3 ye GG 4 : TI Pa 
da Cap: aa 
MEMBUANG CINCIN DAN TIDAK MEMAKAINYA 


P - Nan ee 
. SI ENYA ab 
SA GL LA 


d UN al & a nga 
LA KEKE Aa kans ab Ia, 


v 


ANA F1) SEE 
Lg PAI Tel 
Pan rae P 219 
DAN ar 


5134. Dari Sa'id ibnu Jubair dan Ibnu Abbas ra, sa Ra- 
suluilah saw pernah mempunyai sebuah cincin emas dan beliau juga per- 
nah memakainya, tetapi tiba-tiba beliau bersabda: "Cincin ini telah 
membuat aku lemah dari memperhatikan urusanmu, dikarenakan aku 
sering.melihatnya, karena itu sejak hari ini aku tidak akan memakainya 
lagi.” Lalu beliau membuang cincin itu.””. 


AN LL 


Zn fo Parah, € Papan ka 
ASK S5 na KECAM aAe 
IE ah 1 nee Mara 
yap Ab 63 Aas 
Ie aer 2 
WE Pa BPJS S3 LESIG Fe 
TALI era Si 2 aa dadi, 


347 


5135. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw 
pernah memesan sebuah cincin emas, kemudian beliau memakai cincin 
itu, maka cincin itu terletak dibagian dalam. Lalu orang-orang meniru 
beliau memakai cincin emas. Pada suatu hari, beliau duduk diatas mim- 
bar, lalu beliau melepas cincin itu sambil bersabda: ”' Aku pernah me- 
makai cincin ini yang mata cincinnya terletak dibagian dalam.” Kemu- 
dian beliau melemparkan cincin itu seraya bersabda: ''Demi Allah mulai 
sekarang aku tidak akan memakainya untuk selamanya.” Maka para sa- 
habat pun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. 


JAS AA GE B3 OA 
ae begal SA HI bi 
ap Pa Pre Ge onani ogah 3,4 

2g Hat: 


5136. Dari Ibnu Syihab dari Anas ra, bahasa pada suatu hari, 
ia telah melihat sebuah cincin di jari Rasulullah saw. Maka orang-orang 
meniru membuat cincin dan memakainya. Tetapi ketika beliau mem- 
buang cincin itu, maka orang-orang yang pernah meniru beliau pun se- 
gera membuang cincin mereka. 


Ada Pena ban BA aa .OY1 

A3 JAS SES Ja AL 1 KE Ia Aa 
—BN Lp aa Ge EA AA 
Ka) Gia fase Hina bd aa 


mua TAN Papa 


348 


2 
2: 
t 
! 
« 


5 pe Lg pp 
da YSS 
5137. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw 

pernah mempunyai sebuah cincin dari emas dan mata cincin itu berada 
dibagian dalam. Maka orang-orang meniru beliau memakai cincin 
emas. Tetapi ketika beliau membuang cincin itu, maka orang-orangpun 
meniru beliau dengan membuang cincin mereka. Setelah itu beliau me- 
mesan sebuah cincin dari perak: cincin itu beliau pergunakan untuk me- 
nyetempel tetapi tidak Maan 


Gerai peta Bana 


AAN KE AKI 
Lola ML IA ian an abi 
Ona An SIS dan TE 


5138. Dari Nafi? dari Ibnu Umar berkisah: "Rasulullah saw pernah 
mempunyai cincin dari emas: mata itu dibagian dalam. Kemudian orang- 
orang meniru beliau memakai cincin emas. Tetapi kemudian beliau 
membuang cincin itu dan bersabda: '' Aku tidak akan memakainya lagi 
untuk selamanya.” Setelah itu beliau mempunyai cincin perak yang 
dipegang beliau hingga beliau wafat, kemudian cicin itu dipegang Abu 


349 


Bakar hingga ia meninggal, lalu dipegang Umar hingga ia meninggal, 


lalu dipegang Utsman hingga cincin itu hilang di sebuah sumur 'Aris' mi- 
lik Utsman.” 


Ha aa ban Sa ERI 
(a55 


SESUATU YANG MENYEBABKAN ATAU MAKRUH 


MEMAKAI BAJU 
da fb PA Ga AE oa 


S Aang PAPAN Pa EA YA 
AJA ps PGA EPA 1& G3 
DESA L setaya ka LN ek 


L- G ursati 


EN 4 Ci) SESI 


5139. Dari' Abu Ishag dari Abu .Ahwash dari ayahnya berkisah: 
"Pada suatu hari aku datang kepada Rasulullah saw, ketika beliau me- 
lihatku memakai pakaian compang camping, maka beliau bertanya pa- 
daku: '' Adakah kamu masih mempunyai harta?” Jawabku: ”Ya, aku 
masih mempunyai semua jenis harta yang diberikan Allah padaku”. 
Sabda beliau: ''Bila kamu mempunyai harta, maka hendaklah kamu 
memperlihatkan nikmat-nikmat Allah itu dalam dirimu.” 


350 


LARANGAN MEMAKAI BAJU SUTRA . 


CAN ATA POT Arga A1 Ye MN IA 
pat ee an 


Pa Pe 2 Ssigah 
pe erie tartir 1 An mid, Da 
LA SEEAN ISI OI old 
-.« Hana 2 Na pak AP PAP au 
3333 te UFAR EA CEK FA NEr 
sangka KIAT te 

Gan Sragenan 


Pa 


Kegga 3 Al NET AAS Len 


. 5140. Dari Ibnu Umar dari Umar ibnu Khaththab ra, bahwasanya 
ketika ia melihat kain sutera yang dijual di depan pintu masjid, maka ia 
berkata: ”” Wahai Rasulullah sukakah engkau membeli kain sutra ini un- 
tuk kau pakai pada hari jum'at dan untuk menyambut delegasi luar dae- 
rah yang datang padamu””. Jawab Rasulullah saw: ”'Sesungguhnya yang 
pantas memakai sutra ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagi- 


351 


an di hari akhirat nanti.” Tapi setelah beberapa waktu ketika Rasulul- 
lah saw diberi hadiah beberapa helai kain sutras maka salah satu dari 
kain itu diberikan padaku, aku berkata: '” Wahai Rasulullah saw me- 
ngapa engkau memberi kain sutra padaku, padahal engkau telah mela- 


rang memakainya.” Sabda Rasulullah: ''Aku memberikan kain itu 
padamu bukan untuk kamu pakai, tetapi supaya kamu memberikannya 
kepada seseorang atau kamu menjualnya.” Akhirnya Umar memberi- 
kan kain itu kepada saudaranya laki-laki seibu yang masih musyrik. 


A1 OA tiru 
Saad yan 3 ea LAS 


Ns BAGI WANITA MEMAKAI KAIN SUTRA 
4 2 ae 


ANTA 1 


ENI EGA 3 |3E-O1tI 
aga KA 


5141. Dari Az-Zuhry dari Anas berkata: ” Aku pernah melihat Zai- 
nab putri Rasulullah saw memakai baju sutra yang tipis.” 


Hn ahh 56-01 


ALANAS ab Mat gk apanpa 
tar Heat ARA Tatanan 


5142. Dari Az-Zuhry dari Anas ibnu Malik ra berkata, bahwasanya 


ia pernah melihat Ummu Kulsum binti Rasulullah saw memakai baju 
mantel sutra yang bergaris-garis.” 


La 


352 


JAN Las : 24 KE SJ oya an 
dB AN 


tea Adi 


ag Jr Nora YA Ga TR selada 


eh 


Siang LS Lana 
| tag Isa AG la MAA 


5143. Dari Abu Aun Ats-Tsagafiy, ia berkata: Aku telah mendengar 
Abu Shaleh Al-Khaify berkata: Aku telah mendengar Ali ra berkisah: 


”Ketika Rasulullah saw diberi hadiah pakaian sutra, kemudian beliau 
memberikan pakaian itu padaku. Setelah kain sutra itu aku pakai, tiba- 


$ 


tiba aku melihat kemarahan di wajah beliau, lalu sabda beliau. ” Aku 


memberikan sutra itu padamu bukan untuk kamu pakai.” Akhirnya aku 
potong kain itu menjadi beberapa bagian dan aku bagi-bagikan di antara 


istri-istriku.” 
te Sa Kep) 38 AKA 
MAIN 


LARANGAN (EN SUTRA TEBAL BAGI KAUM LELAKI 
£ Dan ba Eh SEL 
36 YAN PIA 
PE aa MARIA G3 As ala PENA 
Ie BK Nu 

HE Keskhen Ia ad Ogan 


353 


Ls CGI Lg.» “ag " 
ag AA SS PALI La, 


th 
Apt 1 LION Kh TP ai 
KA PNY EP AIA TE HO ear 


5144. Dari Salim ibnu Abdullah berkata: Aku telah mendengar Ibnu 
Umar ra berkisah: ”'Pada sutu hari Umar pergi, tiba-tiba ia melihat kain 
dari sutra tebal yang dijual di pasar, maka ia datang kepada Rasulullah 
saw dan ia berkata: ''Wahai Rasulullah, belilah kain itu untuk kamu 
pakai pada hari Jum'at dan untuk menyambut para delegasi dari luar 
daerah yang datang padamu.”' Sabda Rasulullah saw: ”Orang yang pan- 
tas memakai sutra itu hanyalah orang yang'tidak akan mendapatkan ba- 
giannya diakhirat.” Setelah itu ketika Rasulullah saw diberi hadiah tiga 
kain sutra, maka beliau memberikan satu kepada Umar, satu pada Ali 
dan satu lagi pada Usamah. Maka dia (Umar) datang pada beliau dan 
bertanya: ?' Wahai Rasulullah engkau telah melarang memakai kain sut- 
ra, tetapi engkau memberikan padaku?”' Jawab beliau: Supaya kamu 
jual, dan hasilnya kamu pakai untuk membeli kebutuhanmu atau kamu 
potong menjadi beberapa bagian lalu kamu bagikan pada istri-istrimu.” 


IL JIN OS AK 1 pi KS 
R3 GE | Ag SS. 010 


- - . 


SEA na 


SEA LP METAL Li 

- & | T. 2 wa EGnd aa 
KANAL Pa AN Sa LE 
CG - - AL in Ne 
Aa EYE YA MATA YAAA CNN 


22) 


NG hg DtrP ATC 
Aa pa BEN G3 sa, 
| LE An AA (NIS 4? 
Lb 109 sok 


5145. Menceritakan pada kami Abdul Warits ia berkata: mencerita- 
kan pada kami Yahya ibnu Abu Ishag berkisah: "Salim bertanya ke- 
padaku: "Bagaimana ciri-ciri kain sutra tebal itu. Jawabku: ? Kain ka- 
sar yang bahannya dicampur dengan sutra.” Kemudian Salim berkata, 
bahwasanya aku telah mendengar Abdullah Ibnu Umar berkata: ''Pada 
suatu hari Umar melihat seseorang yang menjual kain dari sutra, maka 
ia datang kepada Rasulullah dan berkata: '” Wahai Rasulullah, belilah 
kain sutra ini.......(dan seterusnya).” 


LARANGAN MEMAKAI SUTRA KASAR 


, Pn & 4 g 3 / . Pa 
SAY E SEE AT SEO 


Lu 7 Erna 1 A61 
3s » Lemas dj Aa Galah KR 

CL AG 9 JK LI BEI AK aa . - 
Ag pen Ca AAA MBA Lah La el) 
Pe 2 


J 
- 


TA 14, - LA Ah | 
Pen pekanki Jaa AN Jaja Saka ANIS : 


” 


ah LE NAT KUTA 2 On 2 


BISU, GKY: 1 GEbAGa 


5146. Dari Ibnu Abu Laila dan Abu Farwah dari Abdullah ibnu 
Ukaim berkisah: ''Pada suatu hari Hudzaifah meminta air minum: 
maka Duhgan memberinya air didalam bejana yang terbuat dari perak: 
tetapi kemudian ia melemparkan gelas itu: Setelah ia memberitahukan 
pada para hadirin atas apa yang pernah diperbuatnya, ia berkata: 
Sungguh aku telah melarang Duhgan sebelum ini. Karena aku telah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: ' Janganlah kamu minum dari be- 
jana yang terbuat dari emas atau perak dan janganlah memakai sutra 
kasar dan maupun sutra halus. Karena semua itu adalah bagian orang- 
orang kafir di dunia dan bagian kita di akhirat nanti.” 


sep ANN 


LARANGAN MEMAKAI SUTRA KASAR YANG DISULAM 
DENGAN BENANG DARI EMAS 


1 9 - LAN II 
2 pa Manga re 
Pd 
P3 LE Sa JS US 


ee seba la 
JB Kan dg S3 NE 53 
me JA GE 
Dhyo lea Ia ah 


3533 GI GEA Pianika Jaa 
“ - 

A49 Pi FG. 3 LA (ci Aa (“4 C3 

PE AAN seN NE IS Dsn 

J3 ? 


gak Say sdah Sa bgaaasi 
“5 Agra 


$147. Dari Wagih ibnu 'Amr dari Sa'id ibnu Mu'adz ra berkisah: 
” Ketika aku datang di Madinah, aku mengunjungi Anas ibnu Malik. Se- 


telah aku mengucapkan salam, ia bertanya: ''Dan keturunan siapa 


kamu??? Jawabku: '' Namaku Wagid ibnu 'Amr ibnu Sa'id ibnu Mu'- 
adz.” Ia berkata: ”'Sesungguhnya, dulu Sa'id kakekmu, adalah se- 
mulia-mulia orang dan paling pemurah.”' Kemudian ia menangis terse- 
du-sedu karena mengenang kakekku. Lalu ia berkata: '' Sesungguhnya 
Rasulullah saw pernah mengutus seorang utusan kepada Ukaidar. Tiba- 


tiba beliau dikiriminya sebuah jubah dari sutra kasar yang disulam 


dengan benang emas. Setelah beliau memakainya, beliau berdiri di atas 
mimbar, kemudian beliau duduk tanpa bersabda apa-apa. Setelah beliau 


turun, orang-orang berebut memegang kain itu: sehingga beliau bersab- 


da: Apakah kamu semua kagum dengan kain ini? Sungguh sapu tangan 
Sa'id di surga lebih bagus daripada kain yang kamu lihat sekarang ini.” 


2 ya 


NASAKH DARI HADITS DI ATAS 


Sa Teras WEE SEN 0 


357 


8148. Mengkhabarkan padaku Abu Zubair bahwasanya dia telah 
mendengar Jabir ra berkata: ''Rasulullah saw pernah memakai mantel 
dari sutra kasar yang dihadiahkan pada beliau, tetapi beliau melepasnya 
dan mengirimkannya kepada Umar. Maka Umar bertanya padanya: 
”Wahai Rasulullah, engkau telah melepas kain sutra itu, tetapi mengapa 
kamu memerikannya padaku? Jawab beliau: Jibril telah melarangku 
memakainya. ' Tiba-tiba Umar menangis dan berkata: ” Wahai Rasulul- 
lah saw, engkau tidak menyukai baju itu, tetapi mengapa engkau mem- 
berikannya padaku?” Sabda beliau: '' Aku memberikan padamu bukan 
untuk kamu pakai, tetapi supaya kamu jual.” Akhirnya Umar menjual 
nya dengan harga dua ribu dirham.” 


358 


Pe AI 


ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMAKAI SUTRA. 
ORANG YANG MEMAKAINYA KETIKA DI DUNIA 
MAKA IA TIDAK AKAN MEMAKAI DI AKHIRAT 


.. sad “AG Lg no LG 
ANE LAS HL IESEA LS 0 
: 2 2 
MIC AL EN II IL LA JI 
Aro KE J3 3255 la LI NE aa KY 
3 nik 24 rn en, PNP LN 
0 5 “la PENA pn Oa da pekan 
“m.. ZA 
TN 
5149. Hammad telah menceritakan kepada kami dari Tsabit ra ber- 
kata: ”' Aku telah mendengar Abdullah ibnu Zubair berkhotbah: ''Mu- 


hammad Rasulullah saw telah bersabda: ”'Barang siapa yang memakai 
sutra ketika di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat nanti.” 


ART LELE JEANS OA 
AA Ja DIAN GA 
BEN Ur, 


359 


$150. Menceritakan kepada kami Khalifah ia berkata: Aku telah 
mendengar Abdullah ibnu Zubair berkata: "Janganlah kamu memberi- 
kan sutra -untuk istri-istrimu: karena aku telah mendengar Umar bin 
Khaththab berkata: Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang 
emakai sutra ketika ia di dunia, maka di akhirat nanti ia tidak akan 
memakainya.” 

Pa A4 5 “ad 

2 3410, KILAS AN 1 KEIS-odol 
NE AJ — JB HINO 

"/ na Gen ) Pena GARA Pa , 
TN £ AS sunan Sohs 


SA, BEN siap 
Sasa BEI 


DT 


5 Kas WPS AA 
SSS AN ES Ne yayaii Sada 


8151. Dari Yahya ibnu Abu Katsir ia berkata: Menceritakan padaku 
Imran ibnu Haththan, bahwasanya ia telah bertanya Abdullah ibnu Ab- 
bas tentang hukum. memakai sutra, jawabnya: ”Tanyalah kepada Ai- 
syah”. Setelah aku bertanya kepada Aisyah, maka jawab Aisyah: '”Ta- 
nyalah kepada Abdullah ibnu Umar.” Maka aku kembali bertanya ke- 
pada Ibnu Umar, Jawab ibnu Umar: "Aku telah mendengar Abu Ha- 
fesh berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa 
yang memakai pakaian sutra Ketika di dunia, maka ia tidak akat men- 
dapatkannya di akhirat nanti.” 


AE as WEI SAN 
AAU Teranan sdg Pang 
Je Kana 


160: 


5152. Dari Bakr ibnu Abdulla dan Bisyri ibnu Al-Muhtafiz dari ibnu 
Umar dari Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya seorang memakai 
sutra hanyalah orang ai tidak akan mendapat kesenangan di akhirat 
Tan 

, “Tak NA Kn “ ca 
(» Id 


A. GA 2 cah NI ea 2035 
33,3 says 213 ATAP Ini G2 PT 
Cp 2 - Pd C “IT 9 4 

Ing 1 Ka gn LS 
5153. Dari Oatadah dari Ali Al-Barigy berkata: ''Seorang wanita 
yang telah datang padaku dan ia meminta nasehat padaku tentang me- 
makai pakajan sutra: maka aku berkata padanya: '”Tanyalah hal ini 
pada ibnu Umar””. Maka ia pergi kepada Ibnu Umar dan bertanya pada- 
nya, dan aku mengikutinya untuk mendengarkan nasehat ibnu Umar. 
Wanita itu bertanya: ” Berilah aku keterangan tentang hukumnya mema- 


kai pakaian sutra.” Jawab ibnu Umar: "Rasulullah saw melarang kita 
memakai pakaian sutra.” 


LARANGAN MEMAKAN N BAJU 
YANG BAHANNYA DICAMPUR SUTRA 


Ta rt Gala g "€ 001 
CAS Para Ina SIA JG 

"Gan, an On, 1 

Aaahag TEE AN IE pi 2 3 


361 


Parent, Gk nsti 
-“ 


pia ea SAY! KA MIR 


$154. Dari Muawiyah ibnu Suaid dari Al-Barra' ibnu Azib berkisah: 
”Rasulullah saw telah menyuruh kami mengerjakan tujuh perkara dan 
melarang kami dari tujuh perkara: beliau melarang kami memakai cincin 
emas, meminum di dalam bejana yang terbuat dari perak, duduk di atas 
pelana yang terbuat dari sutra, memakai pakaian yang bahannya dicam- 
pur sutra, memakai sutra tebal, memakai sutra kasar dan memakai sutra 


tipis.” 
2 7 SN A- 2 
y3 ma AI 
RUHSAH MEMAKAI SUTRA 
2 ada 2 Af ES aS OS - 000 
Kesir, BEA aa Ia) Ja KPA sahara 
2 . 
Kap KAI Sei 
$155. Dari Oatadah dari PAI bahwasanya Rasulullah saw telah 
memberi ruhsah (kelonggaran) bagi Abdur Rahman ibnu Auf dan 


Zubair ibnu Awam untuk memakai sutra, Sikarenakali penyakit gatal 
atau alergi yang diderita oleh keduanya.” 


AI JA BUA (365568320101 
padan BS KN AS 53 


362 


5156. Dari Gatadah dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw telah 
memberi kelonggaran bagi Abdur Rahman dan Zubair untuk memakai 
sutra karena keduanya menderita sa gatal atau alergi.” 


Na AMA 


-.. Oles Ora 5. O10V 
A Ie da3 p, 4 Ka 29 
Ip NE ESA 1373 AAS Kas 
... .n Ie PA P3 M 
5 SA sabang Jan abi 
22 
- SA IE ERA 3 HS CL EPp KA 
“II 11 ne 
Kl aa el, dp obasaa AA 
OP Ta 
AGEN Es I 5 
$157. Dari Sulaiman At Taimiy dari Abu Usman An-Nahdy berki- 
sah: ''Ketika kami duduk bersama Utbah ibnu Fargad, tiba-tiba kitab 
Umar datang, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw telah bersab- 
da: ''Tidak ada yang memakai sutra kecuali orang yang tidak akan men- 
dapatkan bagiannya sedikitpun di akhirat nanti, melainkan orang yang 
sakit demikian”. Abu Usman berkata sambil mengisyaratkan jari telun- 


juk dan jari tangannya: dan aku tahu bahwa kedua jari itu merupakan 
Pena Tumbal rumbai jubah orang Persi. 


7 Ne 7-0 9 9-Jae 
adat Ara ac AIA OON 


an 
dea et TEA 
5158. Dari Suwaid ibnu Ghafalah dari Umar ra berkata, bahwasa- 


nya Rasulullah saw tidak pernah memberi rukhsah (kelonggaran) bagi 
kita memakai sutra tebal, kecuali hanya seluas jari-jari kita. 


363 


JIN 2 

MEMAKAI PAKAIAN 
J3 LITE IE GA sasa 3-01 
AL pi Ea KA rita car Sa mai 
(pe ALI EaAP 


$159. Dari Abu Ishag dari Al-Barra' berkata: ” Aku pernah melihat 
Rasulullah saw, memakai baju merah dengan rambut yang rapi: sebelum 
dan sesudah itu, aku tidak peruan melihat seseorang yang lebih tampan 


dari beliau.” 
Pd 
“ aa | P4 7 
le) : 3 


MEMAKAI JUBAH DARI BAHAN KATUN 
ai 9101 tr 3 
Pa ara, 12 La 


5160. Dari Oatadah dari Anas ra berkata: ”Pakaian yang paling di- 
sukai oleh Rasulullah saw ialah jubah dari bahan katun.” 


364 


SAAANI 221 22 PAKA 
5, - TE si ag 


LARANGAN MEMAKAI PAKAIAN 
YANG DICELUP KUNING 


(NAK (Sang AA aa ang ON 


ata (1 da0 101 1 


LN Pa Aan NG 
: KA ES aa Ap PAI 4 
II IG 


4 
OS Bana Henfa dgasol ols dal 
Cenes Kia TN oli 


$161. Dari ana ibnu Ibrahim, bahwa Khalid ibnu Ma'dan 
mengkhabarkannya, beliau Jubair ibnu Nufair mengkhabarkannya bah- 
wasanya Abdullah ibnu 'Amr berkata, bahwasanya ketika Rasulullah 


saw melihat ia memakai baju yang kain berwarna kuning, maka beliau 


bersabda: ?'Ini pakaian orang kafir: karena itu janganlah kamu mema- 
kainya.”” 


HabiyE SEN Pb ON 


# 
AI 


(5 anta PP, KAA GAS CAST : 
&- 


Y 
163 kena HI OA 5 2g —. 
SU Care ran aa 


4 yu 
3 J8 AbiJou 
# 

Dn 
: yaa 
$162. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abdullah ibnu ' Amr, 


bahwasanya ketika ia telah datang pada Rasulullah saw dengan memakai 
baju dan kain yang dicelup kuning, maka Rasulullah saw sangat marah, 


365 


beliau bersabda: '”Pergilah dan buanglah pakaianmu itu.” Ia bertanya: 


”Dibuang ke mana, wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Di dalam api.” 


Pd ga 1 ERA Rae NA 
MS Aa Ola dop 3-01 
“364934 


da 

Lha 

: I-e, 
KAK 
kaan : 


MIA Aa Sena 
en MAAN sur 23 


5163. Dari Yahya ibnu Habib bahwasanya Ibrahim ibnu Abdullah 
ibnu Hunain mengkhabarkannya bahwa ayahnya menceritakannya, 
bahwa dia telah mendengar Ali ra berkata: ?'Rasulullah saw telah me- 
larangku memakai cincin emas, memakai baju yang banyak sutranya, 
memakai baju yang berwarna kuning dan membaca Al-Our'an sambil 


DA 
“ 
21 


riku?? 
Bana 
Banana Kan maki 

Ga BEA, Jl las) NG -olit 

DE a13 AA AI al Iga CG 

0 por 


5164. Dari Iyad ibnu Lagith dari Abu Rimtsah berkata: ”'Pada 
suatu hari, Rasulullah saw datang kepada kami dengan memakai baju 
hijau.” 


360 


Kn 2 


MEMAKAI BURDAH/PAKAIAN LUAR 

ea yaa Pa. 
maen Ka paha Apn abi dl 
EN SN IKI Jb 34 
atu 


$165. Menceritakan kepada kami Oais ibnu Khabab ibnu Al-Arat 
berkata: ''Kami pernah mengadu kepada Rasulullah saw ketika sedang 
berbaring di: bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan burdahnya. 
Kami berkata: '” Wahai Rasulullah, maukah engkau memberikan perto- 
longan kepada kami dan mendo'akan kami kepada Allah?” 


MPa Ng: piara 
pasal (x& Sa Ja SN 2 f. 

De GEA 2 nishgahask 
DI Bngnih 223 Sjah 
Ga pag TOA ALE Op Senja mg 


' 


367 


5166. Dari Abu Hazim dari Sahel ibnu Sa'id berkisah, pada suatu 
hari seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan ia menghadiah- 
kan sebuah burdah kepada beliau: yaitu pakaian luar yang dijahit ping- 
girnya. Wanita itu berkata: '' Wahai Rasulullah, aku telah menenun 
pakaian ini dengan tanganku sendiri, dan aku ingin memberikannya 
padamu untuk kamu pakai.” Maka Rasulullah saw menerimanya, ka- 
rena ja memang membutuhkannya. Kemudian beliau keluar kepada 
kami dengan memakai kain itu untuk sarung. 


ANJURAN MEMAKAI BAJU PUTIH 
2 A3 SN EA #edettalig -O11V 
GAS BAG 22 KAA IE Ras 
Pera EM 


$167. Dari Abu Muhallab dari Samurah dari Rasulullah saw bersab- 


da: "Pakailah pakaian yang putih karena pakaian putih itu lebih suci 
dan lebih na di kafanilah jenazahmu dengan kain putih.” 


Jeabila SOE SE la SE Ch 
Kana 5 HI ap WI A3 kira 
KAS 20 PSG 633 Were Ar Ye 


$168. Dari Abu Oilabah dari Sumarah berkata: "Rasulullah saw 
bersabda: ''Pakailah pakaian yang putih dan kafanilah jenazahmu 
dengan kain putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian- 
mu.” 
368 


TA NYSINW — 


apr | 9 7 2G 4 3 
MELE NEKAA II jp 
Si Oa Saad linen Era 2. 


LIS fan ud 
DES Kas 13 PPN 
Pa TA 


Ana dna Kugpssant Da 


..$169. Dari Ibnu Abu Mulaikah dari Musyawir Ibnu Makhramah 
berkisah: ''Pada suatu hari Rasulullah saw membagikan beberapa ju- 
bah, tetapi beliau tidak memberikan bagian jubah kepada Makhramah 
ayahku, maka kata ayahku KepaOaku: "'Wahai-anakku marilah pergi 
bersamaku pada Rasulullah saw: Setelah aku pergi ke rumah Rasulul- 
lah bersama ayah, setibanya. di sana ayah berkata padaku: ”' Masuklah 
kamu dan mintgkan buat aku kepada beliau.” Maka setelah aku masuk 
rumah Rasulullah dan memintakannya sesuatu kepada beliau, maka be- 
liau segera keluar kepadanya dengan membawa sebuah jubah, beliau 
bersabda: ”' Aku menyimpan ini untukmu?” Maka ayahku ta, 
kepada jubah itu lalu memakainya.” 


369 


aa 


MEMAKAI CELANA 


£ Ke) AE Ilas ryan P/ Aca PTATpIA 
ag . 


ena 123 aah 


8170. Dari Jabir ibnu Zaid dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya ia per- 
nah mendengar Rasulullah saw bersabda ketika di Arafah: ''Barang- 
siapa yang tidak mempunyai sarung/kain, maka hendaknya ia memakai 
celana: dan barangsiapa yang tidak mempunyai sandal, hendaknya ia 


memakai kaus kaki." 
e sn 2 Fo 


ve — 


ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENGANGKAT PAKAIANNYA 
DENGAN SOMBONG 


5171. Dari ibnu Syihab bahwasanya Salim mengkhabarkannya bah- 
wa Abdullah ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 


370 


Orang yang mengangkat kainnya dengan rasa takabur ketika di dunia, 
maka Jaga hari kiamat ia akan dijerumuskan ke dalam api neraka.” 


da ab Di Say Mentan Sapa aa . 0 


# 


« LB sgt KA 


La Pa paka en 
AA Gagal ADA BT ML 


$172. Dari Nafi” dari Abdullah ra berkata: ”' Rasulullah saw bersab- 
da: "Barangsiapa menyeret pakaiannya karena rasa sombong, maka 
pada hari kiamat Allah tidak sudi memandangnya.” . 


AI Gu Ld an 


gw BIKE SAR ES -.0WY 


ad 


Are at AN 


Se aa Prona Bah 
Ck Kalisari AA Tana 


$173. Dari Kid ia 2 Aku telah mendengar Ibnu Umar ra 


. bercerita, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang 


menyeret pakaiannya karena rasa sombong, maka hari kiamat kelak 
Allah tidak akan sudi memandangnya." 51 


Aa 


. BATAS MEMAKAI SARUNG 
IN IA AAA P2 AI 
Kei PORN AAN, ME ALAS-OV 
BEN Tt Ita da, 2 1 DANA Ta 1 
AN Yi Moga Mag pas dn abi 


371 


| “ C 36 wp  » ta 
JNG ISI eat AA 


8174. Dari Muslim ibnu Nudzair dari Khudaifah berkata: ”Rasulul- 
lah saw bersabda: ”'Batas memakai sarung adalah sampai di tengah betis 
dan otot, jika kamu enggan, maka'turunkanlah sedikit, jika kamu masih 
enggan, maka turunkan sampai bawah betis dan jangan sampai panjang 
sarungmu mencapai mata kaki.” 


1 FANS ANK 


AS 
2 
N 


PLAN Cigsng (ON 


Nak SALA kana do ada 


8175. Menceritakan kepadaku Abu Ya'kub bahwa dia mendengar 
Abu Hurairah ra berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ”Kain sarung yang 
berada di bawah mata kaki itu, adalah bagian dari api neraka.” 


jeena kana 
/ One rape 


Lae TEA Hrga EA 
“gbibas HS 


372 


5176. Mengkhabarkan padaku Sa'id Al-Magbury dan dia mengkha- 
barkan dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bersabda: ''Kain sa- 
rung yang berada di bawah mata kaki itu, adalah bagian dari api ne- 


raka.” 
Ye 
4 
35 M1 Jual 
—, SESEORANG YANG MENURUNKAN KAINNYA 
dee 8 “SAMPAI BAWAH MATA KAKI 


Pan Tel Daud Hat 


. F 5 en aan De V 
PAKET ASEAN 
ty 6 “ sa “ 
5 Bae Kesan ooh 
: 3 Dn £ PACK 
3 Ai (Ja AA AS 
5177. Dari Asy'ats ia berkata: Aku telah Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu 
Abbas ' ra dari Rasulullah saw bersabda: Sungguh Allah tidik akan 


melihat seorang yang menurunkan Katanya sampai di bawah mata kaki, 
pada hari kiamat kelak.? 


aa 296 SNN AE Mapan . 
Tea da TEA api Pra DP 

Sar asa ui 

Ne atA 2 Papa 

HK 


5178. “Dari Kharasyah ibnu Hurr dari Darr ra berkata: "Rasulullah 
saw bersabda: ”'Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat tidak 
akan diberi kesempatan untuk berbicara dengan Allah, Allah tidak akan 


373 


mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Me- 
reka adalah orang yang suka mengungkit pemberiannya, orang yang 
suka menurunkan kainnya hingga di bawah mata kaki, dan orang yang 
menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. 


| “ 

P1 Is II SES EN ES 0 
SALA Ga Landak 

PN AA ANA AN GI MACAN AAA 


8179. Dari Salim dari Ibnu Umar berkata: ”Rasulullah saw bersab- 
da: Barangsiapa yang memanjangkan kain sarungnya, bajunya atau 
serbannya dengan rasa takabur, maka pada hari kiamat kelak Allah ti- 
dak. akan memandang padanya.” 


III ENG ELAL Gasa 3-0 


“ 4 


, IA 2 A6 Pan Pc R) : 
ya AS » pasha Sea 


c 
v 
GA, LD Kat Ka Ke LA atau 
& “ J - Ss! 
Sean J 


5180. Menceritakan pada kami Musa ibnu Ugbah dari Salim dari 
ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang 
mengangkat bajunya dikarenakan rasa sombong, maka pada hari 
kiamat Allah tidak akan memandang kepadanya.” Dalam riwayat lain 


374 


1 


——5———s 
“ 


Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sebelah 
selalu memanjangkan kecuali jika aku menahannya.” Sabda Rasulullah: 
”Kamu bukan termasuk orang yang mengangkat kain karena rasa som- 


bong.” ... 

Pa da 32 & UJUNG PAKAIAN WANITA 
yy ME LAS ai 

Aa IPA PAN UI Uye ri - 
Putro Sal Jaa) Pep Ca 

2 23 , IN aeh PENA . # 25. nan 


A 


& 


er Peta Kn Sta LE 26 
Sa an AE, 2, SA et 


PA Re BA pa AA yaa 

(5181, Dari Nafi? dari. iban Umar ra Men "Rasulullah saw. ber- 
sabda: Barangsiapa mengangkat pakaiannyg- karena rasa sombong, 
maka pada hari kiamat Allah tidak.melihat padanya.” Maka Ummu Sa- 
Jamah bertanya: .'' Wahai. Rasulujlah,.apa yang harus diperbuat wanita 
terhadap ujung bajunya?” Jawab beliau: '' Hendaklah mereka menurun- 
kannya Me ” Kata Ummu Salamah: ''Kalau begitu telapak kaki 
mel ingsih kelihatan." ai Jawab beliau: "'Hendaklah mereka menurun- 
kannya sehasta lagi dan jangan lebih dari itu.” 


dent Kiroba, pen 
Lk abs AA LN AUAN Pe peka 
MAA NA MEA: rere Kk 


375 


. In aan 
AN Pn eat 


an NN 


AE 3S 3 ES js Ws 


5182. Dari Nafi' dari Ummu Salamah, bahwasanya ia pernah ber- 
tanya kepada Rasulullah tentang ujung pakaian, jawab Rasulullah saw: 
Hendaklah mereka menurunkannya sejengkal.” Kata Ummu Salamah: 

"Kalau begitu telapak kaki mereka masih kelihatan”. Sabda Rasulullah: 
Menang mereka Pena anang lagi sehasta dan tidak boleh lebih 
itu.” 


. Z 


2 Uh AS 13655,31£ 01 
KUA TeBuN ala 


AA SAE 3 Sampe 
Ba 2 senee, Pera 
Ag 


$183. Dari Shafi iyalt dari Ummu Salamah ra bahwasanya ketika Ra- 
sulullah menerangkan tentang batas panjang kain: maka Aku (Ummu 
Salamah) bertanya: '' Bagaimana dengan pakaian wanita, wahai Rasulul- 

. lah?” Jawab beliau: "Hendaknya pada wanita menurunkan kainnya se- 
jengkal.” Kataku: "Kalau begitu, telapak kaki mereka masih kelihat- 
an”, Sabda beliau: "Hendaknya mereka menurankannya lagi sehasta 


dan tidak boleh lebih dari pa L 
RA EP Ksrlag Lg IS 58 01 
JElgp555 sanga bas days 
ESY #53J UE ESAI 


$184. Dari Sulaiman ibnu Yasar dari Ummu Salamah ra berkata: 
"Ketika Rasulullah saw ditanya batas panjang ujung pakaian wanita, 


376 


sabda beliau: ”'Sejengkal lebih panjang dari pakaian lelaki.” Kata Um- 
mu Salamah: ”'Kalsu begitu telapak kakinya masih kelihatan.” Sabda 
beliau: '' Turunkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu.' 


“aa 2 S| LS AI 
SJ 
LARANGAN MEMAKAI BAJU YANG SEMPIT 


Ana Matint adu EA. 


En AAL, an 23 
Ken SEE 


5185. Dari Ubaidillah ibnu Abdullah dari Abu Sa'id berkata: ''Ra- 
sulullah saw telah melarang memakai baju yang sempit dan beliau me- 
larang jongkok sambil memeluk lutut di dalam satu baju, karena yang 
demikian itu tidak ada kelonggaran sedikitpun.”" 


Pd 
“IE ET HE yaaa -oW1 
ha LL “y 3 J3“ Pa 
si Ganga AN AP: 
IS ' “ “' a 
HA Ain daa A3 IE Haa - m3 3 NA 
5186. Dari Atha' ibnu Yazid dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
"Rasulullah saw telah melarang baju yang sempit dan beliau melarang 


jongkok sambil memeluk lutut di dalam satu baju, karena yang demiki- 
an itu tidak ada kelonggaran sedikitpun.” 


377 


-. Pu Lu a Pa, TA 
LARANGAN JONGKOK SAMBIL MEMELUK LUTUT 
DALAM SATU BAJU 


LH Bh 5 YG AIO SAI ONV 
BRI nee Siak 


: - 
5187. Dari Abu Zubair dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah telah 
melarang pakaian yang sempit dan beliau aa —. sambil me- 
meluk lutut dalam satu baju. 


BRA 


: MEMAKAI SORBAN HAROONIY AH 
Du Peak Sons Jarang “DIM 


Ke” 


rn Pad PA Piraki 1? 
IEK Kedasak An an Pein 


“5188. Dari Ja'far ibnu ' Amr ibnu Huraits dari ayahnya berkata: 
” Aku pernah melihat Rasulu ah saw memakai sorban Harganiyah. 31 


SEN Lal 


MEMAKAI SORBAN HITAM 
Tea NASI 28 KANE OMA 


378 


.-. 


7 Keane Ken, Tr mm TAN SO ah 


RI A03 Ta 


s189. Menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir ra, bahwa- 
sanya pada hari Fathu. Mekkah, Rasulullah saw memasuki kota Mekkah 
dengan. memakai sorban | hitam dan beliau tidak melakukan ikhram.. 


aa NEK BII E-ON 


, Aa Ban 


| 33 2a Pp SNN OP 


Pada hari Fathu 


5190. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: 
Mekkah, Rasulullah saw memasuki Hita Mekkah dengan memakai sor- 


ban 'hitam.”” sni 
Kaaa an 


Pa Paten ace UJUNG POETAN SAMPAI PUNDAK 


IN BAG A1 
anta ny rp R32 bu ggas Ag 
4 RK. gr “0 
Kat ai Pa AP SA 
aan aa 353 Kilas 515 ga PO daks9 
5191. Dari. Ja'far ibnu "Amr ibnu Umayyah dari ayahnya berkata: 
"Seakan kini aku masih melihat Rasulullah saw ketika beliau berkhut- 


bah di atas mimbar dengan memakai sorban hitam, beliau turunkan 
ujung sorbannya itu sampai di antara kedua pundaknya.” 


379 


“GAMBAR 


, Ata ae 45 s 
RJ GI AME SI SE ES -ONAY 


rteN T ELSA NA) Ora 


#—— pd 


8192. Dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhah ra, bahwasanya Rasulul- 


lah saw bersabda: ''Malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalam- 


nya ada anjing atau sa makhluk sea " 


“— Tn - 5 
Pen “22 ae: 2g Jas | L Sal 


(AN ka seks ab 
$193. Dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhah ra berkata: "Aku telah 


mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Malaikat tidak mau memasuki 
rumah yang di Pia ada anjing atau gambar makhluk hidup.” 


Sena . Sepang 36-01 
seng tamah sdg 
kena Ati pra 


MI LG 


309794 BUI Ya Cabang Jasa 


"2 A Opo Naa 
AS AMI pa 


4 wwe —  —————— 4 
- 


Pasi sets Maan 
LE TE BISU 


$194. Dari Abu Nadirah dari Ubaidillah ibnu Abdullah berkata, 
bahwasanya ketika ia mengunjungi Abu Thalhah Al-Anshory, di sana ia 
bertemu Sahal ibnu Hunaif. Ketika Abu Thalhah menyuruh seseorang 
mengangkat permadani yang berada di bawahnya: Sahal bertanya pada- 
nya: ”'Mengapa kamu mengangkatnya?” Jawab Abu Thaihah: '' Karena 
di dalamnya ada gambarnya. Sebagaimana kamu ketahui Rasulullah saw 
telah melarang adanya suatu gambar.” Kata Sahel: ''Kecuali gambar 
yang ada pada pakaian/kain.' Kata Thalhah: ''Benar, tetapi aku lebih 
berhati-hati di dalam menjaga diriku.” 


s3 Ann Ade its EA 33536 00 


BN Sin aanka 


Pa Ge GA Le Sea 3 A96 pe 
- &. ajaa AN 
IY Papa 2 BN 
: S3 Suu 2, 
Aa Je MEN Kana 133 
: & 3 Pd 
Mba eh aren 


5195. Dari Zaid ibnu Khalid dari Abu Thalhah berkata, bahwa- 
sanya Rasululiah saw bersabda: "Malaikat tidak mau memasuki rumah 
yang di dalamnya ada gambar.” Busr berkisah: ''Ketika kami berkun- 
jung pada Zaid yang sedang sakit, kami lihat di pintu rumah Zaid ada 
kelambu yang bergambar. Maka aku bertanya kepada Ubaidullah Al- 


381 


Khaulany: ''Bukankah pada hari pertama, Zaid telah memberitahu kita 
tentang adanya larangan gambar.” Jawab Ubaidullah: ” Apakah kamu 
belum mendengar ia berkata: ? Kecuali gambar yang Ketan di ba- 
ju/kain. Nas 


INI 


CS EA KA 
Mn 
YES 198 yag Sa SA alas 


A3 - 

5 196. Dari Sa'id ibnu Akin HarLAhi ra-berkisah: padu sua- 
tu hari, aku membuat hidangan, kemudian aku mengudang Rasulullah 
saw. Ketika beliau memasuki rumahku dan melihat sebuah kelambu 
yang bergambar makhluk hidup, maka beliau keluar dan bersabda: ”'Se- 
sungguhnya manikak Ugak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada 
gambar.” . « - » 2 £ 


z & SG sasa 2 25 Kas Ka -0YAV 

Z4 AJu ae AA 
PE keniea : Na 
IRIS CAMERA AT 133 TE 
ae 1G 2 KE 


5197. Menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya 
dari. Aisyah ra berkata: ”'Pada suatu hari Rasulullah saw keluar se- 
bentar, ketika beliau kembali ke rumah, aku telah memasang kelambu 
yang gambarnya kuda yang bersayap. Ketika beliau melihat kelambu itu, 
maka sabda beliau: '' Lepaskan kelambu itu.” 


382 


Mena 


Ge ea G5 (0 SAN, 
SAE MANA Se 


LL  — 
Sa ANA 


Epi RI ea SET sa 
MEN gai HI i 
Ladki Ind 3:2 


“tt - 


LERSLIKI Gu Pata TA 

LI Pap ane fana 
2 35 2 sa 2 A27L 9 Lea 
ca pe One MIL 


5198. Dari Sa'ad ibnu Hisyam dari Aisyah (Istri Rasulullah saw) 
berkata: ” Kami mempunyai kelambu: yang bergambar burung yang ber- 
ada di depan rumah. Sehingga dapat terlihat oleh setiap orang bila hen- 
dak masuk ke dalam rumah kami. Tiba-tiba Rasulullah saw bersabda: 
”Wahai Aisyah, pindahkan kelambu ini, karena setiap aku masuk ru- 
mah aku melihatnya hingga aku teringat akan dunia.” Aisyah berkata: 
Dan aku memiliki selembar beludru yang ada gambarnya, dan kami 
biasa memakai baju beludru itu ag memotong gambarnya. "2 


Rao aa BN om | 


II K3 


OAT: Bro IE Saga 
Snp ada kas YAN iPveg 


“II 221 Ida un 


S0 MAA BELI Sa KTA 


. 5199. Dari Al-Oasim dari Aisyah ra berkata: ”' Di rumahku ada kain 
yang ada gambarnya, maka aku memasang kain itu untuk tabir di suatu 
ruangan di dalam rumah. Ketika Rasulullah saw hendak shalat di ruang 


383 


itu, tiba-tiba beliau bersabda: '” Wahai Aisyah singkirkanlah kain itu da- 
riku?”. Maka aku segera melepasnya, lalu aku jadikan kain itu menjadi 
beberapa ban 


25412 an , ip na 
jade Sa LAS 
Sana Seda 2 
NG ng Kam SENI ISIE FU 
SI XA SA enhe Seng Uelat pan HE 


| 2 Ta KA. abdi 1 KE 
Kage apa | 


5200, Menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu Al-Oasim bahwa 
ayahnya dari bercerita Aisyah ra, bahwasanya ia mempunyai sebuah ta- 
bir yang bergambar. Ketika Rasulullah saw masuk rumah, tiba-tiba 
beliau melepaskan. Akhirnya Aisyah memotong kain kelambu itu dan 
dijadikan dua bantal. Rabi'ah ibnu Atha' berkata: ''Aku telah .men- 
dengar dari Al-Gasim dari Aisyah berkata: ''Dan Rasulullah biasa mema- 


kai bantal itu.” 
“ PN Pa “ wi 14 


ORANG YANG PALING BERAT SIKSANYA 
PADA HARI KIAMAT 


LK Npalol JNE - “1 


384 


De Kepada NA 
3 # - « f3 ya Ape AN “ 
mada ara Mg AA pera 

AR MEA 


sagin Ly 


5201. Dari Abdur Rahman ibnu Al-Gasim dari ayahnya dari Aisyah 
ra berkisah: "Ketika Rasulullah datang dari bepergian, aku telah mema- 
sang tabir yang bergambar untuk menyekat ruangan, tiba-tiba beliau 
menurunkan kain tabir itu dan bersabda: ''Orang yang paling berat sik- 
saanya pada hari kiamat, mereka yang menyaingi ciptaan Allah.” 


PA TN Hg PATI Sa As sanad 
NN NEN ROA Ie 
GAN P33 dh KE phase 

KI jaya tt eh G3 Ganas 


5202. Dari Zuhriy bahwa dia mendengar Al-Oasim ibnu Muham- 
mad mengkhabarkan dari Aisyah ra (istri Rasulullah saw) berkisah: 
"Ketika Rasulullah saw memasuki rumahku, aku telah memasang ke- 
lambu yang bergambar makhluk hidup di suatu ruangan dalam rumah. 
Setelah melihatnya, seketika wajah beliau berubah merah karena marah, 
kemudian beliau merusak kelambu itu sambil bersabda: “”Sesungguh- 
nya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah mereka 
yang menyamai penciptaan Allah.” 


385 


(Kat Is - 
dslaal KAN EPA IKA 
BEBAS PELUKIS MAKHLUK HIDUP 
PADA HARI KIAMAT 


| Di 3 1 jaan AN 
ne, | AE £ Takan sa sal 


ea P3 jang Bag 


1 tp rak Eh kot Laga A3 d3al Ta 
sira ba La bara mana 1 


$203. Menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Arubah dati Nad- 
ler ibnu Anas berkata: "Ketika aku duduk di sisi Ibnu Abbas tiba-tiba 
seorang dari penduduk Irak datang padariya, ia berkata: "Aku telah me- 
lukis gambar-gambar ini, bagaimana pendapatmu tentang gambar ini?” 
Jawab Ibnu Abbas: ”Kesinilah kamu, sungguh aku telah mendengar Ra- 
sulullah saw bersabda: "Barangsiapa ketika di dunia melukis sebuah 
gambar makhluk hidup, maka pada hari kiamat ia akan dipaksa untuk 
meniupkan roh ke dalamnya, sedangkan ia tidak akan dapat meniup- 


IMS LAE RS LN Lek NS 
| “st (Na . 
MI yan JI EA -O 
AI MI LI 1 Pa La PP Lea 
ISS PAS 0 0 50 papan pen Jua 
386 


ca 


Gara Gang 


$204. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata: "Rasulullah saw 


bersabda: ''Barangsiapa yang melukis sebuah gambar makhluk hidup, 
maka pada hari kiamat ia akan disiksa hingga ia dapat meniupkan roh ke 
dalamnya, padahal i ia tidak mampu meniupkannya untuk selamanya.” 


Aa MERE GAS EKO 
salad Maak ENYA 
da 33 T nee Sen 


$205. Dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata: "'Rasulullah saw 


bersabda: ''Barangsiapa yang melukis gambar makhluk hidup, maka 
pada hari kiamat ia akan dipaksa meniupkan roh ke dalamnya, padahal 
ia tidak akan mampu. menjupkan roh'ke alamnya. » 


Kis Anda SITE Jul X 1 


TI 


Sen dag A Lap Td, MENGAN pena n A 51I6 
ai AAL Gaga #31 TAU Huh 1633 


Ka 


5206. Dari Nafi” dari Ibnu Umr ra, bahwasanya Rasulullah saw 


| bersabda: ''Sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar-gambar 
makhluk hidup ini, maka pada hari kiamat, mereka akan disiksa, dikata- 
kan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu lukis.” 


£ Tn Ja ea 2 ENYA Ep AN 


387 


KB Plan pekenli Jae Aga BA Ae 
NAN NNKAN Gabah SS 
SEL 


5207. Dari Al-Oasim dari Aisyah istri Rasulullah saw bahwasanya 
Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya orang-orang yang melukis 
gambar-gambar ini, maka pada hari kiamat mereka disiksa dan dikata- 
kan pada mereka: ”Hidupkanlah apa yang pernah kamu lukis.” 


LA Ae Yi pale- NA 
13 MANA KS: Tea ra DA 
MEI SAN Gada 


$208. Dari Al-Gasim ibnu Muhammad dari Aisyah istri Rasulullah 
saw berkata: ”'Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada 
hari kiamat ialah mereka yang melukis menyamai penciptaan Allah.” 


AP ad TER MAN 


MANUSIA YANG PALING BERAT SIKSAANNYA 
PADA HARI KIAMAT 


188 


5209. Dari Masrug dari Abdullah ra berkata: '”Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari 
kiamat ialah mereka yang melukis makhluk hidup. Id 


dak SEE Lan LEAN 


NE EA Kh engatat EN OP LA Jeep 
AAN AI Leg WNA KASN EAN Ha 
15 Hanna ea 

aa an IS P4 “a aa 
3 daa un 


5210. Dari' "Mujahid dari Abdu Hurairah ra berkata: ''Pada suatu 
hari Jibril as datang kepada Rasuiuliah saw' maka sabda Rasulullah saw 
padanya: ''Maksuklah””. Ia berkata: '' Bagaimana aku masuk, sedang- 
kan di rumahmu ada kelambu yang bergambar makhluk hidup: dan 
kami -para Malaikat-tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya 
ada gambar makhluk hidup. Maka hendaklah kamu potong kepala gam- 
bar itu atau kamu tutup ia dengan permadani.” | 


SEE TENIS gai sat an 
LA GA. N 
BII Ank Anda Alia, 
Kasus 3 


389 


$211. Dari Abdullah ibnu Syagig dari Aisyah ra berkata: ”' Rasulul- 
lah saw tidak pernah shalat dengan memakai selimutku.” 


Eat G- NY pos yok 
Ann NI JS 
CIRI - CIRI SANDAL RASULULLAH SAW 
IIS PGA an Pa ana PN 

KEPO LEO GT 2 UT Ra Inda abi 


5212. Weicerdta kasi kepada kami Oatadah ia berkata: Anas ra telah 


menceritakan pada kami bahwasanya 'sandal Rasulullah saw mempunyai 
dua tali. 


BISA HAL NY 
PN Te SATA NP ab Ja 


' 8213. Dari Muhammad dari ' Amr ibnu Aus berkata: "Sandal Rasu- 
lullah saw mempunyai dua tali.” 


LARANGAN BERJALAN SATU SANDAL 


Io 3 SA g- 0 


IL 3 d CAR AG, " 
ea : A (TEA, ED 
Ata 43 reny METERAN: .11 

39, 


A LI WOWAE AN 


$214. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 
bersabda: "Bila salah satu tali sandal seorang dari kamu terputus, maka 


janganlah ia berjalan dengan satu sandal, sampai setelah ia memperbaiki 
tali sandal yang rusak.” 


IAI Il 1 & & ne 
5. ETAP, BP pIN ES -N 


TA) 


- 25) -. Sand 
OyE Aa an AA 


bang 153 pain Ho ab Ian GL SAI 


- 
Aa 3 
3 1 J 74 


15,21 ss Kesaleah 2 Ke AD Spa LI AAN 
2S II SAN ea SAN 


5215. Al-A'masy: telah menceritakan kepada kami dari Abu Razin ia 
berkata: ” Aku telah melihat Abu Hurairah menepuk tangannya ke dahi- 
nya sambil berkata: ”Wahai penduduk Irak, mengapa kamu mengata- 
kan bahwa aku telah berdusta atas hadits Rasulullah?” Aku bersaksi, 
sungguh aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Bila salah satu 
tali sandal seorang dari kamu terputus, maka janganlah ia berjalan 


dengan satu sandal, sehingga ia telah Hata tali sandal yang 
rusak.” 


ABE 
KERINGAT RASULULLAH DIHAMPARKAN KULIT 
HA Isi Jab e3S- NO 


ANE Ta Ta menga Fe La 


391 


I 05K NI LA - 2 41 PA 


Ke Aa Tan ut Tera Ius 
Ba e Wa TNGYA esis 
38 SEA 136 Area Kai Bass 


NX 


/ 


8216. Dari Abdullah ibnu Abu Thalhah dari Anas ibnu Malik ra 
bahwa pada suatu hari Rasulullah saw berbaring di atas suatu hamparan 
kulit, hingga beliau berkirats maka Ummu Sulaim menyeka keringat be- 

- liau lalu memasukkannya ke dalam botol, setelah Rasulullah melihat 
botol itu, beliau bertanya: ” Apa yang telah kamu buat di dalam botol 
ini, wahai Ummu Sulaim?” Jawab Ummu Sulaim: ?' Aku menyimpan 
keringatmu di dalam munyak wangiku. 2 Maka Rasulullah saw tertawa.” 


MEA sai PN 


MEMILIKI BUDAK DAN KENDARAAN 


IL 1 1 a 3 9 


Het SAE INN 
CAT EA TN YAAA 
IE PEN Ane 
Lenungnya EL SO3la 


$ 
Ly Ju D , & Ly Iri sIs II 
pemle N In PN Ang 2D KY Je Ia 3an 


392 


“AP $ 34 PRT AA $ 
1 sa K or Hatta 


8217. Dari Abu Wa-il dari Samurah ibnu Salam berkisah: ''Pada 
suatu hari aku mengujungi Abu Hurairah ibnu Utbah yang telah ditikam 
seseorang. Kemudian ketika Mu'awiyah juga mengujunginya, menangis- 
lah Abu Hasyim. Mu'awiyah bertanya padanya: ” Apa yang menyebab- 
kan kamu menangis, apakah karena kedua-duanya” Aku menangis ka- 
rena mengingat pesan Rasulullah saw dan aku suka bila aku dapat me- 
laksanakan pesan beliau: beliau bersabda padaku: ”'Bila kamu men- 
dapatkan harta bagian dari rampasan perang, maka kamu cukup meng- 
ambil seorang budak dan kendaraan untuk fisabilillah'”. Setelah aku 
Has harta Tuagan itu dan aku Pa memiliki keduanya.” 


E2 Pt ahas Ha 
SIS Segan PAN 
NK abJ323 SE AG Ssenaya 
MAN Sr 


$218. Menceritakan kepada kami Usman ibnu Hakim dari Abu 
Umamah ibnu Sahal berkata: '' Gagang pedang itu terbuat dari perak.” 


Ian Sy, “ 


ET Ong AK 3S FIGI NN 


393 


4, & . N Fa “n GK, Tue AN M 
Tg / PI 
Geng alat 

$219. Menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas ra berkata: 


''Ujung sarung pedang Rasulullah saw terbuat dari perak dan gagangnya 
dari perak, di tengahnya ada cincin yang terbuat dari perak.” 


WN Jen REA N 
ah Paha 
A3 3055 Ken A abJa2 k 


5220. Dari Gatadah dari Sa'id ibnu Abu. Hasan ra berkata: "Ga- 
gang pedang Rasulullah saw itu terbuat dari perak.” 


rta 3 “3G 
SEN Sa ONE MI AI 


LARANGAN DUDUK BERALASKAN PELANA 


DARI SUTRA URJUWAN 
IS 25 SEN BE NYI 


A1... 


HERI ILAN Arka 
APA Ba : bug SUN Sg asi 
Oo Y So BANK 


$221. Dari Abu Burdah dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw ber- 
sabda padaku: "Wahai Ali, ucapkanlah do'a 'Allahumma saddidnii 
wahdinii' (Ya Allah luruskanlah jalanku dan berilah aku petunjuk), dan 


394 


beliau melarangku duduk beralaskan sutra, yaitu sutra kisi yang dibuat 
oleh wanita pada pelana untuk suami mereka. bahannya terbuat dari 


sutra urjuwan.” 
roaan Hnat N IT 
5 Fs Ea. 
&4 SJ LHS | 


BOLEH DUDUK DI ATAS KURSI 


Has 1616 Elang SAN 
MAA aa, Anda sa: Sd) 
MAMA AISI 


F3 aer an ana Na KIT IAP 

Bale Sensas 

/ TT EA DIPAN ITA span 
(GAS an dana nga 


5222. Dari Humaid ibnu Hilal ia berkata: Abu Rifa'ah berkisah: 
” Aku datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berceramah, setelah 
berceramah aku berkata: ''Wahai Rasulullah, aku seorang asing yang 
ingin bertanya tentang Islam karena ia belum tahu tentang hakekat 
Islam.” Maka Rasulullah saw segera menyambutku dan meninggalkan 
ceramahnya. Setelah ia sampai di rumahku aku persilahkan beliau du- 
duk di atas kursi yang kakinya tersebut dari besi. Setelah Rasululllah 
duduk di atas kursi itu, beliau mengajarkan kepadaku tentang apa yang 
telah diajarkan Allah pada beliau, kemudian beliau kembali kepada ce- 
ramahnya dan menyelesaikannya.” 


395 


. MENDIRIKAN KUBAH MERAH 


Meptu AS RA 4 Bae yna 
kera Ae kano In BK 
BAN 5 penpakaa 


NAK 
FT MP 


5223. Dari Aun ibnu Abu Juhaifah dari Abu Juhaifah berkata: 
?Kami pernah bersama Rasulullah saw di kampung Al-Batha Mekkah 
ketika itu beliau memakai jubah yang berwarna merah: bersama beliau 
orang-orang yang menempuh perjalanan ke Madinah. Ketika datang 
waktu shalat Bilal datang kepada beliau dan menyerukan adzan, sambil 
menghadapkan mulutnya ke kiri dan ke kanan.” 


396 


Patin 


KITAB TATA CARA PENGADILAN 


| sknaniganss 


KEUTAMAAN HAKIM YANG ADIL 
DALAM MENENTUKAN HUKUM 


—». PES ali IEEE yaa (Bae £ £..OW 
Gta Sue Gesang HI ai 


. 
aed 


3 LAN CI Sa HAGSIG AS 
TE. Nasagi 2 s2 £ ha Ta 74 Sh 


LP un) 


Kan 


$224. Dari 'Armr ibnu Aus dari Abdullah ibnu 'Amr ibnu Ash dari 
Rasulullah saw bersabda: ”'Sesungguhnya orang-orang yang berlaku 
adil di dalam menentukan hukum, maka pada hari kiamat kelak me- 
reka berada pada kedudukan yang tinggi dan terpuji di sebelah kanan 
Tuhan Yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang adil di 
dalam putusan mereka dan di dalam keluarga mereka dan mereka tidak 
pernah berpaling dari keadilan.” 


397 


III 
PIMPINAN na ADIL 


3-0 (43 “2 R3 
1 


1 Er AT PD 0 Ten Pra ai 
Eh k33 Peru anian 
A3 PAKA EPA IsaiSahi Tpi Aa 

Li SA alah - KAAArid Kan ola C2 
benny 3 
LT IS INK Ng 
Yy42- BIS, Te Ken papa 

33 9 


Ce SAS LAS 


KO 


AN As N 


t-. 


CN 


5225. Dari Hafesh ibnu Ashim dari Abu Hurairah bahwasanya Ra- 
sulullah saw bersabda: ”'Pada hari kiamat ada tujuh golongan yang akan 


dilindungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali 


naungan Allah, mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang gemar 
beribadat kepada Allah, orang berzikir pada Allah di kala sunyi hingga 
kedua matanya menangis, orang yang hatinya selalu condong ke masjid, 
dua orang yang saling mengasihi karena Allah, lelaki yang diajak serong 
oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik tetapi ia menolaknya 
dan berkata: ” Aku takut pada Allah”, dan orang yang selalu merahasia- 


398 


kan sedekahnya sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui 
apa yang diberikan oleh tangan kanannya.” 


LGA SY 


SEORANG HAKIM BENAR DALAM MEMUTUSKAN HUKUM 


NS SESEI TRI we band 
GA Ea anna ari SAS yA an 
EA: Iaga agat dl aa 


| | 5226. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra berkata: "'Rasulul- 
lah saw bersabda: ”'Bila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan 


hukum kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan bila ia 
berijtihad tetapi ia keliri,, maka ia mendapatkan satu pahala.” 


SENIS 5£ 33 2 AN eren Maya AS 


TIDAK BOLEH MENGANGKAT ORANG 
Ka MEMINTA "DI HAKIM (KEKUASAAN) 


ENI N Head: Mah -ONV 
PA Gr Ea Pa ATA TER Ag A3 A5 AG 


2 ban se en 4 se 
LIA Aa aur se Rar 


5227. Dari Abu Sa'id ibnu Abu Burdah dari ayahnya dari Abu 
Musa Al-Asy'ary berkisah: ''Beberapa orang dari Asy'ariyin datang ke- 
padaku, mereka berkata: ''Wahai Abu Musa, marilah pergi ke rumah 
Rasulullah saw bersama kami: karena kami mempunyai suatu hajat'. 
Maka aku pergi bersama mereka. Ketika telah dihadapan Rasulullah, 
mereka berkata: '' Wahai Rasulullah, tugaskanlah kami di suatu daerah 
yang berada di bawah kekuasaan Islam.” Ketika aku mendengar per- 
mintaan mereka kepada beliau saw, maka aku terlepas diri dari apa yang 
mereka ucapkan, dan aku sampaikan pada beliau, bahwa sebelumnya 
aku tidak mengetahui hajat mereka. Maka Rasulullah saw mempercayai- 
ku dan memaafkan aku. Kemudian sabda beliau: ''Kami tidak akan 
memberikan tugas kepada orang yang telah memintanya kepada kami.” 


ANGEL 220 533 2 ORNN 
Iso #35 SAN BENSIN kb 


G3 Hakan #1, RP 


Eny IE pe 
SE Gea eta Gta Kn 


5228. Dari Oatadah berkata: Aku telah mendengar Anas bercerita 
dari Usa'id ibnu Hudlair bahwasanya seorang Anshar telah datang ke- 
pada Rasulullah saw, kemudian ia berkata: '” Wahai Rasulullah, sukakah 
engkau menugaskan Fulan.” Mendengar permintaan orang itu, maka 
Rasulullah saw berkata kepada kami: ”'Sungguh sepeninggalku nanti, 
kalian semua akan mendapatkan orang-orang yang individualis, karena 
itu sabarkah kalian, hingga kalian bertemu denganku di telaga.” 


400 


ON EA 
LARANGAN MEMINTA KEKUASAAN 
SS ey PE sey EA 
Cin Aa Ae Pamen) 


- 


“ Kr 
2, - “ 24 IT ui 7 
Pa - OS yen 
$229. Dari Al-Hasan dari Abdur Rahman ibnu Samurah berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ”' Janganlah kamu meminta kekuasaan, se- 
bab bila kamu diberi kekuasaan atas permintaanmu, maka kekuasaan 
itu akan dibebankan padamu sendiri, tetapi bila kamu diberi kekuasaan 


tanpa memintanya, maka kamu akan dibantu di dalam melaksanakan 
kekuasaan itu.” 


. (S3 “An Pd P4 '&) 
NeA kena ET EK TANK O, 
/ / 
Si 211 P414122 1S IA AS Pa, 
PALI aye AS Lead Pur Id Aa Lp, par yet 
(ea 1 Kak Na, PA CA 
Ke PERS JADI ag ka 
3 “0 
MA Ha md 
var Kdi Serda 59 
$230. Dari Al-Makbury dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 
bersabda: ''Sepeninggalku nanti sungguh kalian akan tamak pada ke- 
kuasaan, padahal kekuasaan itu merupakan penyesalah dan kesengsara- 
an pada hari kiamat kelak, sebaik-baik anak adalah yang masih menyu- 


su, dan seburuk-buruk anak adalah anak yang telah disapih dari. pe- 
nyusuan ibunya.” 


401 


Ah MM 22 | SI LEAN FK 
IAIN AA KI 
MENUGASKAN PARA PENYAIR DAN MEMBERI KEPUTUSAN DI ANTARA MEREKA 
28 en 2 | DENGAN ADIL 
Pos PEG 1S is SN Pa Hen en AAL ma Yr 
» own e JA Efalnga aan an 0 
Hn 3 ES da Susi Foyke-l LN AD NIDA 
» 7 5 BIASA 15 10 Lj dl 
IL A6 IA are f — Ia Pa Uu, 0 Ken IS ad bara) 
TEE IIA Kaisasa az 9 mis | pra 3) pen 
Na ag uang PA 2 Sasa Bapa Ae 
“sar OP ala ipaktyartar ae) & SU KAB IG ii (CE MNTA 
etatath Pen oa" 2 H AIAA KAA, : KEP In 92 ADIL) 
singgasana 0 SUS ia 
Keane 


tag, Med 4 
AN! SAI Genta 39 A13 Salsa IE | “ Aa en 
PEESERA 4316 4 - IA . 4 Pa 3 . TeNANA YA A AB O gop 
1 PI Ag! PSA Jo sp 333 i 2 aan CA AAA 
| | A15 gd AS A9 — Rd J8 AG NG 
5231. Mengkhabarkan padaku Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah Pa LL ya , & 4 2 In L, , 
ibnu Zubair berkisah: ''Pada suatu hari, ketika rombongan Bani Tamim : 9 oi TAP J9 13 BJe 3, j6 P FI 
datang kepada Rasulullah saw, maka kata Abu Bakar: ” Angkatlah Al- : : sangar 9 — Pn 


Oa'ga ibnu Ma'bad menjadi pemimpin. Dan Umar ra berkata: ?” Ang- 


katlah Agra? ibnu Habis menjadi pemimpin.” Maka kedua sahabat ber- . $232. Dari Syuraih ibnu Hani' dari ayahnya (Hani?) berkisah, bah- 
tikai hingga suara keduanya keras sekali: akhirnya turunlah ayat: ''Yaa wasanya pada suatu hari ayahku datang pada Rasulullah saw: Rasulul- 
ayyuhal laadziina aamanuu laa tugaddimuu baina yadayillaahi wa rasuu- | lah sawtelah mendengar kaum Hani' memanggil Hani? dengan sebutan 
lihi wattagullaaha, innallaaha samii'un 'aliim”. (Hai Orang-orang yang Abul Hakam. Maka Rasulullah bertanya padanya: "Sesungguhnya 
beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertak- » Allah Ta'ala disebut dengan sebutan Al-Hakam sebab segala hukum di- 
walah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha » serahkan pada-Nya: tetapi mengapa kamu dipanggil juga dengan nama 
Mengetahui). Andaikan mereka bersabar hingga engkau keluar kepada 2 Abul Hakam?”' Jawab ayah: "Karena bila terjadi perselisihan di antara 
mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka.” P3 kaumku, maka mereka meminta aku yang memutuskan perselisihan me- 


reka. Setelah aku memutuskan di antara mereka, maka masing-masing 


dari mereka puas dengan keputusanku.” Sabda beliau: '' Alangkah baik- 
nya apa yang kamu putuskan, tapi siapa nama anakmu?'' Jawab ayah: 
"Mereka bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim.” Tanya beliau: 
"Siapa yang terbesar?” Jawab ayah: ”'Syuraih'”. Sabda beliau: ''Kalau 
begitu panggilanmu dengan nama Abu Syuraih”'. Setelah itu ayah di- 
panggil dengan nama itu, dinisbatkan nama anaknya yang terbesar.” 


SENIN 


LARANGAN MENGANGKAT WANITA MENJADI HAKIM 


2x 2 - Ts “ 3 Pd - 
GEA KE SEE gadi -ONY 


Ms dk Senada, &) ngan 


- AS “9 


25 lai Ah 
' Sia Pa 1932 
$233. Dari Al-Hasan dari Abu Bakrah ra berkata: ''Semoga Allah 
melindungiku dari segala sesuatu yang telah aku dengar dari sabda Rasu- 
lullah saw ketika Kaisar Romawi meninggal. Beliau bertanya: ''Siapakah 
pengganti raja itu?” Jawab mereka: '' Anak perempuannya””. Sabda be- 


liau: "Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan 
negaranya pada seorang wanita.” 


A ALYOYN NY 


BN. Dandan 


Ye Lari | 7 
Sa Aas PL Jaa Ig da LSI 
— Oa 
G- 7 23 Ad 
ne J3 pap Kang 
MEMUTUSKAN HUKUM DENGAN OIYAS 


DAN BEBERAPA HADITS YANG DIRIWAYATKAN 
OLEH AL-WALID DARI IBNU ABBAS 


OTP IA PSA NEON 
dam 9 NG 7 AG LAN LAGU YAA 3 


ni TN Be (ae BAE AA Sella An 


Brata SA tepar 
215 segan singa 2Y Sai 


2 TKA AN : £ S3 3 


ba asia 


5234. Dari Al Walid dari Auza'i dari Az Zuhry dari Sulaiman ibnu 
Yasar dari ibnu Abbas (Al-Fadial ibnu Abbas) bahwasanya pada waktu 
pagi hari nahar ketika ia membonceng di belakang Rasulullah saw: tiba- 
tiba seorang wanita dari Khas'am datang pada beliau seraya berkata: 
'"Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya kewajiban haji telah diturunkan 
bagi setiap hamba, ketika ayahku telah sangat tua dan ia tidak dapat lagi 
naik kendaraan terkecuali dengan berbaring, apakah aku boleh menu- 


naikan ibadat haji untuknya?” Jawab beliau: ?'Ya, tunaikan haji untuk- 


405 


nya. Sebab andaikan ayahmu menanggung hutang, niscaya kamu harus 
melunasinya.” 


A1 1L0 432 Alan GUI KIT 0ZA 
Dan SEMINGES Sa OA Je ai 


4 ah em tp “yA 
KELAS ore dea 3s 
3 £ 2.4 - Te KG « AE KLS Hn! 


KUSEN NS AN 


Pa: Menceritakan pada kami Al-Walid dari Al-Auza'i, ia berkata, 
Mengkhabarkan padaku ibnu Sihab mengkhabarkan padaku Mahmud 
ibnu Khalid, ia berkata: Menceritakan pada kami Umar dari Al-Auza'i, 
menceritakan padaku Az-Zuhry dari Sulaimman ibnu Yasar dari Ibnu 
Abbas berkisah, bahwasanya seorang wanita dari Khas'am meminta fat- 
wa pada Rasulullah saw, ketika itu Al-Fadlal sedang menggoceng dibe- 
lakang Rasulullah saw. Tanya wanita itu: ” Wahai Rasulullah saw, se- 
sungguhnya kewajiban haji diturunkan Allah atas hambanya ketika 
ayahku berusia lanjut dan ia tidak bisa duduk tegak di atas kendaraan, 
apakah cukup aku menunaikan haji Lea Jawab beliau: ' Ya”. 


KETS AGEN 


406 


- in bae 3 
Denga 
AN 


AS AI GEA PANAI AA PPNN CK 
jaan 1 ” a51 2 , 


S1 LEAN da abi 
San Laga MUAL 7 ed (4g 2 PE 
Tam Hala JAN GP anak 

Pedan diidou 
Aek Ta Is $$ | 


PE RAT 


“aa: Dari Ibnu Syihab dari Sulaiman ibnu Yasar dari Abdullah ib- 
nu Abbas berkisah: ”Ketika Al-Fadial ibnu “Abbas sedang membonceng 
dibelakang kendaraan Rasulullah saw,: tiba-tiba ada seorang wanita dari 
Khas'am datang pada beliau saw: maka Fadlal memandang kepada wa- 
nita itu dan wanita itu memandang padanya sampai Rasulullah saw me- 
malingkan wajah Al Fadial ke arah lain. Wanita, itu bertanya:. ””Wahai 
Rasujullah saw sesungguhnya Allah Wah.nibwajibkan hdji pada hamba- 


hambaNya ketika ayahku telah berusia lanjut dan ia tidak bisa lagi 


duduk tegak di atas kendaraan: apakah aku boleh berbaji untuknya?” 


Jawab rasulullak:..”Ya, bajah”' Ju terjadi pedataji Wada'." 


12 2 Ina, at P 
tapa HAL yasig OA 
333 Karna GE kEG 


Kesaka naa Far Pan Sby 
GALAU AAS Fan 


Sena “3 as 3 sasa 


“ 23 . » « Sg “ ag 


5237. Dani Ibnu Syihab bahwa Sulaiman ibnu. Yasar mengkhabar- 
kannya bahwa Ibnu Abbas: mengkhabarkannya, bahwasanya seorang 
wanita dari.Khas'am bertanya pada Rasulullah saw: ” Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kewajiban haji diturunkan Allah atas hamba-hambaNya 
ketika ayahku sudah tua dan tidak bisa lagi duduk tegak diatas kendara- 
an. “Apakah cukup baginya bila aku berhaji untuknya?” Jawab beliau: 
7 fa”, “Fiba-tiba Al-Fadial menoleh kepada wanita yang cantik itu, se- 
Ningga Rasulullah saw menolehkan, wajah Fadlal ke arah lain. ca 


BI TEBEL, 


BEBERAPA HA'ITS YANG DIRIWAYATKAN 
| OLEH YAHYA IBNU ABU ISHAK 
. TENTANG MEMUTUSKAN HUKUM OIYAS 


NATA Ma CM HA iAg 


- Ter 


h) 


LT BN AE 


Aeraa, Peta Hanan Aa .... 

SE A 
Bt ne Pra Kn 

Da nan LUPe Magi RIS 


32. .Dari Yahya ibnu -Abu Isbak dasi Sulaiman 
Abdullah ibnu Abbas bahwasariya seorang bertanya 2. wal 
saw:-''Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibadah haji diwajibkan ketika 
ayahku'telah tua dan ia tidaklagi bisa duduk tegak di atas keridaraan, 
bila aku menahannya kuat-kuat, aku takut ia mati. Apakah aku boleh 
menunaikan haji untuknya?” Tanya Rasulullah saw: '' Bagaimana pen- 
dapatimu, bila ayafimu : menanggung "hutang, kalau kamu melunasinya, 
apakah itu dapat menutupi hutangnya?" Jawab orang itu: Ya”. Sabda . 
belimu: "Kalau Dncadena haji-attak ayilimu.? 


Sana ia "ARENA 


kb an rob art PN SA 
AK S3 
IA 
AR Us May Meong: arab 
jraga Sa gg AL 
ap 
P CA TAMA PP AO 
Fire Abis) odbas Ti sa 


TS AGI 
BE ena se 
Ga esai 
CT 409 


$239. Dari Yahya ibnu Abu Ishak dari Sulaiman ibnu Yasar dari Al- 
Fadlal ibnu Abbas ra, bahwasanya ketika ia membonceng Rasulullah 
saw, tiba-tiba seorang lelaki datang pada beliau saw seraya bertanya: 
”Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya ibuku sudah tua sekali, jika aku 
mengangkatnya di atas kendaraan, ia tidak akan dapat berpegang pada 
kendaraan dan bila aku mengikat di atas kendaraan aku khawatir hal itu 
menyebabkan ia mati. Apakah aku boleh menunaikan haji untuknya?” 
Tanya Rasulullah saw: "Bagaimana pendapatmu andaikan ibumu me-. 
nanggung hutang, apakah kamu akan melunasinya?”' Jawabnya: ''Ya”. 
Sabda beliau: Kalau begitu tunaikan haji untuknya.” 


“na, - 
Gia Lap PN salak 23E-ON, 
- Hi AK SANG, 
AA 3 Le PPg, 
—30j4 CI AP Ken RAI 
nee shin Ea NS 
Gel aa TELEAI 
5240. Dari Yahya ibau Abu Ishak: berkata: Aku telah mendengar 
Sulaiman ibnu Yasar menceritakannya “dari Al-Fadial ibnu Abbas”ra 
berkisah: ''Seseorang lelaki datang pada Rasulullah saw seraya ber- 
tanya: ” Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua, 
ia tidak lagi mampu menempuh perjalanan haji, bila aku membawanya, 


ia tidak akan tahan. Bolehkah aku menunaikan haji ungiknya? Jawab 
sae bsa untuk ayahmu. 


CirgjajP GE Pe SAI 
Sans KE AA 


(nh d1 nah AG A.A " 
del LI Temu old Jnsnkenbi Iyo 


410 


SJ 


| Sean 2 Oa MA GR JG 


5241. Dari Zakaria ibnu Ishak dari 'Amr ibnu Dinar dari Abu 
Sya'sya” dari Ibnu “Abbas, “bahwasanya seorang lelaki telah datang ke- 
pada Rasulullah aya bertanya: ” Wahai Rasulullah, sesungguhnya 


ayahku xsilah bangat Cak, Apakah aku boleh menuhaikan ibadat haji un- 
Kang de Jawab beliau: "ya, bagaimana pendapatmu andaikan ayah- 
1 , kenfudian kamu susu sah itu 


Kata LA 


MEMUTUSKAN HUKUN. Br RDASAR KESEPAKATAN ULAMA 


AE En SAE AL E.NN 
PU ea PPP 
4 SEN niaga Sis RIdE 


S.E » 


| Gita 3 “? “9 Las 01 
Pen aa LES 


"tg saga Papa ARTA Lana ag HA HN 
ud 


at bi Pai 


: SPAN | 
eta STNK: Tae, 
SE asn ES ATA II Ftangarat | 


Ie TAG, OR Ea DA 
nghi Yo (AN ty 
“tt 
- 
ip a rar #: an Bagi 


411 


£ NRP IMO ALI SAINS Ap Ab 
Pr AMI nana 


ni 


na SEN kan en Is Aa 5 dp 

EA EN NITA LA P, Tp LAN AP 

can II He (g Le ma 
DNA KAA Duda 


|) 
Eza 41 
AKA 
Aa 3 LARA Ia EA -ag 


$242. Dari Umarah ibnu Umair dari Abdur Rahman ibnu Yazid be ber- 
kisah: Pada suatu hari, orang-orang banyak bertanya tentang Abdul- 
lah ibnu Mas'ud tentang beberapa 'peristiwa: Jawab Abdullah: ””Masa 
itu telah berlalu, maka kita tidak bisa memberi keputusan karena kita ti- 
dak di: sana. Kemudian Allah mentakdirkan pada kita sesuatu yang ha- 
rus “kita pikirkan maka barangsiapa dihadapkan pada suatu masalah se- 
telah hari ini, maka hendaknya ia memberi keputusan atasnya berdasar- 
kan Kitab Allah. Dan jika masalah itutidak terdapat dalam Kitab Allah, 
“maka hendaknya memberi keputusan atasnya berdasarkan sunnah Rasu- 
lultah, jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah dan Sunnah 
Rasulullah, maka hendaklah ia memberi keputusan atasnya menurut ke- 
sepakatan para ulama, jika masalah itu tidak diketemukan dalam Kita- 
bullah, Sunnah Rasulullah dan tidak terdapat dalam kesepakatan para 
ulama, maka hendaknya ia berijtihad menurut pendapatnya sendiri. Ja- 
nganlah ia merasa takut, karena yang halal itu sudah jelas dan yang ha- 
ram pun sudah jelas dan di antara yang keduanya terdapat hal-hal yang 
samar. Maka tinggalkan apa Ta, yang meragukan kamu dan kerjakan 
apa yang tidak meragukan kamu.” 


412 


mi rm air 


Ah 3213 . 
BesyaA daa bb HE ge AA AN 


ep asn 2 sai S3 Ya As j 


ea PATIN KAA “1129 Kara 
angan anus 
Bangsa sg mas 

SANA ES Ea baba ESA 
3 6 GA Bap Sa Ka An As 
si ira 1 Sisa BESI as 
KIRANA nas 


YO aje 


Pra Pal 


3. Dari Huraits ibnu Dhuhair dari Abdullah ibnu Mas' ud ra ka- 
big? Siah han telah bertalu' menfriggalkan kita, sedangkan kami ti- 

For Ma gitibefi Keputusan, sebab kita tidak ada di sana. Dan sesung- 
api pia kita apa yang hadus Kita pikirkan maka 
barangsiapa yang dihadapkan pada suatu ihakafah setelah hari ini, maka 
hendaknya ia 'memutuskannya" dengan berdasarkan Kitab Ailati. Dan 
jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka hendaknya ia 
memutuskannya . dengan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Tetapi 
jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah maupun dalam Sun- 
nah Rasulullah, maka hendaknya ia memutuskannya menurut kesepaka- 


tan kaum ulama: dan janganlah seorang dari kamu takut di dalam me- 


mutuskan suatu hukum. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan 
yang haram itupun telah jelas: dan ia di antara keduanya terdapat hal- 


413 


hal yang samar, maka. tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu me- 
nuju apa yang tidak meragukan kamu.” 


2 2 KN ES Apt 
REL yha SI 3be hdusid 
dai KPS Kas ae HKanja ada 
Gb Pake: Aha ya 36 
Ata, 9 Taghao ASI TER AIAN 


sara Asek TA As 2 Pra Aaran 


Pa K3 2 assaperd 


SA naa ana O 
Ae Una 


"sah. .Dari Syuraih, 'hahwasanya ia pernah berkirim surat Kepada 


Umar. menanyakan tentang cara memutuskan suatu masalah. Maka 


Umar membalas suratnya dengan mengatakan: "Hendaknya kamu me- 
mufuskan suatu masalah dengan berdasarkan Kitab Allah: jika masalah 
itu tidak: terdapat dalan Kitab Allah, maka hendaknya kamu memutus- 


kannya dengan Sunnah Rasulullah, jika itu tidak terdapat dalam Kitab 


Allah maupun dalam Sunnah Rasulullah, maka hendaknya kamu memu- 
tuskannya dengan berdasarkan kesepakatan kaum ulama. Kalau kamu 
suka percepatlah |keputusan itu atau undurkanlah. Menurutku, meng- 
undurkan suatu keputusan itu lebih baik. Wassalam.” 


414 


Na Pa KA 
Kar IE Sah SW J93 29 
Lap | ». 35 JI Ai 

SA AI SAN JSI 

TA'WIL FIRMAN ALLAH: »WA MAL LAM YAHKUM BIMAA 

ANZALALLAAHU FA ULAA-IKA HUMUL KAAFIRUUN” 

Le Bgt EA lang Oto 

SA hg BAGAN AS SA Kaka Ian Hala | 
s3 Debaga HS KEY BANI, 

OesasaS tk BISNIS KAN giepak 2) 


| SSI SAN 4 
| Sdn Ega 2 erals TEA EA AA 
| da PAT pap: 38 7 AS UA 


Kane at Ea Mn 
Len PSA 


mega AAN 


ad 


td 


- 3 «Id aan 4s £ - ' 
Kamp NIS 
ae Pi CA AR : 
daa 5G Ls 1G FA PAN A an 


basi Lisan Basa 
La ca KA 
Le Aa NP penata, ala 


Ap Sa KI KASI SI sena 
41 Kb aa Ie ae KE SPA 

AE PA KUR 
LA MA 
| PNG Pa Ka Asin NaLaaE 9 an 


y AA 


RL, 


PAN 2 MAT 


4 OnNA anesan seal 
Manga BAIK 
nia opal RO Kana la 

PAGE GI don 


AKA Op 1 ASET tnpa ang 


416 


e AE SA ek Aci LI 
Layan Aa Sa Ia JS KA 

AL Ipa CEK NA GD 
Sg hat PAN AON USA 


Md, 


KN Aa daan aa 


$245. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra berkata: ”Sepe- 
ninggal Nabi Isa putra Maryam, para raja banyak merubah isi Kitab 
Taurat dan Kitab Injil, padahal di antara mereka masih ada orang-orang 
yang beriman dan dapat membaca Kitab Taurat. Ketika dikatakan kepa- 
da raja-raja mereka: ''Kami tidak pernah mendapatkan cacian yang le- 
bih pedas daripada cacian ayat-ayat itu kepada kami. Sesungguhnya me- 
reka juga membaca ayat: '” Wa mal la yahkum bimaa anzalallahu fa-ula- 
aika humul kaafiruun?” (Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir). Ayat itu mencela perbuatan kita: maka pang- 
gillah mereka supaya mereka membaca apa yang kita baca dan beriman 
sebagaimana kita.” Maka ia mengundang mereka dan mengumpul me- 
reka, kemudian menawarkan kepada mereka dua pilihan dibunuh atau 
meninggaikan membaca Kitab Taurat dan Injil kecuali yang diubah oleh 
mereka. Jawab mereka: ” Apa yang kamu inginkan dari mengajak kami 
berlalu demikian? Biarkanlah kami”. Golongan pertama dari mereka 
berkata: ”'Dirikanlah untuk kami sebuah biara yang tinggi, kemudian 
tempatkan kami di tempat itu dan sebuah biara yang tinggi, kemudian 
tempatkan kami di tempat itu dan berilah tangga pada biara kami untuk 
mengantar makanan dan minuman kami. Maka kami tidak akan kem- 
bali untuk merepotkan kamu.” Dan golongan kedua dari mereka ber- 
kata: '' Biarkanlah kami mengembara di muka bumi bebas mencari ma- 


. kan dan minum sebagaimana binatang liar dan jika kamu dapat me- 


nguasai kami di daerahmu, maka bunuhlah kami.” Dan golongan ketiga 
berkata: ” Dirikanlah untuk kami sebuah rumah di suatu lembah, di sana 


417 


kami dapat menggali sumur dan bercocok tanaman sayur-sayuran, maka 
kami-tidak akan kembali kepadamu untuk merepotkanmu''. Dan tiada 
seorangpun dari kabilah itu melainkan ia mempunyai seorang teman da- 
lam kabilahnya. Maka raja menerima permintaan mereka, dari kejadian 
itu Allah menurunkan ayat: ”” Wa rahbaaniyyata ibtada'uuhaa maa ka- 
tabnaa 'alaihim illabtighaa-a ridlawaanillaahi famaara'auha hagga ri'- 
aayatihaa”” (Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah (tidak beristri 
dan tidak bersuami dan mengurungi diri dalam biara) padahal kami 
tidak mewajibkan kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang meng- 
ada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu tidak meme- 
liharanya dengan pemeliharaan yang semestinya). Sedangkan orang 
yang membantu raja berkata: ''Kami beribadat sebagaimana Fulan, 
kami mengembara sebagaimana Fulan dan memiliki rumah sebagaimana 
Fulan, padahal sebenarnya mereka dalam keadaan syirik, tiada pe- 
ngetahuan sedikitpun bagi mereka terhadap iman yang diikuti mereka. 
Setelah Allah mengutus Muhammad saw jumlah mereka tinggal sedikit: 
mereka ada yang datang dari biara, ada yang datang dari pengembaraan 
dan ada yang datang dari rumah: mereka datang pada Rasulullah saw 
lalu mereka beriman dan membenarkan risalah beliau. Maka Allah me- 
nurunkan ayat: ” Yaa ayyuhal ladziina aamanut tagullaaha wa aaminuu 
birasuulihii yu'tikum kiflaini mir rahmatihii ajraini.”” (Hai orang-orang 
yang beriman (kepada para Rasul), bertakwalah kepada Allah dan ber- 
imanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah akan memberikan rahmat- 
Nya kepadamu dua bagian): ''yaitu pahala iman mereka kepada Isa. 
Taurat dan Injil, dan pahala iman mereka kepada Muhammad dan pem- 
benaran mereka kepada beliau. Firman Allah: ”Yaj'al lakum nuuran 
tamsyuuna bihi” (Allah menjadikan untukmu cahaya yang dengan 
cahaya itu kamu dapat berjalan), cahaya itu ialah Al- -Our an dan ketaat- 


“an mereka kepada Rasuluilah Yang demikian itu supaya ahli Kitab me- 
ngetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh rahmat dari Allah, se- 
bagaimana Firman Allah: ”' Li-alla ya'lama ahlul kitaabi allaa yagdiruu- 

na 'ala syai-in min fadl-lillaah......” (Supaya ahli kitab mengetahui 
Plan mereka tiada mendapatkan sedikitpun dari kurnia Allah (Jika 
mereka beriman pada Muhammad).....).” 


418 


MELAUI 


MEMBERI KEPUTUSAN BERDASARKAN 
YANG TAMPAK/YANG DHAHIR 


KAA MENARA A5 33 
Ja tia 5615 22 $ PEN kan seo 


Ce A3 NN an Ata NEW 3. Kan aa Pa 6: 
SAK 


Pangan KE as sisa Png 12 dana 
yaa 


. 5246. Dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah bahwa- 
sanya Rasulullah saw bersabda: '”' Kamu sering mengadukan masalahmu 
kepadaku, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, boleh jadi sebagi- 
an dari kamu lebih pandai di dalam menyampaikan pengaduannya dari- 
pada yang lain. Maka barangsiapa yang aku beri keputusan di atas hak 
saudaranya, maka janganlah ia mau menerimanya, karena yang demi- 
kian itu sama saja aku memberinya sepotong api neraka.” 


adan SO 


SEORANG HAKIM MEMBERIKAN KEPUTUSAN 
BERDASARKAN KEAHLIANNYA 


$ 

N 
"NX 
za 
L 3 


| GAN 's AON year, Ef 


- 


sah SE adala ME NI 
era SEbabina Se) ANN 
NENEK An RAN Aha 


ang ui Kat BAWA s3 
Par ga Yak Ne 


$247. Abdur Rahman Al-A'raj bercerita, bahwa dia telah mende- 
ngar Abu Hurairah ra menceritakannya dari Rasulullah saw bersabda: 
"Ketika dua orang wanita yang sedang membawa anaknya masing-ma- 
sing, tiba-tiba datang seekor srigala mengambil salah satu anak itu. 
Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain: ””Srigala itu telah 
membawa anakmu.” Jawab wanita yang satunya: "Tidak, ia membawa 
anakmu.” Kemudian mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi Da- 
ud: Maka Nabi Daud memutuskan, bahwa anak yang masih ada itu ada- 
lah milik wanita yang berbadan besar, tetapi yang berbadan kurus tidak 
mau menerima keputusan Nabi Daud. Akhirnya mereka mengadukan 
masalah itu kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud. Tiba-tiba Nabi Sulaiman 
bersabda: ”'Tolong berikan aku sebuah pisau untuk membelah anak ini 
menjadi dua, agar aku dapat bagikan di antara mereka berdua: ”Maka 
kata wanita yang kurus: ” Wahai Nabiyullah janganlah kamu lakukan 
itu. Biarlah anak ini menjadi miliknya.” Akhirnya Nabi Sulaiman me- 
mutuskan bahwa anak itu milik wanita yang kurus.” | 


420 


Ni Sldsssi dikua Gt 
SI Os 
LI HANYA TAS 
DIBERIKAN KELONGGARAN BAGI SEORANG HAKIM 
UNTUK BERKATA PADA SESUATU YANG TIDAK IA LAKUKAN 


zs AAS Ng se 

SPA AAA ERA LC UT OaT, 
can LAN ee SA 2 
33 HIU Ag o KS EL 
MANGAN IU As GS DA ke 
LAS ESA AELERASI, nga 
prosa £ ES LN NATA YAN 
SR SERI UAS, Ha MI ara 
& 


5248. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw ber- 
kisah, bahwa ada dua orang wanita pergi dengan membawa anak mereka 
masing-masing, tiba-tiba seekor srigala datang dan mengambii salah satu 
dari anak itu. Kemudian keduanya mengadu kepada Nabi Daud untuk 
memperebutkan seorang anak yang masih ada. Lalu Nabi Daud memu- 
tuskan, bahwa anak itu adalah kepunyaan wanita yang berbadan besar. 


421 


Tetapi yang berbadan kecil tidak mau menerima keputusan Nabi Daud, 
akhirnya keduanya datang kepada Nabi Sulaiman dan meminta beliau 
' untuk memutuskan masalah keduanya. Tanya Nabi Sulaiman: ''Apa 
yang telah terjadi di antara kamu berdua?” Setelah keduanya menyam- 
paikan pengaduannya masing-masing, dan masing-masing dari mereka 
mengakui memiliki anak itu, maka sabda Nabi Sulaiman: ?”Tolong beri 
aku pisau untuk membelah anak itu, supaya aku dapat membagi anak ini 
untuk keduanya masing-masing.” Maka wanita yang kecil berkata: 
” Jangan kamu lakukan itu wahai Nabiyullah, biarlah anak ini menjadi 
miliknya.”” Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu 
adalah milik wanita yang kecil.” 


Ta Up Ga GE emas 
La Iaja 


PERBEDAAN DALAM KEPUTUSAN HAKIM YANG SATU 
DENGAN YANG LAIN 


dna DANG 23 PANEN -NA 
ss BRA Hekanga pr 
Ana sa eka SAN 
RE GANIN g Gg G3 Kes 
Ne na e anna 


Ab Aan MAA TER SAS 
TE 23 PE etam olh3 PI 


-- 


422 


Hb da aa Galah: 528 BAR GIA 
dala Le 


5249. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Ada dua orang wanita yang satu berbadan besar dan yang lain 
berbadan kecil. Metbka ipergi dengan membawa anaknya masing- 
masing, tiba-tiba'seekor srigala datang dan mengambil salah satu dari 
anak itu. Maka'mereka mengadukan kepada Nabi Daud untuk mempe- 
rebutkari sebrang'dnak yang masih sda. Nabi Daud-memutuskan bahwa 
anak itu adalah milik wanita yang berbadan besar: tetapi wanita yang 
kecil tidak mau menerima keputusan itu. Maka keduanya datang kepada 
Nabi Sulaiman dan meminta beliau memberi keputusan. Tanya Nabi 
Sulaiman: '"Bagaimana dengan keputusan Nabi Daud (Ayahku)”. 
Jawab wanita yang kecil: "Beliau memutuskan anak ini, milik kawan- 
ku”. Sabda Nabi Sulaiman: '' Aku akan memotong anak ini menjadi 
dua, separuh untukmu dan separuh untuk kawanmu'”. Kata wanita yang 
besiir: "ya potong saja anak'ini”. Tetapi wanita yang kecil itu berkata: 
” Jangan kamu potong anak ini, biarlah anak ini menjadi miliknya.” 
Akhirknya Nabi: Sulaiman memutuskan, bahwa anak itu milik wanita 


- yang mencegah beliau untuk memotongnya.” 


“ KIE 


Hiu IAI MAA aa .XO. 
23: (533 ig 


AKU den du IKA 5 As 
IA ee Or CA Peron bias PENGI 


423 


4 Jbtaatg GT Teja ya Ta, C2 53 In” 
: tg TA KAA SI aka 3-3 AN SF 


SL A AU We ba 


? 


Oo 
ME INGET EN F3 abg LAS 


AN “ 


$ 


Pe 


JEANS seberapa: 


ci 


he Lah GEA Sp Ae 


& 
CAN 


Saga Aa aa h 


SEN CONAY ANIS As 


5250. Dari Salim dari ayahnya berkisah: '' Pada suatu hari Rasulul- 
lah saw mengutus Khalid ibnu Walid datang kepada Bani Jadzimah. Se- 
telah Khalid mengajak mereka masuk Islam, mereka tidak mengatakan 
mau masuk Islam tetapi mereka mengatakan: ”Kami berpindah aga 
ma.” Akhirnya Khalid membunuh mereka dan menawan sebagian yang 
lain, ia mengirimnya semua tawanan kepada kami dan ia menyuruh 
kami semua membunuh tawanan itu bila hari telah pagi. Tetapi demi 
Allah (Tbnu) Umar tidak membunuh tawananku dan begitu pula kawan- 
kawanku tidak membunuh tawanan mereka. Setelah kami datang ke- 
pada Rasulullah saw kami menceritakan pada beliau perintah Khalid. 
Maka beliau berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya: ”'Ya Allah, 
aku minta ampun kepadaMu dari perbuatan Khalid.” Dalam riwayat 
Zakaria dan Bisyri: ''Beliau berdo'a demikian hingga dua kali.” 


424 


SESUATU YANG HARUS DIJAUHI OLEH HAKIM 


5 OSN AS 
LX. 


aa Syam ae 
| f ii stage mang 


3 Ke oa CI IA, AA 


Inka and Jaw METE YG pap 
DER SAN AG 


£ 18251, Dari Abdul Matik ibnu Umair dari Abdullah Rahman ibnu 
Abu Baktah Berkata: ”Aku dan ayahku berkirim surat kepada Ubaid ib- : 
nu Abu Baktah ketika ia menjadi Hakim di Sijistan, surat itu berbunyi: 
" Jangdrilah Kamir" mengadili terhadap dua orang ketika kamu sedang 
marah: karena aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Jangan- 
| lah seorang aa dua orang ketika ia sedang marah."" 


5. Ba GA AA 


RUKESAH BAGI SEORANG HAKIM YANG TERTERCANA: 
| UNTUK MENGADILI 
WALAUPUN IA DALAM KEADAAN MARAH 


“ 


(sah SE Iso PSN Ag AMAN TPA 


. 


BANI PE MEA aa 


ea “ 


230 Ts ah ki rani #5 KALI AI ye 
mela Ia ah 1 Jan ale Bang “4 ex 
Pn Har Pa Th SP pekard 2 21 Pd P 
Kuah SN JG KAK ERA PECOP  OPA 
Pa »- pe -, Pe 
SEE Setan Aa GIE BA 


Pn AA / .“ ' vc , Pa 2 
7 AN 


“Ka (SA ya NAN WAN 
Hai, ikan Sega ta an 36 
eh pasif: Sg: 
Jan ANUS Air Saxihans, 
Aan SONY Tak Kehgo 
1 PEN TAKE aan ge pcefaFA 5 
(2333 AAN 333 Ana 
AG Gaal EL AR GR 


$252. Dari Zubair ibnu Awan, bahwasanya ia telah bertikai dengan 
' seorang dari golongan Anshar yang pernah ikut perang Badar bersama 


426 


.. 


Rasulullah saw. Kami bertikai tentang masalah saluran air. Kata orang 
Anshar: ” Wahai Zubair, biarlah air itu mengalir melewati kebunku.” 
Tetapi Zubair menolaknya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 

"Wahai Zubair, siramlah kebunmu dulu, setelah itu biarlah air mengalir 
di kebun tetanggamu. ” Tetapi orang Anshar itu marah dan berkata: 

”Wahai Rasulullah saw, apakah dikarenakan Zubair itu anak paman- 

mu?” Mendengar ucapan itu, wajah Rasulullah saw menjari merah, ke- 
mudian beliau bersabda: ” Wahai Zubair, siramlah kebunmu, setelah itu 
tahaniah airnya, hingga meluap”. Di sini Rasulullah saw memberikan 
hak sepenuhnya pada Zubair: walaupun sebelumnya ekiau telah membe- 
rikan hak sepenuhnya pada : Zubair walaupun sebelumnya beliau telah 
memberi kelonggaran Zubair dan orang Anshar. Dikarenakan orang 
Anshar ' itu telah 1 memancing kemarahan beliau, maka beliau memberi- 
kan hak sepenuhnya | pada Zubair di dalam menentukan keputusan. “Aku 
(Zubair) tidak mengira, dari peristiwa itu Allah menurunkan ayat: "Fa 
laa warabbika laa ya'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiima syajara bai- 
nahum, tsumma laa yajiduuna fii anfusihim harajam mimmaa gadlaita 
wa yusallimuu taslliman (Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekat- 
nya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim ter- 
hadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak ke- 
beratan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya).” 


0 NEK 

HAKIM MEMBIAI KEPUTUSAN KETIKA DI RUMAH 

5 Ann SNN 
Bea NAS, Kesatuan 
533 AL PITA NA abi Man Pn Pel Oa 
Paman enjaa SA F3 AI 


4217 


-. - h | Pd Pe 
Ini et IIA ASET 


2 P7 


d23U LAS SIS, x Atas ta 


$253. Dari Abdullah ibnu Ka'ab dari ayahnya, bahwasanya pada 
suatu hari ia menuntut ibnu Abu Hadrad untuk melunasi semua hutang- 
nya, tetapi Abu Hadrad meminta padanya agar 'hutangnya diringankan. 
Karena Ka'ab menolaknya, akhirnya keduanya bertikai, dan suara me- 
reka terdengar keras sekali, hingga suara mereka terdengar oleh Rasulul- 
lah. Ketika itu beliau sedang berada di rumah. Kemudian Rasulullah saw 
menuju mereka, lalu membuka. pintu rumah Ka'ab dan bersabda: 
"Wahai Ka'ab””. Jawab Ka'ab: "Labbaika ya Rasulullah”. Sabda be- 
liau: ”Herilah i ia keringanan « dari .pjutangmu sekian (beliau : sambil meng- 
isyaratkan dengan j jarinya yang menunjukkan separuh). ” J awab Ka'ab: 
Ya aku akan melaksanakannya”. Sabda beliau pada Ibnu Abu 
Hadrad: "Bagunkah kaan. dan bayarlah i ia.” 


& sis nyi 


MIBAINT 4 PERTOLONGAN PADA HAKIM 


Pa kn HN No 
Sae 36 aa 


| 4 naga Pala A4 
Can ae rta 


- X4 


428 


BEI WAT INA an 


J3 Bab IE BEKU 


Tebe IG OS aya IG Jaa 


3 RA, syaa ENAPA! 
P3 abi lan Yan GAN G6 
Mnumusi sapa 


8254. Dari Abu Bisyri (Ja'far ibnu Iyas) dari Abbad ibnu Syarahil 
berkisah: 'Aku bersama beberapa pamanku datang ke Madinah, lalu 
aku memasuki sebuah kebun milik orang dan menggoyangkan pohonnya 
agar buahnya jituh, tiba-tiba pemilik kebun itu datang, dan ia segera 
mengambil pakaianku dan memukulku. Maka aku datang kepada Rasu- 
lullah saw jupaya beliau membalas orang itu. Rasulullah saw mengutus 
para sahabat memanggil orang itu. Setelah mereka menghadapkan orang 
tersebut pada beliau, maka beliau bertanya: '' Mengapa kamu memukul 
orang ini?” Jawabnya: »”Wahai Rasulullah ia telah masuk kebunku dan 
ia menggoyang-goyangkan dahanya.” Sabda beliau: '' Bagaimanakah 
keadaanmu bila kamu tahu bahwa ia itu bodoh, dan kamu tidak mem- 
berinya makan sedangkan ia dalam keadaan lapar? Karena itu kembali- 
kan pakaiannya”. Selanjutnya beliau secngauh orang itu memberiku 
satu jtau 2g wasak kurma.” 


Na sa, Sel S ag 


Pai 
MENGAJUKAN WANITA DI DEPAN MAJELIS HAKIM 


- PLP 


edan 3 BAN teh 
TKA NE KUA 


429 


Le 1) Aa INUL 0137 
2 KAS Ko AD Sa Ibn 


pd - aa Ana 
Iya ' 4 Laga DI yA h 
9D JB MM 3 B1 IE 


(AA NITA an Anggara 
D3 BA SESI A12 JA LREESI 
MSG LN LAI Ane - g 
S2 AAL G3 Pen EL SEE, 


- “— -— 7 


rah dan Ziad ibnu Khalid Al-Juhainy, bahwasanya ada dua orang lelaki 
mengajukan pertikaian mereka kepada Rasulullah saw. Seorang dari me- 
reka berkata: '”Wahai Rasulullah, berilah keputusan pada kami berda- 
sarkan Kitab Allah.'' Kemudian yang satunya (ia adalah orang yang le- 
bih mengerti tentang hukum) berkata: "Tunggu dulu wahai Rasulullah. 
Berilah kesempatan untukku berbicara. Dulul anakku bekerja pada 


430 


Orang ini, kemudian ia berzina dengan istrinya dan orang-orang membe- 
ritahukan padaku bahwa anakku dirajam, maka aku akan menebusnya 
dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Setelah aku 
bertanya pada ulama tentang masalah ini, mereka memberitahu aku 
bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, 
sedangkan hukum rajam itu hanya atas istrinya.”' Sabda Rasulullah saw: 
''Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh aku akan 
memberi keputusan di antara kamu berdua berdasarkan Kitab Allah, 
ambillah kembali kambing dan budakmu'”, kemudian beliau mencabuk 
anak lelaki orang itu dengan seratus kali cambuk lalu mengasingkan 
selama satu tahun, kemudian menyuruh Unais untuk memanggil wanita 
pezina. Sabda beliau pada Unais: ''Bila ia mengakui perbuatannya, 
maka rajamlah ia.”” Ternyata wanita itu mengakui perbuatannya, maka 
ia dirajam.” 


LL In - Pe PUN Pe daa » 
IE Ea abu 


Pa 


SPA agan nian HA: APU 
AA CL STP AT EN AR 
SSL be MEN JE IRaAS 


-“ 


3 2 


| Keane ti Tan IN DI anta #21 & “.g 


Pan na fspen da sngon Jas 2 8 AAgra 1 pdl Ksig d2 


314 - 
Ta 1” H - : 
6 raya AE FE AS 2 0Aa | — SEORANG HAKIM MENYURUH SESEORANG 
On Hii 4, - ha Te 7 : YANG DITUDUH BERZINA UNTUK MENGHADAP PADANYA 
BAJE DAS (3 A PETA bus AP y 
Kd pour : EA PAK Kelei 3 3£ Sal 2 
NerPrten A JELANG AE ale nga 
v e ag r 3 WE 23 #8 OA Pap Lg AA 
AA DA AAN PP aa | 9 Aa pel Io SANG 
Mena IS 6 133 yan 02 Hp 5 
P3 Han Jan NN SA NA 
5256. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari Abu Hurairah dan Zsid NA Ea 
ibnu Khalis dan Syibil berkisah: ''Ketika kami berada.di sisi Rasulullah, ,-. PEP 241 21 
tibaitibaada seorang datang pada beliau seraya berkata: "Wahai Rasu- Pane Pe BNN YEN MEA dst 
lullah, aku minta engkau dengan nama Allah, hendaklah engkau mem- saia Pi bia 4. —. Se 
beri putusart di antara kami berdasarkan.Kitab Allah.” Maka berdirilah Pa A3 P 
lawan sengketa orang itu, dan ia lebih mengerti daripada orang pertama. 422,9 da3 1G: Ana Ai 


Seraya berkata: ''Kawanku ini benar, berilah keputusan di antara kami Dan mena RS 2. 
berdasarkari Kitab Ailah”..Sabda beliau: "Sampaikanlah permasalah- — | Kn 23 or FE: ag 
anmu'". Ia berknta: "Dulu anakku bekerja pada orang ini, kemudian : tenan 
anakku berzina dengan istrinya, lalu aku ingin menebusnya dengan 100 
ekor:- kerpbing dan seorang budak. Setelah itu aku diberitahu, bahwa 
anakku itu seharusnya dirajam. ” Setelah aku bertanya pada ulama ten- 
tang masalah ini, mereka memberitahu aku bahwa anakku harus di- 
cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun”'. Sabda Rasulul- 
lah saw: ''Demi Allah yang jiwaku berada ditanganNya, sungguh aku 
akan memberi keputusan di antara katian berdua berdasarkan Kitab 
Allah. Adapun seratus ekor kambing dan seorang budak milikmu, maka 
ambillah kembali, sedangkan anakmu, ia harus menerima hukum cam- 
buk seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Adapun mengenai istri 
orang yang pertama, maka Rasulullah saw bersabda pada Unais: 
»Wahai Unais pergilah kamu ke istri orang ini, jika ia telah mengaku 
atas perbuatannya, maka rajamlah ia.” Setelah Unais pergi pada wanita 
itu dan wanita itu mengakui atas perbuatannya, maka Unais merajam- 
nya.” 


3251. Menostitakan pada kami Yahya. dari / Abu: Umamah ibnu Sa- 
hal ibnu Hunaib, bahwasanya ketika Rasulullah saw diminta mengadili 
seorang yang telah berzina, maka beliau bertanya: Dengan s Siapa ia ber- 
zina.” Jawab orang-orang: ”” Dengan seorang Ielaki lumpuh yang tinggal 
di dalam kebun milik Sa'ad””. Maka Rasulullah saw mengutus orang- 
orang memanggil lelaki itu. Maka orang itu digendong dan diajukan 
pada Rasulullah. Setelah ia mengakui atas perbuatannya, Rasulullah 
menyuruh menyambuknya dengan pelepah kurria. Kemudian beliau me- 
ringankan hukum cambuk itu karena merasa kasihan karena cacatnya. 


.432 | | g: 433 


KE  S - 


TURUN TANGANNYA SEORANG HAKIM PADA RAKYATNYA 
UNTUK MENDAMAIKAN MEREKA 


Pn MOP AE pa Cl - - NON 


Ar betah PPh 


Hn AAA, Ira sselah 
Page Jo GI LAS AT Gl GS 
AIA olah 5 PENA, 
Sepekan PAKA 
Kh K3 2s APA TP3 "5g (nas 59 
bleh Peres Jaa 5 
Pee na NAN UK 


| 2 ne n P3 IS 4 WiJgus 34 In an UEA 
Tu as PAS Si AA K6 


& sasa KELANA MO 33 Ss 
PING Pa 


ME Sa 


434 


(A6 HENNA A15, para? 


7 


Tar Ar neh 1 ALI AG 


CF ARA BII Aa ik 


- 


A3 KE NIAS Ang 
AMS SAE Ga Pia 
| MS Ya 


5258. Menceritakan pada kami Abu hazim ia berkata: Aku telah 
mendengar Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idy berkata: "Telah terjadi per- 
cekcokan di antara golongan dari kaum Anshar hingga mereka saling 
melempar batu. Ketika Rasulullah saw mendengar hal itu, maka beliau 
segera datang kepada mereka untuk mendamaikan mereka. Setelah tiba 
waktu shalat dan Bilal telah menyerukan adzan, para sahabat menunggu 
Rasulullah, tetapi beliau masih tertahan dikalangan kaum itu. Karena 
'lanianya menunggu beliau, maka Abu Bakar maju mengimami shalat. 
Ketika di tengah-tengah shalat, tiba-tiba Rasulullah saw datang. Setelah 
para sahabat rnelihat kedatangan beliau, maka mereka menepukkan ta- 
ngan untuk memberi peringatan pada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar ma- 
sih tidak menoleh ke belakang. Setelah Abu Bakar mendengar tepukan 
tangan mereka makin ramai, maka ia menoleh: ternyata di belakangnya 
telah ada Rasulullah. Ketika Abu Bakar ingin mundur, maka Rasulullah 
saw memberi isyarat padanya hendaknya i ia tetap menjadi imam. Tetapi 
ia memaksa. mengundurkan diri, sehingga Rasulullah saw maju untuk 
meneruskan mengimami shalat. Setelah shalat selesai, Rasulullah saw 
bertanya: Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap 
mengimami shalat? Jawab Abu Bakar: Tidaklah pantas Ibnu Abu 
Kuhafah shalat dihadapan Rasulullah”. Kemudian beliau menghadap 
pada para sahabat seraya bersabda: ”'Mengapa kalian bertepuk tangan 
bila terjadi sesuatu dalam shalat kalian, sesungguhnya tepuk tangan itu 
hanyalah untuk kaum wanita bila terjadi sesuatu di antara mereka. 
Sedangkan untuk kalian, maka dalam shalat kalian ucapkan kalimat 
"Subhanallah" bila terjadi sesuatu.” 


435 


AA PAS JEANS 

HAKIM MENYURUH DAMAI DENGAN ISYARAT 
LA Na AG: JUL ERA .NA 
ingat IE tai 
CE asn dad NA 
Haa era 2 Aigak Hr 


IA #baran 


bayaran hutang separuhnya dan membiarkan yang separuhnya.” 


436 


MA | 


dika Tema « Ig 


" sasg. Dari Koduliah ibnu Ka'ab ibnu Malik Al- Anshary dari Ka'ab 
! lik, "pahwasanya | pada suatu hari ia menuntut Ibnu Abu Had- 
rad “Kslamy untuk mejunasi semua hutangnya. Abu Khadrad mene- 
muinya dar meminta padanya agar hutangnya diberi keringanan. Ka- 
rena Ka'ab menolaknya, akhirnya keduanya bertikai, hingga suara 
mereka terdengar keras. Ketika Rasulullah saw melewati mereka, maka 
beliau menganjurkan Ka'ab untuk meringankan separuh hutang orang 
itu. Ka'ab mau menerima saran Rasulullah untuk menerima pem- 


A1 WMOWRKI NY 


sea 2g JEPANG 


ANJURAN HAKIM KEPADA ORANG YANG ME 
NUNTUT 
AGAR MEMBERI MAAF aa esa TERDAKWA 


SL GIE JSI KASN, 
203 ABE Ati 2 nia FT PAN 
mpasi SIB 3 Ed, 


ya TEE (JASA 


Sist sd NAS BY IE 


NA Ai 


KIE as YG s: Messi "nda 


Ona PEN PA AA 


Ta —.2 A Sh 


PA bayan ip 49 DI Sivda 
KAIN SN AN AIGI 


halo aLI KE ESAAA 33 
PAN 1G Gis 5 AA 


5260. Menceritakan kepada kami Algamah ibnu Wail dari Wail ber- 
kisah: ''Ketika aku bersama Rasulullah saw, tiba-tiba ada seorang pem- 
bunuh yang diborgol dengan tali kendali kuda dihadapkan pada beliau 
oleh wali orang yang terbunuh. Karena ia tidak sengaja membunuh, 
maka Rasulullah saw bertanya kepada wali orang yang terbunuh: ” Mau- 
kah kamu memaafkannya?” Jawabnya: ”'Tidak””. Tanya beliau: ''Mau- 
kah kamu menerima diyatnya?” Jawabnya: ''Tidak”. Tanya beliau: 
"Jadi, apakah kamu akan membunuhnya?” Jawabnya: "'Ya'”. Sabda 
beliau: ''Kalau begitu bawalah ia pergi”. Setelah si wali orang yang ter- 
bunuh itu membawa pergi si pembunuh tersebut, maka beliau memang- 
gilnya lagi, kemudian beliau bertanya padanya: Maukah kamu mema- 
afkannya?” Jawabnya: Tidak”. Tanya beliau: "Jadi, apakah kamu 
akan 'membuhuhnya?" Jawabnya: ''Ya””. Sabda beliau: ''Kalau begitu 
bawalah ia pergi”. Ketika si wali orang yang terbunuh hendak pergi, 
beliau bersabda: “Sungguh jika, kamu 'memaafkannya, maka ia akan 
kembali dengan membawa dosanya dari dosa saudaramu yang dibunuh- 
nya.” Akhirnya si wali itu memaafkan si pembunuh tersebut dan me- 
ninggalkannya: » Kemudian? fku' “melihat peni itu berjalan sambil 
menarik tali kendali yang mengikatnya.” 


OA BIL 


“ANTURAN HAKIM AGAR SESEORANG IBA 


SIANG KESAN 


asykangains Ddab feada 
Knp ala ABE AU ea eh 
&, PPAP ha Bagi an ta 


bina Ea agya AN Jan AN 5 5 dal ! 
GAS Ora Gerai ES 


PP PPP 3 2, 1 Je 
: pera 13 2 dell Digo 
(oa 


Pa GB Pala 


2, 


8 £ 
& 
OB 
2 

RI 
2 
b- 
Aan 
ia 


5261. Dari Urwah dari Abdullah ibnu Zubair berkisah, bahwasanya 
seorang dari golongan Anshar telah mengadukan Zubair kepada Rasu- 
lullah saw tentang saluran air yang biasa dipakainya mengairi kebun kur- 
ma. Kata orang Anshar: '” Wahai Zubair, biarlah air itu mengalir di ke- 
bunku.” Tetapi Zubair menolaknya. Ketika mereka mengajukan masa- 
lah tersebut pada Rasulullah saw. Sabda Rasulullah saw: '' Wahai Zuba- 


“ ir, siramlah kebunmu dulu, setelah itu biarlah air itu mengalir di kebun 


tetanggamu'”. Atas usul beliau ini orang Anshar itu marah dan berkata: 
"Engkau putuskan demikian, apakah karena Zubair itu anak paman- 
mu?”' Mendengar ucapan itu, wajah Rasulullah saw menjadi merah. Ke- 
mudian beliau bersabda: '” Wahai Zubair, siramlah kebunmu, setelah itu 
tahanlah airnya hingga meluap”. Aku (Zubair) mengira bahwa ayat ini 
diturunkan karena peristiwa itu, yaitu: ''Fa laa warabbika laa yu'minuu- 
na hattaa yuhakkimuka fiima syajara bainahum, tsumma laa yaajiduuna 
fii anfushihim harajam mimma gadlaita wa yusallimuu tasliiman”'. 
(Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perseli- 
sihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan suatu keberatan di dalam 
hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka mene- 
rima dengan sepenuhnya).” 


439 


Konga Ia Alas 


SARAN - SARAN SEORANG HAKIM 
SEBELUM MEMBERI KEPUTUSAN 


ir Tn 2 
2 BE SAN SANTA 


PAN Lea PARA 
EN KA APA AP Se APIP 


SO... 


Hetal anang 
Kal sea PENIS 
CE CiJes SA Le ES 

Sa INN 


$262. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya suami Barirah 
adalah seorang hamba, ia bersama (Mughis), seakan-akan kini aku 
masih teringat ketika ia menangis di belakang Barirah, air matanya 
mengalir sampai ke dagunya. Tanya Rasulullah saw kepada Abbas: 
”Wahai Abbas, apakah kamu heran terhadap cinta Mughis pada Ba- 
rirah dan kebencian Barirah: ''Sukakah kamu kembali kepada Mughis 
karena ja adalah ayah dari anakmu.? Tanya Barirah: '” Wahai Rasu- 
lullah, apakah engkau menyuruhku”. Sabda Rasulullah saw: ?' Aku 
hanya ingin membantu mendamaikan kamu berdua.” Jawab Barirah: 
» Aku tidak butuh lagi padanya." 


440 


PENA AS JA 
GA as 


HAKIM MELARANG RAKYATNYA MENGHAMBURKAN 
HARTANYA PADAHAL MEREKA MEMBUTUHKANNYA 


3 9 Gn 1 LA 90” 
na Salat BI NN 


SEAL MN na 
id Lea, ANE ESL 


ps SB. Pe orgura Peak abi 


ED 213 SES a33 


5263. Dari Salamah ibnu Kuhail dari Atha' dari Jabir ibnu Abdul- 
lah berkisah: ''Seorang Anshar tlah menjanjikan kemerdekaan bagi bu- 
daknya bila ia telah meninggal, padahal ia seorang miskin dan ia mem- 
punyai tanggungan hutang. Setelah Rasulullah saw mendengar hal itu, 
maka beliau menjual budak itu dengan harta delapan ratus dirham. Ke- 


mudian dari hasil pernjualan itu beliau berikan pada sahabat Anshar se- 


raya bersabda: ”Lunasilah tetang dan berilah nafkah pada keluarga- 


mu. ”, 
SE ESA 
-“ 4 - 
ASN ES 
BALASAN BAGI ORANG YANG MENGAMBIL 
HARTA ORANG LAIN SEDIKIT ATAU BANYAK 


Hata Kanaaa AN 


441 


Pi na TN Aa NA 911 O AN 13- ..2 
King pe IU dio AS Joan OI Ate Ig! wa 
“A91 “ 


GET WA h aa NA seal ya 1G 


RP Td 

- - A1 G0 Pat en T. L 
Sala JS SES ET KAS Sa SEAT 
FEAT ENAK AP OAT CTAAT 
| Bp 


5264. Dari Ma'bad ibnu Ka'ab dari saudaranya (Abdullah ibnu 
Ka'ab) dari Umamah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 'Barang- 
siapa mengambil harta orang lain dengan bersumpah, maka Allah telah 
mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya.” Sese- 
orang bertanya: '”Wahai Rasulullah, meskipun harta yang diambilnya 
hanya sedikit?” Jawab beliau: '' Meskipun barta itu hanya sekerat kayu 


arok.” 

3 4 79 PA 
KAI SEN ELIA 
KEPUTUSAN SEORANG HAKIM IN ABSENTIA 

Ka cat 


Hn sar apn En SN 


AG NI AW La AB SAS AG 

3 KE bab IE 
3 ab ulas bl Olga la 

2. 2 MN ATT Go LI, 

Ta Ine SS bila HE aa 

57 2 te “4 GII 17 

KPA TN PPA PATRA YAA 


“ us & 


442 


5265. Hisyam ibnu Urwah telah menceritakan pada kami dari ayah- 


nya dari Aisyah ra berkisah: ''Hindun datang pada Rasulullah saw, ia 
berkata: ?' Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah seorang yang 
pelit, ia pernah memberi makan kepadaku dan anakku dengan cukup. 
Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?” Ja- 
wab beliau: '' Ambillah hartanya dengan baik sekedar mencukupi kamu 
dan anakmu.” | 


Ata EN, Oa 2 yA 
JA A3 ANE 


LARANGAN MEMUTUSKAN SATU PERKARA 
DENGAN DUA KEPUTUSAN 


SATA aon ON 
DS rn JSI 
LA PA ANAK TAPE 

BURSA UAN ga 


$266. Dari Ja'far ibnu Iyas Abdurrahman ibnu Abu Bakrah berki- 
sah: ? Ketika aku menjadi Hakim di Sijistar. Abu Bakrah berkirim surat 
kepadaku. Di dalam suratnya ia mengatakan: ”'Aku telah mendengar 
Rasulullah saw bersabda: ? Janganlah seorang hakim memutuskan suatu 
perkara dengan dua keputusan dan janganlah ia memberi keputusan di 
antara dua orang yang bertikai, ketika ia dalam keadaan marah.” 


443 


NT C5 “23 - 
PERKARA YANG TELAH DIPUTUSKAN 
2327 “ “Ann 
para 2 p - AG 
pan K3 ee aa 
an I 4 AA #esegk 


3 2746 dg, 


AP Pg (KAI Lela 


AN 
“ 
& 
tg 
AA 
N . 
2 
. N 


5267. Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ra 
berkata: "Rasulullah saw bersabda: ”'Kalian sering menyerahkan per- 
kara kalian kepadaku, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa: ada- 
kalanya sebagian dari kalian lebih pandai menyampaikan pengaduannya 
daripada yang lain sehingga aku memberi keputusan di antara kalian 
berdasarkan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku menangkan di 
atas hak saudaranya, maka berarti aku telah memberinya segumpal bara 


api neraka.” 
3, te PP 7 p P4 


Pa YANG SUKA BERTENGKAR 


2 JG IS Knee 
peang ab 


nba 


DM an Tea AN ea sd 
, aan kt 
5268. Dari Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah ra berkata: ” Rasulullah 


saw bersabda: ''Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ia- 
lah orang - suka hertengkar.” 


LGA K3 K3 TART 


MEMUTUSKAN HARTA MILIK BERSAMA 
Gap 53 aa ta en 
Sk PARA RAN 
BU Be 


5269. Dari Sa'id ibnu Abu Burdah dari ayahnya dari Abu Musa ra, 
bahwasanya ada dua orang yang mengadu kepada Rasulullah saw ten- 
tang masalah ternak, yang bukan milik salah seorang dari keduanya, 
maka Rasulullah saw membagi ternak itu menjadi dua bagian 


AIA £ 23 
JIE 
LI Sa “ 
NASEHAT HAKIM PADA ORANG 
YANG HENDAK BERSUMPAH 


DEA, Jabal an 
BN KA SB Nk 


&) 


Pn Ca 


445 


Sal yang 
aa 5 SA AI 4 Jaw, 
Pikklaa to NE AE UK 


1513 - la IE PELaguao NA Ya S3 
PEN SG oh Ie 


pa ng 23 2 1, c 
| pe KESAN EA HATI 2 Ji ES 
La DI A3 AG 0 


FEB AG GET 


$270. Dari Nafi” ibnu Umar dari Ibnu Abu Mulaikah berkata: Ada 
dua orang budak wanita yang menggali sumur di Thaif, tiba-tiba salah 
seorang dari keduanya keluar dengan tangan berdarah. Ia berkata, bah- 
wa kawannya yang telah melukisnya. Tetapi kawannya mengingkari tu- 
duhan itu. Akhirnya aku berkirim surat kepada Ibnu Abbas dan mena- 
nyakan tentang penyelesaikan perkara ini. Jawab Ibnu Abbas dalam su- 
ratnya: ?Rasulullah saw telah memutuskan, bahwa harus diambil sum- 
pah terhadap irang yang tertuduh. Dan andaikan orang-orang memberi- 
kan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan mengakui harta dan da- 
rah mereka. Maka panggillah budak wanita yang tertuduh dan bacalah 
ayat ini ”Innal ladziina yasytaryyna bi 'ahdilaahi wa aimaanihim tsama- 
nan galiilan ulaa-ika laa khalaaga lahum fil aakhirati wa laa yukallimu- 
humullaahu wa laa yandhuru ilaihim yaumal giyaamati wa laa yuzaikkii- 
- him wa lahum 'adzaabun aliim?” (Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedi- 
kit, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian di Akhirat, dan Allah ti- 


446 


AKI 


dak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada 
mereka pada hari Oiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi 
mereka azab yang pedih). Setelah mendengar ayat itu, maka budak 
wanita itu mengakui atasapa yang Kei ” 


SANA NS. 


BILA SESEORANG HAKIM MENYUMPAH 


TAN sah deng KET Ma .W 
y 7 


2 “15, 


Aa BN 333 GA SAI 26 


Minah Ap ie SES LO Cak 
Na VER 


SE GANA Tp WS Het Ba 


IK . 


PGA NA Ak NN 
Kagal Sae tia Sh ge 
, pec NA AE Kas Ad | 


5271. Dari Abu Usman An-Nahdy dari Abu Sa'id Al-Khudry berka- 
ta: Mu'awiyah ra berkisah: "Pada suatu hari Rasulullah saw datang 


. pada suatu majlis para sahabat, kemduian beliau bersabda: '' Apa yang 


mendorong kalian duduk di sini?” Jawab mereka: ''Kami duduk di sini 
untuk berdo'a pada Allah dan memujiNya atas petunjuk Agama yang 
diberikan pada kami dan karena Dia telah mengutusmu pada kami”. 


.Tanya beliau: ” Demi Allah, apakah tidak ada hal lain yang mendorong- 


447 


. mu melainkan itu?” Jawab mereka: ''Demi Allah tidak ada hal lain yang 
mendorong kami duduk di sini kecuali itu.'" Sabda beliau: ''Sungguh 
aku menyumpah kalian bukan karena aku menuduh kalian, tetapi Jibril 
telah datang padaku dan memberitahu aku, bahwasanya Allah mem- 
banggakan kamu semua dihadapan para Malaikat.” 


IE AG 3 RIS paha -XW 
SEA Se NA Als dl, 

Bae AN Se Pehule 
urea TA ah 


an 
Ae PEP HL 


"5272, Dari Atha'. ibnu Yasar dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Rasu- 
lultsh saw bersabda: Pada suatu hari, Isa ibnu Maryam telah melihat 
seseorang mencuri. Beliau bertanya pada pencuri itu: ''Apakah kamu te- 
lah mencuri?” Jawab orang itu: ”Tidak, demi Allah yang tidak ada 
Tuhan melainkan Dia.” Isa bersabda: '' Aku beriman pada Allah, sung- 
guh aku telah salah lihat.” 


KTTAB MEMINTA PERLINDUNGAN 
KEPADA ALLAH! 


Tele LA asean aya ALA 
" 0 Ag 


ai ID ANN UNAR OPEN PUSAKA 


&. 


TIKI aa 
3 List AE BISA, Iu 
Z3 


an — TAYANG PA TPA 23 
(andai “Gl 3 : 
PE Obat batin . Pa 3 S Tana ana 4542 


KS Ktu 


3. Dari Mu'adz ibnu Abdullah dari ayahnya berkata: "Pada su- 
atu malam ketika hujan turun rintik-rintik dan keadaan: gelap gulita, 
kami menunggu Rasulullah saw untuk shalat bersama kami. Setelah Ra- 
sulullah saw datang untuk shalat bersama kami, beliau bersabda: ''Baca- 
lah”...Aku.& :.?'Apg yang aku baca.” Sabda beliau: "Bacalah, 
surat Al-Ikhlas, t Al-Falag dan surat An-Naas di waktu sore dan di 
rak pas sebanyak Top hai, baka k kamu 'akan tercukupi di dalam 


18 Anas, dasi NA .N 
ee SN Ala Inf Bidan AK 
Mk MufS ai sets Lal 


449 


4 : ep As 4s KA sa KAA NAKAL 


(AM .. 8 ana ' CAN) 


5274. Dari Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Khubaib dari ayahnya berki- 
sah: "Ketika aku bersama Rasulullah saw di tengah perjalanan menuju 
ke Mekkah, tiba-tiba aku merasa sunyi dari Rasulullah saw, setelah aku 
mendekat beliau, maka beliau bersabda: ''Bacalah”'. Aku bertanya: 
?'Apa yang aku baca?” Sabda beliau: Bacalah”. Aku bertanya: ''Apa 
yang aku baca?” Sabda beliau: ''Bacalah surat Al-Falag, kemudian 
surat An-Naas'”. Lalu beliau bersabda: "Tidak ada 9e'a untuk merhinta 
atprarale ena dibaca. Sena Dang Denda utama daripada kedua 


5 2 . 


Los & Baen Aas 


$ 
| 2 - P » v 


Pr an Peer ai 


4 7..7 Ia M3 GIE EKA 


gn nat Je dmae a Prn 


5275. Dari Mu'adz iban Abdullah ibnu Khubaib dari Aaliya dari 
Ugbah ibriu Amir. Al-Juhaini berkata: ””Ketika aku menuntun kendara- 
an Rasulullah saw dalam perjalanan perang, tiba-tiba beliau bersabda: 
"'Wahai Ugbah, bacalah”. Maka aku mendengar sepenuhnya, kemudi- 
an beliau bersabda. lagi: '"Wahai Ugbah, bacalah”. Maka aku mende- 
ngar lagi dengan sepenuhnya. Lalu beliau bersabda untuk ketiga kalinya: 
"Wahai Ughah, bacalah”. Aku bertanya: ?'Apa yang aku baca.” Beliau 
bersabda: ''Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falag dan An-Naas.” Maka aku 
memmbacg surat-surat itu bersama: beliau hingga selesai. Kemudian beliau 
bersabda: "Tidak ada suatu. do'apuin.yang dibata seseorang untuk men- 
cari Sasaran yang bisa menandingi surat-surat ini.” 

Ha 22 a-. 


“in oeda dr EYE loe .NVI 


, at yane Sl ae ermaa 3 | 
jr Pen Pa Aa Won: LL EAA 


tai 


| sange asa 55 ga 


ba | Gea ag rek 


ep S sae. 'Dari Mu'idz ibau Ab iban. Khubaib dari Ugbah ibnu 
Amir Al-Juhany berkata: "Rasulullah 3 3aw bersabda padaku: ''Wahai 
Ugbah bacalah”. Aku bertanya: ”'Apa yang aku baca? Sabda beliau: 

"Bacalah surat Al-Iklas, surat Al-Falisg dan surat An-Naas””. Kemudian 
Rasulullah saw membaca surat-surat itu. Setelah beliau bersabda: ''Be- 
lum ada suatu do'a untuk meminta perlindungan yang sebanding dengan 
surat-surat itu dan tidak ada suatu do'apun yang sebanding dengan- 

nya.” : 


451 


3 2» 9 GL 9 | 
AS PH pa IE NW 


BI Id 
“37 7 GL | RA 
A22 : “ KTA “3 - 1 adi “£ | 
Agar Sio Ie ea aa 


Sa Pp, / La /, 
TERI SNI 3 - sio BU 
18 Bosan lay 3 Gay Tale 2 Kah Ta k 


At? “13 


Ia jasa 2 aa 3s j3 Jai 202. 


& 
Aa 
KAN 
“ 
£ 
“A.A 
TN 


padaku Abu Abdullah: 'baihwa Ibru "Abis Al-Juhany ra nahan 

bahwasatiya Hikda : guatu hari Rastilullah'saw bersabda padanya: ”” Wahai 
'Abis, sukakah kamu kuberitahukan tentang do'a untuk meminta perlin- 
dungar yang paling utama?” Jawabku: "Baiklah, wahai Rasulullah”. 

Sabda beliau: Bacalah surat Al-Falag dan An Naas. 28 


BENGAE KEYAN KA -AN 
At (Gaga Bekas senja 
ks 3 EL Iso Apn: AA at as 
akta Nan EKA Muse Ki Ka 


PA Pa KA Pa ma 


Jne A0 DAK: ea 
483 La 8 kaga 


LI WOWALAN— 


PD st SI 


A 


5278. Dari Jubair ibnu Nufair dari Ugbah ibnu Amir berkata: ”'Ke- 
tika Rasulullah saw dibert'seekor bighal yang berwarna kelabu, maka be- 
liau mengendarainya ega: aku (Ugbah) menuntunnya, tiba-tiba 
beliau bersabda - 1: :. Wahai : 'Ugbah, bacalah”. Aku bertanya: 
” Apa. yang aku baca?” Masal bersabda: "Bacalah, Oul a'uudzu birab- 
bil falag, min syarri maa khalag ...”. Kemudian beliau mengulangi baca- 
an itu padaku hingga akp bisa membacahya. Ketika beliau tahu bahwa 
aku tidak terhibur sama sekali dengan surat itu, beliau bersabda: ''Ba- 
rangkali kamu memandang remeh. surat ini?, Tetapi aku-tetap memba- 
canya. », 

sh nd Kn . gd 2 . 
- 4 


LAU Asap 
Pera dlida Nest 
| Ia bid 


Pri (ESA AG NPL II Aa, 
MO Pa ALAN 
DS ga SA 9 


te 


. Ta DAS 3 Kerdasakan 


His aa Dari Abdur Rahman ibnu Jubair ibnu Nufair dari ayahnya 
dari. Habah ibnu Amir berkata: "Setelah aku bertanya pada Rasulullah 
saw tentang surat Al-Falag dan An-Naas:-maka ketika Rasulullah saw 
Rep ga kami pada shalat subuh, beliau membaca kedua surat itu.” 


ata Map : aa 


LK Ea T Keras | 1 5 Ss 4 an PN 
22 Liat! Makhui dart- Wabah, bae Poouiitah Ta mem- 
baca surat sule dan An-Naas pada “bala subuh. 


$ Pa “ 


2 DIN PUN SP » Te? : , 
2 NN Ep Ant Pe LN 


Saha SANA ATA dd, KEK 


453 


” 


MEI Eps Henj2 dil da3 
Ba Iga PAYEYA “D Bee 3 AS SIGN 


AA 2G 


Atap ra SAS Masal 
Ba ala SA 
SAS Ga Kap pe JI WA. Aga Pt 

BEBAN 


2. Dari Al-Oasim (maula Mu 'awiyah) dari Ugbah ibnu Amir 
berkata: "Ketika aku menutitan kendaraan Rasujullah dalar sugtu-per- 
jalanan, tiba-tiba beliau'bersabda: ?” Wahai Ugbah, sukakah aku ajarkan 
tentang dua surat yang-dibaca untuk meminta perlindungan?” Kemudi- 
ar-beliau membacakan padaku surat Al-Falag dan An-Naas. Karena be- 
liau tahu bahwa aku tidak bisa terhibur sama sekali dengan kedua surat 
itu, maka pada waktu shalat subuh, beliau membaca kedua surat itu lagi: 
Mamalinetoraberadaseye em "Bagaimana 
ea aa kedua surat ini?” MN 


Jaa Aa ain JAN 
LA ses PA PIP Ab datip3 JS 
2g SAI KENA tb3a 
Io ALA, Ieinds dilain, 
Ka Lt Gia SI. siapa 


cas IR AG Nat Ta PAGI Si 


| AA, PAN PRE ATA 


“ta " 3 and GA yaI 15-39 


213 apa Ae bpotiga 
Lyuta Ka IN, Ai ta Id 

LB : NET 5 Sin S1 

“ai 94 s3 ISA en Ta 

ES IS 33 Kata KESLIYA 


GS 


Gk pn aa Pupnra2 z6 


$282. Dari Al-Oasim dari Adur Rahman dari Ugbah ibnu Amr ber- 
kisah: ''Ketika aku menuntun kendaraan Rasulullah dalam suatu perja- 
lanan, di tengah perjalanan beliau bersabda: ”' Apakah kamu ingin naik 
kendaraan ini, wahai Ugbah?” Aku tidak mau, karena aku khawatir 
menyusahkan Rasulullah saw, bila aku mengendarai kendaraan beliau. 
Beliau bersabda lagi: '” Wahai Ugbah, apakah kamu ingin naik kendara- 
an ini?” Akhirnya aku khawatir, kalau-kalau penolakanku pada tawar- 
an beliau merupakan kedurhakaan,: maka setelah beliau turun, aku sege- 
ra naik kendaraan itu sebentar, kemudian aku turun, dan ebliau mena- 
ikinya lagi. Setelah itu beliau bersabda: '” Wahai Ugbah, sukakah kamu 


aku ajarkan dua surat dalam Al-Our'an yang paling baik untuk dibaca 


oleh orang-orang ketika meminta perlindungan?” Lalu beliau membaca- 
kan padaku surat Al-Falag dan An-Naas. Dan pada paginya, ketika 
shalat subuh, beliau mengimami shalat dengan membaca kedua surat 
itu. Setelah selesai shalatnya beliau mendekatiku dan bertanya: '” Wahai. 
Ugbah ibnu Amir, bagaimana pendapatmu tentang kedua surat ini?” 
Bacalah dua surat ini ketika kamu hendak tidur dan sesudah kamu 
bangun. ” 


JAE 3S II, GEN SME RAN 
Pd 


Anand AN Jgn KALA SB yel 


455 


A an pa Pap PU An ea ad LI Kk? 
EP MEN EP E APA PPA PEN PA PALI KA 
Aa Tata ara MS 
IE AT ME 3 ban dada 


Si 2 KE , 3s 
MLS ND, Lea BAE SATAN 


$283. Dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al Magbury dari Ugbah ibnu Amir 
berkisah: ”'Ketika aku berjalan bersama Rasulullah saw, tiba-tiba beliau 
bersabda: ''Wahai Ugbah, bacalah”. Aku bertanya: ''Apa yang harus 
aku baca, wahai Rasulullah?” Tetapi beliau hanya diam tidak berbicara 
lagi denganku, sehingga aku berdo'a: ''Ya Allah, kembalikanlah beliau 
berbicara padaku”. Kemudian beliau bersabda lagi padaku: '' Wahai 
Ugbah, bacalah”. Aku bertai:ya: ''Wahai Rasulullah, apa yang harus 


aku baca?” Beliau bersabda: ''Bacalah surat Al-Falag””. Maka aku . 


membacanya hingga selesai. Setelah itu beliau bersabda: ”'Bacalah”. 
Aku bertanya: ''Apa lagi yang harus aku baca, wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda: ''Bacalah surat An-Naas”. Maka aku membacanya 
hingga selesai. Lalu beliau bersabda: ''Tidak satu permohonan dan tidak 
pula minta perlindungan yang dapat menyamai kedua surat itu.” 


456 


BEP EKA SAN EN ON 
MA 27 “9 , Pn » - sel 
AL B3 Seakan Io A0 gag Sai 
“3 . 2. “j. GG aa 
Ag) Gangb aitakaa ae Eh 
. GI. GI 
Han KN ET, sa dbs G3 Tatap gu 
6 : - ci 13 Se M eta 
ii, LAN SA, 
5284. Dari Abu Imran (Aslam) dari Ugbah ibnu Amir berkata: 
” Aku datang pada Rasulullah saw, ketika beliau sedang naik kendaraan, 
kemudian aku meletakkan tanganku di atas telapak kaki beliau. Aku 
berkata: Wahai Rasulullah, bacakan padaku surat Huud atau surat 


Yusuf”. Sabda beliau: '”Tiada satupun surat lebih mengena di sisi Allah 
seperti surat Al-Falag””. 


RENA : 3G ati 2-1 IE PotiYa 


s 


WIN 9 Ii 19 Arr 
an ergrta Fa Base 
aa 3921 3 Srsk AN, 2213 
Sa II) Gel 


5285. Oais telah menceritakan pada kami dari Ugbah ibnu Amir ra 
dari Rasulullah saw bersabda: ''Telah diturunkan padaku beberapa ayat 
yang tidak ada tandingannya, yaitu: "Oul a'uudzu biraabbil falag...... 
(hingga peak dan Oul a'uudzu birabbin naas...... (hingga selesai). 


Pad 


SE BEE PEKAN 


457 


3 1 “ / b) 


#2 9 Pn P3 NG - 
3 aloe PA ayeaendtdee AO Tata 


N 


“4 1 - LA 4 

Gekeeta ah Lagu Nani: 
5286. Menceritakan pada kami Abu Nadler dari Jabir ibnu Abdul- 
lah ra berkata: ”'Pada suatu ketika, Rasulullah saw bersabda padaku: 
»”Wahai Jabir, bacalah”. Aku bertanya: ”” Wahai Rasulullah, apa yang 
harus aku baca?” Sabda beliau: ''Bacalah surat Al-Falag dan surat An- 
Naas”. Maka aku membacanya. Kemudian beliau bersabda: ''Bacalah 
selalu dua surat ru, karena keduanya tidak ada yang dapat menandingi- 


KE Teditas SG2YI 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI HATI 
YANG TIDAK TUNDUK KEPADA ALLAH 


| 2 5 Pat aga 1 4 : 21 29. 
DARA SAYANG GAES -ONNV 
P eka 


“ NN £ AtGL 5. 

2 Mean gnReN 
ae SA! MERE 169 311 
Gea Pang HAN sae Gd Fsbe 


$287. Dari Abdullah ibnu Hudzail dari Abdullah ibnu ' Amr, bah- 
wasanya Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari empat per- 
kara: dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tuduk, dari 
do'a yang tidak didengar dan dari jiwa yang tidak pernah puas. 


458 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEKUFURAN HATI 


AEA sai (on EM 


“ah Jp ita dapet 
A29 3 MA PR CAME Na 0 erpir 
Ka BTA 


$288. Dari 'Amr ibnu Maimun dari Umar ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw meminta perlindungan pada Allah dari rasa takut, sifat kikir, ke- 
kufuran hati dan dari siksaan mereka. 


FA IE ISA 


MEMINTA. PERLINDUNGAN 
DARI KEJAHATAN PENDENGARAN DAN PENGLIHATAN 


BKGREN ES INSAN 
ian GL Kana 
Sta, safueha NAN f5 

Laga 
para Sena PAKE 


23 $289. Menceritakan padaku Bilal ibnu Yahya bahwasanya Syutair 
ibnu Syakal mengkhabarkannya ayahnya (syakal ibnu Humaid) berkata: 


459 


"Pada suatu hari aku datang pada Rasulullah saw seraya berkata: ” Wa- 
hai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku do'a meminta perlindungan!” Be- 
liau memegang tanganku dan bersabda: ''Bacalah A'uudzu bika min- 


syarri sam'ii wa syarri basharii wa syarri lisaanii wa syarri galbii wa- . 


syarri maniyyii” (Ya Allah aku berlindung padaMu dari kejahatan pen- 
dengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan 
hatiku dan kejahatan air maniku) dan aku membaca do'a itu hingga aku 
hafi , ” 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI RASA TAKUT 


Ca “sni 2 Si JA 3 lg 2292 BEA 
Sets MSG PAKA G Aa ta 2. 
Baen APA Menag 
PAD Ah AA Ae Pan na 
Aap NT AAEN 135 : 


$290. Dari Abdul Malik ibnu Umair, ia berkata: Aku telah men- 
dengar Mush'ab Ibnu Sa'ad dari ayahnya berkata: ''Rasulullah saw 
telah mengajar kami do'a meminta perlindungan dari lima hal dan beliau. 
biasa membaca do'a itu. Yaitu ''Allaahumma innii- A'uudzubika minal 
bukhlf wa a'uudzu bika minal jubni wa a'uudzubika an uradda illaa 
ardzalil 'umuri wa a'uudzu bika min fitnatid dun-yaa wa a'uudzu bika 
min 'adzaabil gabri (Ya Allah aku mohon perlindunganMu dari sifat 


kikir, rasa takut, dipanjangkan umurku sampai pikun, cobaan hidup 
dan dari siksaan kubur). 


460 


“3 ad 
beb GS Das 


“ Oo Ja) 3 
pd £ Pi - 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI RASA KIKIR 


Gb 33,2 Jaa PI EU SEA Jay - MI 


“ 


FN oa (Paya sa 
MEN NIA PETA 35285 pal Sg 9 OA Li, 


5291. Dari ' Amr ibnu Maimun dari Ibnu Mas'ud berkata: ” Rasulul- 
lah saw sering meminta perlidungan kepada Allah dari lima perkara: dari 
sifat kikir, rasatakut, dipanjangkan umur sampai pikun, kekufuran hati 
dan dari siksa kubur.” 


ani pat SN Terra ya 
Jen Heo sb gua) G1 Ia SUN Name 
Cena NA 183 Ae ERA 
LE AA Ga NANGA 

Da UG NA Ba DS LN 
PELAN GIS NS 


$292. Dari Abdul Malik ibnu Umair dari ' Amr ibnu Maimun Al- 
Audy berkata: ''Sa'id telah senantiasa mengajarkan do'a-do'a ini ke- 
pada anak-anaknya seperti seorang guru yang mengajar anak-anak di- 


| | 461 


diknya berkata, bahwasanya Rasulullah saw selalu membaca do'a-do'a 
ini sesudah shalat, yaitu: ”' Allahumma innii a'uudzu bika minal bukhli 
wa @'uudzu bika minal jubni wa a'uudzu bika an uradda ilaa ardzalil 
'umuri wa a'uudzu min fitnatid dun-ya wa a'uudzu bika min 'adzabil 
gabri” (Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari sifat kikir, rasa, kepi- 
kunan, siksa kubur, dan dari ujian hidup dan ujian mati). 


a01) Pd | 24G ea € Pele Pe AI Lai 
1 | : | : $ “gu & 
LE nb To AI Cap ON ya 52 C3 ,E-ONAY 


“, 1D AI IA 8 PIR, 3 IP / 

€ KE Yi na aa 

IA tike Ss laali Dan SA, 

Tep2” Ao 1 IL PTUN 

“ “| ” . - 2 - 

SA CE LA AS A3 Je 
$293. dari Oatadah dari Anas ra berkata, bahwasanya Rasulullah 
saw sering membaca do'a ini ”'Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
'ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa 'adzaabil gabri wa fitnatil 
mahya wal mamaati (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat 


lemah, sifat malas, sifat kikir, kepikunan, siksa kubur, dan dari ujian 
hidup dan ujian mati). 


SI Seni 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI RASA GELISAH 
SETAN Ea PJ EN 
BELIIN SIS RSA 
FE Ap GAN AN Doa 
JS JG AG IST 
$294. Dari Al-Minhal ibnu 'Amr dari Anas ibnu Malik berkata: 


Rasulullah saw tak lupa membaca do'a ”'Allaahumma innii a'uudzu 
462 


- 


bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni 
wa ghalabatir rijaali”” (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa 
gelisah, rasa susah, sifat lemah, sifat malas, sifat kikir, rasa takut dan 


- dari tekanan orang-orang). 


AS - 9 “rc IK GK ea NAO 
$ . . . aa 
3 Hope PI pnya ot 
AL IIA GA Ay) 27) d2 ad uan 
KIS Anpse Ing 2 AV Jos 105 
: 2 . 
Teten, 1 AC Lepu AN, ALA AI 
JAN PB ANA 
LN Ant MIN 
ITA TAG MG Pe 
8295. Dari 'Amr ibnu Abu 'Amr dari Anas ibnu Malik berkata: 
”Rasulullah saw tak pernah meninggalkan membaca do'a: ? Allaahum- 
ma innii a'uudzu bika minal hammi wal hazani, wal 'ajzi, wal kasali wal 
bukhli wal jubni wad dain wa ghalabatir rijaal (Ya Allah, aku berlindung 


kepada-Mu dari rasa gelisah, susah, sifat lemah, sifat malas, sifat 
kikir, rasa takut, tekanan hutang tekanan orang-orang). 


HENNA Ap AU 


HS TG WAN NE EA 


KE TE 


5296. Dari Humaid dari Anas ra berkata: ''Rasulullah saw sering 
membaca do'a: ”Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal hara- 
mi wal jubni wal bukhli wa fitnatid dajjal wa 'adzaabil gabri (Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, kepikunan, rasa tahut, sifat 
bakhil, cobaan Dajjal dan siksa kubur).” 


PN aa PU Ar Me . “ate 
Apa s IGlg AA sasak 


Aa ES IL EN A5 
| KE PAN AP CET Nee, 


5297. Mu'tamir telah menceritakan pada kami dari ayahnya dari 
Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw sering membaca do'a: ” Allaahum- 
ma innii a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali wal harami wal bukhli wal 
jubni wa a'uudzu bika min 'adzaabil gabri wa min fitnatil mahyaa wal 
mamaati (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, kepiku- 
nan, sifat kikir, rasa takut, dan aku berlindung kepad-Mu dari siksa ku- 
bur dan dari ujian dalam hidup dan ujian sesudah mati). 


25 Erak 3 BEAN 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI RASA SUSAH 
HIGH SE AGN jabug3E NAN 
ANIS dengan adan 
KA ar Lah Ge Gb3 yet 
Oya in 


$298. Dari 'Abdullah ibnu Al-Muthallib dari Anas ibnu Malik, bah- 
wasanya bila Rasulullah saw berdo'a, maka beliau membaca: ” Allaa- 
humma innii a'uudzu bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali 
wal bukhli wal jubni wa dlala'id daini wa ghalabatir rijaali (Ya Allah, 


464 


IN ANYSVN rev | 


: aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah, rasa susah, sifat lemah, 


sifat malas, sifat kikir, rasa takut, tekanan hutang dan dari tekanan 
orang-orang).” 


Lg amar HA ea IN 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KERUGIAN DAN DOSA 
1 


d1 SEKEN 153 KING KS AN 
Sauz 5 Kera CA aa 


Ip Na BEA ME ab ane 
SI Fertaaga GE II 111 
A99 DNS Slam So ALI 


5299. Dari Urwah dari Aisyah ra berkata: "Rasulullah saw sering 
meminta perlindungan dari kerugian dan dosa. Pada suatu hari aku ber- 
tanya: '” Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak meminta perlin- 
dungan dari kerugian?” Jawab beliau: ''Kerugian ialah bila seseorang 
meminta tempo untuk membayar hutang, maka bila tiba waktu mem- 


bayar, ia berbohong, dan bila ia ea 


CA PAP Hai 


MEMINTA PER IADUNGAN DARI KEJAHATAN 
PENDENGARAN DAN KEJAHATAN ai 


SEKEN GEN Iilb ok 


Aja GILA £ Pan 1 
NA ai AL 
Ab IN 1 Ta os C GE Asa Ma 


S7. 0 A1 


4 pal 5 RJ LA 
«- wi el u Ih AA 
Sya BPI 23 jade SA 
# Pa £ 
A3 S 


wet “aa 


en “ Lagu 
: SG SA Ola 
KV Pan aga 


$300. Menceritakan padaku Bilal ibnu Yahya, bahwa Syutair ibnu 
Syakal mengkhabarkannya ayahnya (Syakal ibnu Humaid) berkata: 
"Pada suatu hari aku datang pada Rasulullah saw dan berkata: ' Wahai 
Rasulullah, ajarkan padaku do'a meminta perlindungan'?, Beliau meme- 
gang tanganku dan bersabda: ”'Bacalah A'uudzu bika min syarri sam'ii, 
wa syarri basharii wa syarri lisaanii wa syarri galbii wa syarri maniyyii”. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, 
kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan ke- 
jahatan air maniku). 


PEN. 3s 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI 
KEJAHATAN PENGLIHATAN 


, PEN 


4 2 211 
Dad Uci 
aman 
233 ai Baal 


$301. Dari Syutair ibnu Syakal ibnu Humaid dari ayahnya berkisah: 
"Pada suatu hari ia berkata pada Rasulullah: ”” Wahai Rasulullah, ajar- 
kan padaku suatu do'a yang bermanfaat bagiku'”. Sabda beliau: '”Baca- 
lah 'Allaahumma 'aafinii min syarri sam'ii wa basharii wa lisaanii wa 


& 


ta ' 
G: 


466 


galbii wa min syarri maniyyi' (Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan 
pendengaran, kejahatan penglihatan, kejahatan lisan, kejahatan hati 
dan dari kejahatan air maniku).” 


JSIig Ga asah ban 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI SIFAT MALAS 
SELESAI 
ME JET .£ LAN EA, 2 NA 
D0 BEBAN ab 
KB ISI ALS JI 52 Sh 
AT JS 


ii 5302. Dari Khalid berkata: Menceritakan pada kami Humaid ia ber- 


kata: ”'Ketika Anas ibnu Malik ditanya tentang do'a meminta perlin- 

. dungan dari siksa kubur dan cobaan Dajjal: ia berkata: ?' Rasulullah saw 
biasa berdo'a: Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal harami 
wal jubni wal bukhli wa fitnatid dajjaal wa 'adzaabil gabri” (Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, kepikunan, rasa takut, sifat 
kikir, cobaan Dajjal dan dari siksa neraka). 


KA jas Pa jalu Ea 
.. 217! Ly NY Ie 9 S3 1 


467 


AI ni (NANGIS A3 
PAN AMA ES Sis 
SE SSB sii al 
TEE S3 In 3 nga 
Yi LIA Ae AE am HA 
Para 


$303. Dari Abdullah ibnu Al-Harits dari Zaid ibnu Argam berkata: 
” Aku tidak akan mengajarkan do'a padamu kecuali do'a yang telah di- 
ajarkan oleh Rasululiah kepada kami. Yaitu: ”Allaahumma innii a'uu- 
dzu bika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami wa 
'adzaabil gabri. Allaahumma aati nafsii tagwaahaa wa zakkihaa anta 
kahirun man zakkahaa anta waliyyuhaa wa maulaaha. Allaahumma in- 
nii a'uudzu bika min galbin laa yakhsya' wa min nafsin la tasyba' wa 
'ilmin laa yanfa' wa da'watin laa yustajaabu lahaa'' (Ya Allah, aku ber- 
lindurig kepada-Mu dari sifat lemah, sifat malas, sifat kikir, rasa takut, 
kepikunan, dan dari siksa kubur. Ya Allah, berikan pada jiwaku ketak- 
waannya, dan sucikanlah ia, Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, 
Engkau penolongnya dan Engkau maulanya. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari hati yang tidak tunduk pada-Mu, dari jiwa yang tidak 
pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari do'a yang tidak 
Bag " 


we spa PAN Saat Ka pa £ 


peran Ve te32133 BAL 


5304. Dari Gatadah dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw biasa 
membaca do'a: ” Allaahumma innii a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali 
wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzaabil gabri wa fitnatil mahya 
wal mamaati”' (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, 
sifat malas, sifat bakhil, rasa takut, kepikunan, siksa kubur, cobaan 
ketika masih hidup dan cobaan sesudah mati). 


A33 SY 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEHINAAN 


KG Yaa I- . SISA, Ladang 


EYE RI Tai Ta pa i - abi 
SANG angen ji 
AA ag 
5305. Dari Sa'id ibnu Yasar dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Ra- 


sulullah saw biasa membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika 
minal fagri wa a'uudzu bika minal gillati wadz dzillati wa a'uudzu bika 


“an adzlima au udzlima”' (Ya Ailah, aku berlindung kepada-Mu dari ke- 


fakiran, dan aku berlindung kepada-Mu dari kekurangan dan kehina- 
dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat aniaya atau dianiaya. 


AS Te 
lip 33K he € el aa 20 APA EME 
MENU AD afalis fitiso 


$306. Menceritakan NN Ja'far ibnu HIyadti “ig Abu Hurairah 
ra berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ”'Mintalah perlindungan kepada 
Allah dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan dari berbuat dzalim 
atau dzalimi).” | 


469 


GS A12 25 (- 9 — 3 1 
Ne, Se DR) 9 Up Ka Ke es 1 Ka L 2 
- - - 
ad 4 y2j1 2 » i - 
dash sel SIA Isa 4 SG ee enp AI : MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEFAKIRAN 


ME, afi 3 ah ala A| ' SERA isa Gee AA 


| Spa. Pad Pa 
539. Dari Sa'id ibnu Yasar dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Ra- : “2 d3 217 Ni 3,7 .. 
sulullah saw biasa berdo'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika minal gil- | ve 2 4AL v 2 bapak 
, 
dls 


lati wal fagri wadz dzillati wa a'uudzu bika an adzlima au udzlama” (Y 64 AT 
Uu uu a . GS IE P sapa: “inka dll 


hinaan, dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat aniaya atau diani- 2 4 


. 
Se Hana 5. Aetutaalnyataiin5, 
La 


Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekurangan, kefakiran dan ke- 


atif Cat 9 : ! 
3 “yo OS | 5309. Dari Ishag ibnu Abdullah ibnu Abu Thalhah berkata: Men- 
- - s € Lt . “ 


| 
| ceritakan padaku Ja'far ibnu Iyadl bahwa Abu Hurairah ra mencerita- 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEKURANGAN LI kan dari Rasulullah saw bersabda: ''Mintalah perlidungan kepada Allah 
P 2 4 23 dari kefakiran, kekurangan, kehidupan dan dari berbuat dzalim atau di- 
Jr ng Pi 1 / 1.” 
AW . Os 3 IL Pa u. 2. 2 21 
MIL AF “ 293 7y rd 
2 a11 abi NAGA 24 ii KAS AON LES PA! INN 
Peng Lg ea ami | 


I2 Ip IL Mia £ » 5 ”- 
GTK 223 J23 | asa #31 Yaa 
is Sab sada sa AA Gaby “ OS aI Ye ulas 21 “3 - Se 
| STA Lagi His LNG, (Se Gh33£ | 
| Au I (as 14 G DLL 9 
5308. Menceritakan padaku Ja'far ibnu Iyadi dari Abu Hurairah ra | emg Ke ea as 


berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ”'Mintalah perlindungan kepada 


——p 


470 


Pan Had 


Hias Seken AAA 
2 Aa 


5310. Menceritakan pada kami Usman Asy-Syahham ia berkata: 
Menceritakan pada kami Muslim ibnu Abu Bakar ra, bahwasanya ia se- 
ring mendengar ayahnya berdo'a sesudah shalat dengan do'a: ''Allaa- 
humma innii a'uudzu bika minal kufri wal fagri wa 'adzaabil gabri” (Ya 
Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran, dan dari 
siksa kubur). Maka akupun:selalu berdo'a dengan do'a-do'a itu. Ayah- 
ku bertanya: ” Wahai anakku, darimana kamu belajar do'a-do'a itu?” 
Jawabku: ''Wahai ayah, aku sering mendengar engkau membaca do'a- 
do'a itud arimu'”. Ayah berkata: ”Tetaplah membaca do'a itu, wahai 
anakku, karena Rasulullah saw telah membaca do'a-do'a itu setiap sesu- 
dah shalat.” i 


15 Pereh 3 H3 AKA 


t 
. 


— MEMINTA PERLINDUNGAN DAKI KEJAHATAN 
SIKSA KUBUR 


“ aa 


Keep at ON 
ee Ia Kena: AN Ini SS IE 
TAI KATA, ran 

LA Aa KE OA 3 
pa JA AS 
SATA naya Gd A3 553 


472 


$ 


&N 


“L 


ja d “ To “ar 
SS ak HA Ul aoi “219 lp 

AE Ana 261 Er Ud ALL 

At 3 PANAI MAA 
5 Ap 2 1 AL Id 
SI Fei | ah 9 rudi AE CAN CG 
PL, PNP PT PA Do PA 

| | ai JSI NG 

all su (NE MRASN 
5311. Menceritkan pada kami Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya 
dari Aisyah ra berkata: ” Rasulullah saw sering membaca do'a: "'Allaa- 
humma inni a'uudzu bika min fitnatin naari wa 'adzaabin naari wa fitna- 
til gabri wa 'adzaabil gabri wa syarri fitnatil. masiihid Dajjaali wa syarri 
fitnatil fagri wa syarri fitnatil ghinaa. Allaahummaghsil khathaayaaya 
bimaa-its tsalji wal baradi waangi galbii minal khathaayaa kamaa angai- 
tatstsaubal abyadla minad danasi wa baa'id bainii wa baina khathaayaa- 
ya kamaa baa'adta bainal masyrigi wal maghribi. Allaahumma inni 
@'uudzu bika minal kasali wal harami wal ma'tsami wal maghrami?' (Ya 
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari cobaan api neraka, siksa api ne- 
raka, cobaan kubur, siksa kubur, kejahatan cobaan Al-Masih Dajjal, 
kejahatan cobaan kefakiran, dan kejahatan cobaan kekayaan. Ya Allah, 
bersihkanlah dosa-dosaku dengan air dan air embun dan bersihkanlah 
hatiku dari dosa-dosa sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari 
kotoran dan jauhkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauh- 


kan antara timur dan barat. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
sifat malas, kepikunan, dosa dan kerugian.” 


(ERP! 233 3 si | 
MINTA PERLINDUNGAN DARI JIWA 
YANG TIDAK PUAS 


BEA Sing lotte. 


473 


Ajal 
Da Opa SI GaU Jpio Aeg MI To 
ta 1 


Tae ILK 3 
Ly 4 


Ta AIR U “Ya 
D0 LE 3 Sg Tan 


. $312. Dari Sa'id ibnu Abu Sa'id dari saudaranya (Abbad ibnu Abu 
Sa'id bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw sering membaca do'a: ''Allaahumma inni a'uudzu bika minal arba'i 
min 'ilmin laa yanfa'u wa min galbin laa yakhsya'u wa min nafsin laa 
tasyba'u wa min du'aa-in laa yusma'u”' (Ya Allah, aku berlindung ke- 
pada-Mu dari empat perkara: dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati 
yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak tenang dan dari do'a yang ti- 
dak dikabulkan.” 


mma 2 


' MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KELAPARAN 


Ine - Kiri 
Se Ne aan Asa Pia ai 
IS - (2 P. 33 
IA Ga Bal Lanal OA 36 A 
SE nh, Bu 
5313. Dari Al-Magbury dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah 
saw biasa membaca do'a: ''Allaahumma innii a'uudzu bika minal juu'i 


fa-innahu bi'sadl dlajii'u, wa a'uudzu bika minal khiyaanati fa-innahaa 
bi'satil bithaanatu” (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ari kelapa- 


474 


A lag SS Ara GA 


Be 2 Tn .. 


ran, karena hal itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Dan aku berlin- 
dung kepada-Mu dari perbuatan khianat, karena itu adalah seburuk- 


buruk hati.” 
SA SP se 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI BERBUAT KEMANAT 
MEA ha 
Ba SiganOgas Kon He20JS Abbas, 
KIE AN LA IA AAN AANG 

| Fa In CE 3 203 

bai sia 


$314. Dari Sa'id ibnu Abu Sa'id dari Abu Hurairah ra berkata: 
”Rasulullah saw biasa membaca do'a: ” Allaahumma innii a'uudzu bika 
minal juu'i fa-innahuu bi'sadl dlajii'u wa minal khiyaanati fa-innahaa 
bi'satil bithaanatu”' (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelapar- 
an, karena itu adalah seburuk-buruk teman tidur, dan berlindung ke- 
pada-Mu dari perbuatan khianat, ia itu adalah seburuk-buruk 
nah ” 


HA 2 SES SN 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI PERTIKAIAN 
KEMUNAFIKAN DAN TINGKAH LAKU YANG BURUK 


e Sepi pra NI II NG ag Np 
Aga A YAN Sole 
LEE 


475 


nara LO 


tak 


/ 


Cha 22 KAA AAA sis 


$315. Dari Hafesh dari Anas ra bahwa Rasulullah saw biasa mem- 
baca do'a-do'a ini: ' Allaahumma innii a'uudzu bika min 'ilmin Jaa yan- 
fa'u wa galbin laa yakhsya'u wa du'aa-in la yusma'u nafsin laa tasyba'u. | 


Allaahumma innii a'uudzu bika min haa-ulaa-il arba'i” (Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang 
tidak khusyu?, dari do'a yang tidak didengar dan dari jiwa yang tidak 
puas. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari empat perkara ini).” 


Sk TN HA A9 333E- AI 


3 At an) Saus: ba, andai 
GMT gal SNN 


5316. Dari Dawaid ibnu Nafi', ia berkata: Abu Shalih berkata: Abu 
Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw biasa membaca do'a: 
”Allaahumma innii a'uudzu bika minasy syigaagi wan nifaagi wa suu-il St 
akhlaagi (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari pertikaian, kemu- 
nafikan dan akhlag yang jahat). 


£ AN #Aaayi 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KERUGIAN 


“ 


te KEMASAN BA KKN 
Se Peng ab Ian 
antat an SAJA 


476 


IS Uni 


0 GG 2 A1 Lt 13 
“X1 “AS “ PE 
AA Ap 13) 1) SIIL3 83 Us pala 

C9, Ah 

LG AS9 9 

$317. Dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah berkata: "Rasulullah 
saw meminta perlindungan dari kerugian dan perbuatan dosa. Ketika be- 
liau ditanya: '' Wahai Rasulullah, sungguh mengapa engkau selalu me- 
minta perlindungan dari kerugian dan perbuatan dosa.” Sabda beliau: 
Sesungguhnya bila seseorang meminta diberi tempo di dalam mem- 


bayar hutang, kemudian kalau tiba waktunya, maka ia berdusta, dan 
bila ia berjanji, maka mengingkari. 23 


30523 Heni 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI HUTANG 


AI KA SAE Sita NW 
bd aa Sa 
. 7 Pa eta 
Atil ae 34 Ah Das Asyik PPAP AP, 23, 

P4 s1 


yA Alat ai banana 
POLO AKN 


5318. Menceritakan pada kami Salim ibnu Ghailan At-Tajibiy 
bahwa dia mendengar Darrajan Abu Samh, bahwasanya dia mendengar 
Abu Haitsan, bahwa dia mendengar Abu Sa'id berkata: ''Aku telah 
mendengar Rasulullah saw dalam berdo'a: ' A'uudzu billaahi minal kuf- 
ri waddaini (Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kekufuran dan 
hutang).'' Seseorang bertanya: '' Apakah sebanding hutang dengan ku- 
fur?” Jawab beliau: ''Ya” 


477 


Ne 2 “ “ a Dg . 

Eh TE EA KUA 12 S3 7 
Da GI SA NE ANN EN 
PA PAI 215 nd. Ih 2 A37 4 9 ye 
Jd MALE DAYAN tp bayar 
LA 8 nd, LI, nd 
2. “ #1 “ | - 
RSI, pl Jas 
$319. Dari Abu Haitsan dari Abu Sa'id ra dari Rasulullah saw biasa 
berdo'a: A'uudzu billaahi minal kufri waddaini (Aku berlindung kepa- 


da-Mu, ya Allah dari kekufuran dan hutang)”. Seorang bertanya: 
” Apakah sebanding hutang dengan kekufuran?”' Jawab beliau: ''Ya””. 


Gro ae Ge “4 

SKA SAY 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI TERJERATNYA HUTANG 
KA KENIS Hn saja ps3 
TAMA App TAG 
SEN ASIA, 41 


5320. Abu Abdur Rahman Al-Khubuly telah menceritakan pada 
kami dari Abdullah ibnu ' Amr ibnu Ash ra, bahwasanya Rasulullah saw 


biasa membaca do'a: ''Allaahumma inni @'uudzubika min ghalabatid 


daini wa ghalabatil 'Aduwwi wasyamaa tatil a'daai (Ya Allah, aku ber- 
lindung kepada-Mu dari terjerat hutang, dari kemenangan musuh dan 
dari ejekan musuh).” 


478 


LA, 2 PA 4 
1 w a 2 .. “ 2 Y 
NAN 0d GYI 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI TEKANAN HUTANG 


Ia ym ES BAK ON 
9) PA PP) apa La 
IA Tni Aa den Han KG 
TE LG Nu 1 TA LA 
MA PNG JA LL IS Se Aoi 
JIE Ia 53 


te 


st 


5321. Mengkhabarkan padaku 'Amr ibnu Abu 'Amr dari Anas ibnu 
Malik ra berkata: ” Rasulullah saw biasa membaca do'a: ”'Allaahumma 
innii a'uudzu bika minal hammi wal hazani wal kasali wal bukhli wal 
jubni wa dlala'id daini wa ghalabatir rijaali (Ya Allah, aku berlindung 
kepada-mu dari rasa gelisah, rasa susah, sifat malas, sifat kikir, rasa 


takut, tekanan hutang dan tekanan orang-orang).” 


LA ru Ita xii 
GEN AE ye NI 


pd 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI JAHATNYA 
COBAAN KEKAYAAN. 


na 


: Aa. Gg An 9 4 1. 

2 SKA KM | 
Pan PI yu , . A44 
PN Int AS sela Iso AD Jaan SI 
an Pa REA 


mi “ 

Pd Pa AN 09 Se ne Lo 91 

di dan ” Ik ayun Gi ik AI 
H9 Je Aa A3 yng AI Iolicg 


sel Jaliaah, LAN IC 3 3 ali 3 
Uk ae 5 5 iga 
GA NN 

Ugal. 2,3 pa 


$322. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: 
”Rasulullah saw sering membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu 
bika min 'adzaabil gabri wa fitnatin naari wa fitnatil gabri wa 'adzaabil 
gabri wa syarri fitnatil masiihid dajjaali wa syarri fitnatil ghinaa wa 
syarri fitnatil fagri. Allaahummaghsil khathaayaaya bimaaits tsalji wal 
baradi wa naggi galbii minal khathaayaa kamaa naggaitats tsaubal 
abyadia minad danasi. Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal 
harami wal maghrami wal ma'tsami (Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur, cobaan api neraka, cobaan kubur, siksa kubur, ja- 
'hatnya cobaan Al-Masih Dajjal, jahatnya cobaan kekayaan, jahatnya 
cobaan kefakiran. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air salju 
dan air hujan, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana pa- 
kaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah aku berlindung ke- 
padaMu dai sifat kemalasan, kepikunan, kerugian dan dosa). 


AI, a19, Li 2 
KA KOP! 
MEMINTA PERLINDUNGAN 
DARI JAHATNYA COBAAN DUNIA 


PAINT Melu 3g 


Tg £ GIS UNS Se 


Lang Kan EN IS Ag 
L, 2 Saki Pa Setra) 


rod 
2 


2 leung 3 Ep doela AJIJISA Sis 
ES SS Th 


$323. Dari Abdul Malik ibnu Umair berkata: Aku telah he 
Mush'ab ibnu Sa'ad berkisah: '”Sa'ad telah mengajarkan do'a ini kepa- 
da anaknya dan meriwayatkannya. Rasulullah saw biasa membaca do'a: 
”Allaahumma innii a'uudzu bika minal bukhli wa a'uudzu bika minal 
jubni wa a'uudzu bika min-an uradda ilaa ardzalil 'umuri wa a'uudzu 
bika min fitnatid dun-ya wa 'adzaabil gabri (Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari kebathilan, dan aku berlindung kepada-Mu dari ke- 
takutan, aku berlindung kepada-Mu dari dipanjangkan umurku sampai 
pikun, dan aku berlindung kepada-Mu dari cobaan hidup dan siksa 
kubur). 


IE yaa KESAN XS SNN 
LA Vga 
Ss AN Nai eYEA 
Sah Kya ada bergitaa! 1 a PERAN 
IA AP &, &,3 NADA 
JINGGA: Ae Ctera His 
Aoi WI LES Char 


481 


$324. Dari Abdul Malik ibnu UMair dari Mushab ibnu Sa'ad dan 
'Amr ibnu Maimun Al-Audy berkata: ”'Sa'ad telah mengajarkan 
do'a-do'a kepada anak-anaknya sebagaimana seorang guru mengajar 
anak-anak didiknya. Ia berkata: ''Rasulullah saw setiap selesai shalat, 
Rasulullah saw membaca do'a: ''Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
bukhli wa a'uudzu bika minal jubni wa a'uudzu bika min-an uradda ilaa 
ardzalil umuri wa a'uudzu bika min fitnatid dun-ya wa 'aadzaabil gabri 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung 
kepada-Mu dari rasa takut, aku berlindung kepada-Mu dari dipanjang- 
kan umurku sampai pikun dan aku berlindung kepada-Mu dari dipan- 
jangkan umurku sampai pikun dan aku berlindung pada-Mu dari cobaan 
dunia dan sika kubur). 


2D 2, P - 
ALI aa he Ega ana Et 
Kai Ia pet ra | 
LAYA AT 19 iss SEN A3 A3 HE 
IA ANRI ENNA PET Asi 
$325. Dari 'Amr ibnu Maimun dari Umar ra, bahwasanya Rasulul- 


lah saw biasa meminta perlindungan kepada Allah dan rasa takut sifat 


kikir, dipanjangkan umurnya hingga pikun, kekufuran hati dan siksa 
kubur. 


4 KPPN 4 got 
Aug PE ag Jaw) sea MTA 
rp. 
NI pia L 3 YAA Tea 
“ Ae ' - (P) 2 

ne G 2 » Si. 2. 3 
KTNA henna Kla KA 
$326. Dari ' Amr ibnu Maimun berkata: Aku telah mendengar Umar 
ibnu Khaththab ra berkata: ”Rasululah saw selalu meminta perlindung- 


482 


an dari lima perkara, beliau berdo'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika 
minal jubni wal bukhli wa suu-il 'umuri wa fitnatish shadri wa 'adzaabil 
gabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut, sifat kikir, 
dipanjangkan umurku hingga pikun, kekufuran hati dan siksa kubur).” 


18 yana, ay '9 sa Dak 93 ajaa .NW 
Wana SELAI 


JA Na c Ag Kedai Aj abi 
jan onan 


$327. Menceritakan kepada kami Abu Ishag dari 'Amr ibnu Maimun' 
berkata: Menceritakan padaku seorang sahabat berkata: ''Rasulullah 
saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat kikir, rasa 


takut, kekufuran hati dan siksa kubur.” 


NUN BY IAI Asas oYW 
Jaka 31532 Pare pa Pal 


5328. Dari Abu Ishag dari ' Amr ibnu Maimun berkata: "Rasulullah 
saw selalu meminta perlindungan kepada Allah.... (hadits Mursal). 


Kaike 253 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI 


KEJAHATAN KEMALUAN (ZINA) 
TE 2s mba K3 EN 
7, P4 
PIA N M3 AE ab Ia 


483 


£. pe 


GE ya 3233 Ar SIA Ga yaa Hae 

3 0 

ga Sa 
5329. Dari Syutair ibnu Syakal ibnu Humaid dari ayahnya ra ber- 
kata: ”' Pada suatu hari aku bertanya kepada Rasululah saw: ” Wahai Ra. 
sulullah saw, ajarkan kepadakou sebuah do'a untuk aku baca.? Sabda 
beliau: ''Bacalah: Allaahumma aafinii min syarri sam'ii wa basharii wa 
lisaanii wa galbii wa syarri maniyyi (Ya Allah, selamatkan aku dari keja- 
hatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, ke- 


jahatan hatiku dan kejahatan air maniku).” Maksud dari air mani ialah 
kemaluan.” 


NOTA : NN “7 PAR Ng 
Tai Ags SESI IG sa apain 
SV KING dan C3 3d) 


- 


# d8 


5330. Dari Abu Haitsam dari Abu Sa'id Al-Khudry ra dari Rasulul- 
lah saw biasa membaca do'a: ”' Allahumma innii A'uudzu bika minal ku- 
fri wal fagri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan 
kefakiran)”. Seseorang bertanya: '' Apakah keduanya sebanding, wahai 
Rasulullah?” Sabda beliau: Ya. 


484 


TA TI MOWN NY 


JAS Ua SIA 


MEMINTA PERI.INDUNGAN DARI KESESATAN 


In Ka INUL 5 3 35 '4€- NN 
ea an asi KETAT ae 


Gara LA 


“59 241 7 

TE MENARA Jelaldsl Ola 

$331. Dari Asy-Sya'by dari Ummu Salamah ra bahwasanya bila Ra- 
sulullah saw keluar rumah beliau membaca do'a: ”Bismillahi rabbi 
a'uudzu bika minan azilla au adlilla au adzlima au udzlama au ajhala au 
yuhala 'alayya (Dengan nama-Mu ya Allah aku berlindung kepada-Mu 
dari tergelincir atau sesat, atau berbuat dhalim atau didhalimi atau ber- 
buat jahil atau aku dijahili). 


SIA SIN 
ng PERLINDUNGAN DARI KEMENANGAN MUSUH 
' 


Anne BALI NE SNN 


2 Sa ap Dp BAN ARA NP AAN 
He aka AN Pati ce 
SES 3 SAJA A63 APA Ag 


5332. Menceritakan padaku Abu Abdur Rahman Al-Hubuly dari 
Abdullah ibnu 'Amr ibnu Ash bahwasanya Rasulullah saw biasa, mem- 
baca do'a: ” Allahumma innii a'uudzu bika min ghalabatid daini wa gha- 


485 . 


labatil 'aduwwi wa syamaatatil a'daa-i (Ya Allah, aku berlindung kepa- | | PPPA 3 (ti d AA 5 
da-Mu dari terjerat hutang, dari kemenangan musuh dan kegembiraan di 


hati musuh atas kegagalan kami). 


Pe Dana an 
MEMINTA Pain NAN | DARI KEGEMBIRAAN 
DI HATI MUSUH ATAS KEGAGALAN KITA 


' Ane, IS IpPI 3: 
a02 Ya II, Pa s- 
ADE SE SAS - NY 
KTA Kenakan dbidgm,l 
diler PES, perna : sai 
KUE 
5333. Menceritakan padaku Abu Abdur Rahman Al-Hubuly dari 
Abdullah ibnu 'Amr ibnu As bahwa Rasulullah saw biasa membaca 
do'a: 'Allaahumma innii a'uudzu bika min ghalabatid daini wa syamaa- 


tatil a'daa-i (Ya Allah, aku berlindung Penata dari terjerat hutang, 
dari ejekan musuh).” 


PP 9 DA aa 
2 Ga SSI 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEPIKUNAN 
G Iya Ga 
Ga Selagi 32 NENAN ENY NN: 
“GG , 2. LP. mega PA ' 
na Lp ng aa SAS AN IS 


PG AA NI 


d 


486 


5334. Dari Muhammad dari Usman ibnu Abu Asi ra, bahwasanya 
Rasulullah saw biasa membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika 
minal kasali wal harami wal jubni wal 'ajzi fitnatil mahyaa wal mamaati 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, kepikunan, rasa 
takut, sifat lemah dan dari cobaan ketika hidup dan cobaan sesudah 
mati). 


Fa pena Aka. da yang 
2 “1 LN Lt Ae LIA 
TEA ANT AAA ORA 

AN ie 3 15 JET pel 350 
Nata ie? SG Saslg 


5335. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
Aku telah mendengar Rasulullah saw berdoa: ”'Allaahumma innii 
a'uudzu bika minal kasali wal harami wal maghrami wal ma'tsami wa 
a'uudzu bika min syarril masiihid dajjal wa a'uudzu bika min'adzaabil 
gabri wa a'uudzu bika min 'adzaabin naari (Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat , kepikunan, kerugian dan dosa. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan Al-Masih Dajjal. Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Dan aku Pe kepada-Mu dari siksa 


.neraka).” 


- MEMINTA PERLINDUNGAN DARI MURUENYA TAKDIR 


MTA EIA dea KAN 


487 


Na? 


KIA 3 AS Ae In IS IK 
9 Li, 299 AT PAP SAI 3 53 us 
Sang 


5336. Dari Abu Shaleh (Insya Allah) dari Abu Hurairah berkata: 
”Rasulullah saw selalu meminta perlindungan dari tiga perkara ini: 
(mati dalam keburukan), kegembiraan musuh dikarenakan kegagalan 
kaum Muslimin, dari buruknya takdir dan dahsyatnya cobaan.” 


#.. 
AE 5, $ & SINI 

MEMINTA PERLINDUNGAN DARI MATI DALAM KEBURUKAN 
3 Lu eh Naa 

At ai TE TEA SE Sel C.NNV 

LA PIN 
pa De Salin alig gan da Hee Maap AS 
ara 9 2 PPP 
, PSA ja upa sei 55535 Are 
5337. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya 


takdir, kegembiraan di hati musuh di atas kegagalan kaum Muslimin, 
mati dalam keburukan dan dahsyatnya bencana. 


MN ar SY 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI PENYAKIT JIWA 


Kargo no SEN ES SE ONYA 


488 


AA 3 UBS Tas Sb 


(I 2 AA la 
£ HPN 19 
$338. Dari Gatadah dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 
"Rasulullah saw biasa membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika 
minal junuuni wal judzaami wal barashi wa sayyi-il asgaami (Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari penyakit jiwa, penyakit kusta, penyakit 
bejang dan penyakit yang menjijikkan).” 


SI KN SN 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN JIN 


5 Yap SIX Hrd NN 


aa 


PSA WA ? nyn Ar 


NANGA Oeon keseng: abi 
Gale BEI ESA SE, 3 
NAH 


5339. Dari Abu Nadirah dari Abu Sa'id berkata: ”' Dulu Rasulullah 
saw biasa membaca do'a-do'a untuk menolak gangguan jin dan ganggu- 
an manusia: namun setelah surat Al-Falag dan An-Naas turun, maka be- 
liau membaca kedua surat tersebut untuk menolak gangguan itu, dan me- 
ninggalkan do'a-do'a ab lain.” 


JA an jyngn, SILYI 


MEMINTA PERLINDUNGAN 
DARI BURUKNYA SIFAT SOMBONG 


ai Ka TA MA MEUN ANE Geo 


ia 
J3 LI ob (5 JS Go PENA 


PEN, EN ASI Ken 


5340. Dari Humaid dari Anas ra berkata: "Rasulullah saw biasa 
membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal hara- 
mi wal jubni wal bukhli wa suu-il kibari wa finatid dajjaali wa'adzaabil 
gabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, kepikunan, 
rasa takut, sifat bakhil, buruknya sifat sombong, cobaan Dajjal dan 
siksa kubur). 


AI IS 526 ISA 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI DIPANJANGKAN UMUR 
SAMPAI PIKUN 


Nana sega 2 
an 2025 5 rg MATA APA Ea 


AAS Saat AP Ejaan esa A5 
EK SN 15 Aa 
As Na 2333, 24 Js TANI 


5341. Mush'ab ibnu Sa'ad dari Pa PAN berkata: "Rasulullah saw 


mengajarkan lima do'a kepada kari, yang beliau biasanya membaca- 
nya, yaitu: '' Allaahumma innii a'uudzu bika minal bukhil wa a'uudzu 


490 


bika minal jubni wa a'uudzu bika min-an arudda ilaa ardzalil'umuri wa 
a'uudzu bika min 'adzaabil gabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari sifat kikir, dari rasa takut, dipanjangkan umurku sampai pikun dan 
siksa kubur).? 


AA ka NE 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI BERBUAT JAHAT 
DI MASA TUA 


OAT, EN NN Grlu NA 
KAA Kbs 


$ Mete 


BAN oaa AE Asa HA TPA 
Png So ae ML JAN Ha Cha 9 


AE EPA NA Pe NG MANA 


KAI 

5342. Dari Abu Ishag dari 'Amr ibnu Maimun berkisah: "Ketika 
aku menunaikan ibadah haji bersama Umar, aku mendengar ia berkata 
di depan para hadirin: ''Ketahuilah, bahwasanya Rasulullah saw selalu 
meminta perlindungan kepada Allah dari lima perkara: ? Allahumma in- 
nii a'uudzu bika minal bukhli wal jubni wa a'uudzu bika min suu-il 
'umuri wa a'uudzu bika min fitnatish shadri wa a'uudzu bika min 'a- 
dzaabil gabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, -asa 
takut, dari berbuat jahat di masa tua, dari kekufuran hati dan dai sik- 
saan neraka).” 


491 


SS, K5 yo 83 Yi 


MEMINT A PERLINDUNGAN DARI KUFUR SETELAH BERIMAN 
15, Naa ME Sape Es NX 
So fahgs SSI SE A5 atu Iss abi 
IA AAN IG AS, 13 gan 
JUS JS MA Ning pg EN 35659 YK 


5343. Dari 'Ashim dari Abdullah ibnu Sarjis bahwasanya bila Rasu- 
lullah saw bepergian, maka beliau membaca do'a: ''Allaahumma inni 
a'uudzu bika min wa'tsaa-issafari wa ka-aabatil mungalabl wal hawari 
ba'dal kawari wa da'watil madhluumi wa suu-il mandhari fil ahli wal 
maali (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam beper- 
gian, kesedihan hati, dari kekufuran setelah beriman, do'a orang yang 
teraniaya dan rasa sedih karena memikirkan keluarga dan harta yang ku- 
tinggalkan).” 


3-2 Pd 


TN Lena a TE Je ie pe ANU 
SANTA 1S SEAL, gs Iaita Ko ada 


n 


: Ai Ong amp 1 ya Gh gel 
MAN 55333 3N 
A33 


5344. Dari ' Ashim dari Abdullah ibnu Sarjis bahwasanya bila Rasu- 
lullah saw bepergian, maka beliau membaca: ” Allaahumma innii 'auu- 
492 


dzu bika min wa'tsaa-issafari wa ka-aabatil mungalabi wal hawari ba'dal 
kawari wa da'watil madhluumi wa suu-il mandhari fil ahli wal maali wal 
waladi (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam be- 
pergian, dari kesedihan hati, dari kekufuran setelah beriman, dari do'a 
orang yang teraniaya, dari rasa susah karena memikirkan keluarga, har- 
ta dan anak-anak yang kutinggalkan).” 


pelilak 3 5 eri 


MEMINTA PERLINDUNGAN 
DARI DO'A ORANG YANG TERANIAYA 


ra 


AS Oo 
Naa Aga 
In ar AK 
AN AI Ain ENI 

5 Sena: 49 NE APU 
m1 
si oga 9 p3UEN3 O OaSD9 

5345. Dari ' Ashim dari Abdullah ibnu Sarjis berkata: ''Bila Rasulul. 

lah saw bepergian, maka beliau meminta perlindungan dari kesulitan da- 

lam bepergian, kesedihan hati, dari kekufuran setelah beriman, do'a 


orang yang teraniaya dan rasa susah karena memikirkan keluarga dan 
harta yang ditinggalkan.” 


TAKE 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEGELISAHAN HATI 


MAA AT Sa an 7 


Je PA la 
at Al BS A5 2G abu 


493 


LAN TDS barak Kapan Jab 


9 SAN #Y 


Na ISA KIYIG AS ep MP PANAI 
Nerape H« SANA 


5346. Dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ra berkata: ?'Bila Rasu- 
lullah saw bepergian: setelah naik kendaraan beliau membaca do'a (de- 
ngan jarinya): ” Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaliifatu fil 
ahli wal maali. Allaahumma innii a'uudzu bika min wa'tsaa-is safarii 
wa kaabatil mungalabi (Ya Allah, aku minta Engkau yang menemaniku 
dalam perjalanan, dan Engkau yang menjaga keluarga dan harta yang 
kutinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala kesukar- 
an ditengah perjalanan dan dari kegelisahan hati). 


sa EA BIAN 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI TETANGGA YANG JAHAT 
SAI ara alang Ofzv 
AD335 4 2.9 Karna AN aza AAS 
AE KU, Arga po pa 


Pula 
KEK 
5347. Dari Sa'id ibnu Sa'id Al-Magbury dari Abu Hurairah ra ber- 
kata: Rasulullah saw bersabda: ?'Mintalah perlindungan kepada Allah 
dari kejahatan tetangga yang jahat yang bertempat tinggal tetap, karena 
jika tetangga itu dari orang Badwi, maka ia akan segera mana dari sisi- 
mu. ” 


494 


CA ILYOYN NY 


JI “ IE Abay 


MEMINTA PERLINDUNGAN 
DARI TEKANAN ORANG - ORANG 


HK ea 21 TAN 3 
Par pen 2 INN Ia NA 
HA aan sik 
SA Po an 
JIN S0 


$348. Menceritakan kepada kami 'Amr ibnu Abu 'Amr bahwa i ia 
mendengar Anas ibnu Malik berkisah: ?' Rasulullah saw bersabda kepada 
Abu Thalhah: ”'Berilah aku seorang budak lelaki dari budak-budakmu 
supaya ia melayani aku. Maka Abu Thalhah memboncengkan aku untuk 
diberikan pada Rasulullah saw. Karena itu aku selalu melayani Rasulul- 
lah saw. Setiap beliau keluar rumah, maka aku sering mendengar beliau 
membaca do'a: ”'Allaahumma innii a'uudzu bika minal harami wal huz- 
ni wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dlala'id daini wa ghala- 
batir rijaali (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan, kege- 
lisahan, sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil, rasa takut, tekanan hutang 
dan tekanan ofang-orang).” 


495 


NP AKB! 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI COBAAN DAJJAL 


Aeon SALES LEE 


Aa ai (z7 yA Gg Pa 
.. » . 
A5 ora Rap AN kaga Se 9 


KL MATAN 


5349. Dari Amrah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw selalu 
meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari cobaan Daj- 
jal: dan beliau telah bersabda: ”'Di dalam kuburmu kelak, sungguh 
kamu akan diuji.” 


Ia: ( 13 aaguN Yus Pen 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI SIKSA NERAKA JAHANNAM 
DAN DARI KEJAHATAN AL - MASIH DAJJAL 


al Sg N eaun Ke No. 
MUA An Ana An MIS 


| 
au Bina, Orrary Pen 
KAIN AN Pay AN 
. $350. Dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz Al-A'raji dari Abu Hurai- 


rah ra berkata: ”' Rasulullah biasa membaca do'a: ''A'uudzu billaahi min 
'adzaabi Jahannama wa a'uudzu billahi min 'adzaabil gabri wa a'uudzu 


Ubi 


496 


billaahi min syarri masiihid Dajjaali wa a' uudzu billaahi min syarri fitna- 
til mahya wal mamaati (Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka 
jahannam: aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, aku berlin- 
dung kepada Allah dari kejahatan Al-Masih Dajjal dan aku berlindung 
kepada Alah dari ujian hidup dan ujian mati). 


wT “#4 7, ad (ca - 
ara sana Katana Sis. oto) 


. 


# 


4 “ Itu, 4 
AAA AN PE gan 


X 

SD Yg 

2 Aa 
“ 

“ —N 
GP Ga ON 
3 3: 
AR Ta 

x 


Pe 7, 2.1 
prana 
Pe "| 


5351. Menceritakan pada kami “Yahya ibnu Abi Katsir bahwa Abu 
Usamah menceritakannya dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bia- 
sa membaca do'a: ”Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil gabri 
wa a'uudzu bika min 'adzaabin naari wa a'uudzu bika min fitnatil mah- 
ya wal mamaati wa a'uudzu bika min syarril masiihid Dajjal (Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari 


ujian hidup dan ujian ati dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal). 


2) KUN ATY, SI 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEJAHATAN 
SYAITAN - SYAITANNYA MANUSIA 


MEN NA ya RKA 
GIE ABAG ENI dna 


497 


TA 1” 1 19 21 P) 4 
27 at . 2 S3 Ai .b “ 

f 2.4 

$352. Dari Ubaid ibnu Khasy-khasy dari Abu Darr berkata: ”'Ketika 

aku memasuki masjid, Rasulullah saw telah berada di sana, maka aku se 
gera masuk dan duduk di dekatnya. Kemudian sabda beliau padaku: 
”Wahai Abu Darr, mintalah perlindungan pada Allah dari kejahatan 


syaitan-syaitan Jin dan syaitan-syaitan manusia.” Aku bertanya: '' Apa- 
kah manusia mempunyai syaitan-syaitan?” Jawab beliau: '' Ya”. 


Fi 3 


- - 


MEMINTA AIINDU GAN DARI COBAAN HIDUP 
A1 BI SAN Ip Ag ANE 
Ia wis ic? Ta Ab dye Je Wajo 
Sa dl east SG Donna abi, 


$353. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersab- 
da: ''Mintalah kamu perlindungan pada Allah dari siksa kubur, dari co- 
baan hidup dan cobaan mati dan dari cobaan Al-Masih Dajjal.” 


Ket 4 Lele aan 1. sak 


498 


- 


PPA Ng an 3251 aan 
oh Agt 


33 “ 
IM Se bea TO at ale IPNU 
2 np3 p (ata sa : 
“ a n » ' 
PAI Pi ar 20654 
“w 7 
) 
HA 
$354. Mengkhabarkan padaku Ya'la Atha' ia berkata: Aku telah 
mendengar Abu Algamah becerita dari Abu Hurairah ra bahwasanya 
Rasulullah saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari lima per- 
kara, sebagaimana sabda beliau: ?'Mintalah perlindungan kepada Allah 


dari siksa kubur, dari siksa neraka Jahannam, dari cobaan hidup, dari 
cobaan mati dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal.” 


KAS 12 Ieghat3 JA -otoo 


' 


ag n nGa CAK ISA A 
AN Iran Kan JO 2 BL KAA sg 


PP 


h) 


Dik sebisa Aa Sena 


Pan 


Ea AS KPA NA 
KA NA AAN KE ERA 


Ji ei 


5355. Dari Ya'la ibnu Atha', ia berkata: Aku telah mendengar Abu 
Algamah Al-Hasyimiy berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah ra 
berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ” Barangsiapa 


yang taat padaku berarti ia taat pada Allah, barangsiapa yang melanggar 


perintahku berarti ia melanggar perintah Allah”. Kemudian beliau me- 
minta perlindungan pada Allah dari siksa kubur, siksa neraka Jahan- 


nam, cobaan hidup, cobaan kematian dan dari cobaan Al-Masih 
Tebal 499 


- 


MIGRAN MEI 
(agan de SI 15 13, 
naa Aturan MO DAA 
PIPA Ea (AG AE HA 
JI 


5356. Dari Abu Algamah, menceritakan padaku Abu Hurairah ra 
berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ''Mintalah kalian perlindungan ke- 
pada Allah dari lima perkara: dari siksaan neraka Jahannam, dari siksa 
kubur, dari cobaan hidup, dari cobaan setelah mati dan dari cobaan Al- 
Masih Dajjal.” 


Si Masa d3 ia Saki 


MEMINTA PERLINDUNGAN UJIAN SESUDAH MATI 
Di gabut ya Usa. 
TEH ANA SAP SENAR TTU PAN 
€ A ha PIPA IGAN A26 Ai 


Ane Aha Kenditip A3 3823 


NI, n Tati 


PAN Ai Dea A3 Ie Bo33 GA 
KE SN EP YON 


500 


PK LADA Ng - 
ag Nan ea ot ma 


Inai 


5357. Dari Thawus dari Abdullah ibnu Abbas ra bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah mengajarkan do'a kepada para sahabat sebagaimana 
beliau mengajarkan surat dari Al-Our'an. Sabda beliau: ''Bacalah 
”Allaahumma innaa na'u udzu bika min 'adzaabi jahannama wa a'uud- 
zu bika min 'adza bil gabri wa a'uudzu bika mi n fitnatil maasihid daj- 
jaawali wa a'uudzu bika min fitnatil mahya wal mamaati (Ya Allah, ka- 
mi meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam: dari 
siksa kubur dari cobaan Al-Masih Dajjal, dari cobaan 'hidup dan cobaan 
sesudah mati). di 


Ini PI ug ca 
ia Fa Sab, MA, au 
kena Des OA Cia Ge db 9S 3s ai 


JI Ha Tya AH 


$358. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Mintalah kalian perlindungan pada Allah dari siksaNya, dari 
cobaan hidup, dari cobaan sesudah mati, dari siksa kubur dan dari coba- 
an Al-Masih Dajjal.” 


Aas ls ya san NI 


MEMINT A PERLINDUNGAN DARI SIKSA KUBUR 


IPAR Ba Sal AOA 
GAh ANA 3 3 Opi Ha Ae sale Ly kta 
HE IA ASI HAL 
3 BALA, BELAH 


ep Ta e1 0D DA. 
“ .. . 8 
PE PAN MEP CELNTON 


$3$9. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra berkata: '' Biasanya Rasu- 
lullah saw berdo'a sebagai berikut ?' Allaahumma innii a' uudzu bika min 
'adzaabi jahannama wa a'uudzu bika min 'adzaabil gabri wa a'uudzu bi- 
ka min fitnatil masiihid dajjaal wa a'uudzu bika min fitnatil mahya wal 
mamaati (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Ja- 
hannam, dari siksa kubur, dari cobaan Al-Masih Dajjal, dari cobaan 
hidup dan dari ujian sesudah mati).” 


2 — C “3. - » MA —, Ai! 

“ . A 
FAN pa KY 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI UJIAN DI DALAM KUBUR 
AGAN YA - 424 pan 2”, ea XL 

5 PL SA es 


Pa 


Pi Io Tah AN 1 PI 2 Ie Ia” 
Lag Ag akn lo AN Iga akta Jaa 
TON Par oa Na nga G3 aa 
KJA ALAN ISS 


£ C4 
ng 


za 7 (k10. Fp7 0 : 5 
SE EN AS JEL 
Sea GAN La 


$360. Dari Sulaiman ibnu Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurai- 
rah ra berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah saw membaca do'a: 
” Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatil gabri wa fitnatid dajjaal 
wal fitnatil mahyaa wal mamaati (Ya Allah, aku meminta perlindungan 
kepada-Mu dari cobaan didalam kubur, dari cobaan Dajjal, dari cobaan 
hidup dan dari cobaan sesudah mati). 


502 


Y. 34 | 
PA AAA Y 
SE a AN EBA $ | 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI SIKSA ALLAH 
|) 


BLADE EPS NN 


22 Tea 3 NI AS ye 
Pa PA SEN INYA AL SAP 
“ CPU » 1 ed 
MN UP SPA MEA TP KIKI SERA MAN 
SU de Alaik KI ME p 
| GG 9 Aro) ON 2,3 
JSI md AS Ia SU lg Sae 
$361. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ?'Mintalah kamu semua perlindungan kepada Allah dari siksa- 


Nya, dari siksa kubur, dari cobaan hidup, dari cobaan setelah mati dan 
dari cobaan Al-Masih Al-Dajjal.” 


ye Ke 45 — | 
2 . | 2 aa - an 
ct taad 62 y! 


» 


ME LL ane Lm 12 
naa erat SAN 


« 
Pa 3 ? 
Is « “rp 


2 / AN Lap , 1 - 


Se 
| Ie Sis AN A ga 


5362. Dari Abdullah ibnu Syagig dari Abu Hurairah berkata: ''Ra- 
sulullah saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari siksa nera- 
ka Jahannam, dari siksa kubur dan dari cobaan Al-Masih Dajjal.” 


503 


Bu) — is aa! 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI SIKSA NERAKA 


Ge A6 pat C21NN 
3 Dg SI JO Ada IS 
1 PN AS 
, NE pn IN “2 
NS dbbla dam Fenomena Io AL Jas) Ja 
? 
# ng te, ke Kh - 
“11 ? 70.5“ | | 
BAJA NE 
ai: « ” 2 P 
| ( 7 "81 
JEIG02 
# 
$363. Mengkhabarkan padaku Abu Salamah ia berkata: Mencaita 
kan padaku Abu Hurairah ra ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: 
»Mintalah kalian semua perlindungan kepada Allah dari siksa api nera- 


ka, dari siksa kubur, dari cobaan hidup, dari ujian sesudah mati dan dari 
kejahatan Al-Masih Dajjal.” 2: 


Kiper aa |) 
MEMINTA PERILNDUNGAN DARI PANASNYA API NERAKA 


CA NA Uc Lex Aa TRL Role Te Ke da 
MLS DEWA SA LE NU 


N 
A 
ON 

N 
hN 
“a 
3 — 


Ikan Gian AN kas Aepnhaah 


KI AL Br 0 Ab Arang 0 
MAN NE ta ON IT 


5364. Dari Jasrah dari Aisyah ra berkata: ”Rasulullah saw naa 
membaca do'a ”'Allaahumma rabba jibraa-iila wa mui kan ila da Dgn 
israafiila a'uudzu bika min harrin naarin wa min 'adzaabil gabri 


504 : 


Allah, Tuhannya Jibril dan Mikail, dan Tuhannya Israfil, aku berlin- 
dung pada-Mu dari panasnya neraka dan dari siksa kubur).” 

- Ba Pt 4 P4 £ 
STAN AA PAN TEMA BATIK 
TAN Ke €: vUn you s 


AN In To 2, 4 Yu Bend S2 IN 
Li Kere NIS AU Tangis 

Ne Per b Lan MENARA & k Te Kab 
Da9 MANA Sea AL Th 3 


ANAK Ne MN 


#1 aa OLAH Ga.» $ 
Aoa SURGA LS 0 JAM K3 
Tea yA IE AK 


: —” 5365. Dari Sulaiman ibnu Sinan Al-Muzany bahwa dia mendengar 
Abu Hurairah berkata: '' Aku telah mendengar Rasulullah saw membaca 
do'a di dalam shalat beliau: ” Allaahumma innii a'uudzu bika min fit: 
hatil gabri wa min fitnatid dajjaali wa min fitnatil mahya wal mamaati 
wa min harri jahannama (Ya Allah, aku berlindung dari pada-Mu dari 

! ujian di dalam kubur, dari cobaan Dajjal, dari cobaan hidup, 


aga 


dari ujian 
sesudah mati dan dari panasnya api neraka). Kata Abu Abdur Rah- 
man: ” Hadits ini benar.” 
Aa Pp” 
LE SL: Ni RA SEa TENU MIL MTI Aha 
aa NE Hai Hip AN 
(”, —) - 
KENA JS ASN 4 na 
' 
Ole Uya at anaei d £ 
A1 GA | Drake laa Abi Jaw) L 


” 1... , 2 ta 
gag A1 Aja 31 F2 Li -g 


3 


4 41 , ag, 
AISI TE LAS ig 


$366. Dari Buraidah ibnu Abu Maryam dari Anas ra berkata: ''Ra- 
sulullah saw bersabda: ”' Barangsiapa yang meminta surga kepada Allah 
sebanyak tiga kali, maka pada hari kiamat surga berkata: ''Ya Allah, 
masukkanlah ia ke dalam surga.” Dan barangsiapa yang meminta per- 
lindungan pada Allah dari neraka sebanyak tiga kali, maka pada hari 
kiamat neraka berkata: Ya Allah, selamatkanlah ia dari neraka.” 


SAS $ Gagas Aan! 
ana ab IS 


2. Ap 


SESEORANG MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEJAHATAN 
YANG TELAH DIPERBUATNYA. 
HADITS YANG DIRIWAYATKAN OLEH ABDULLAH 
IBNU BURAIDAH 


SESAMA AN 
BEA, AP OA KANAN 183 


Ad 


Tas Glaah Ida Jana 
S3 Arap aga pl AM 


SN be Bra Lab BS, 
Inna atasi 5 
sat NN AN 


5367. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari Busair ibnu Ka'ab dari 
Syaddad ibnu Aus dari Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya sebaik. 
baik istighfar ialah membaca: "Allaahumma anta rabbi laa ilaaha illaa 
anta khalagtanii wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas- 
tatha'ta a'uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu-u laka bidzanbii wa 
abuu-u laka bini'matika 'alayya faghfirlii fa-innahu laa yaghfirudz 
dzunuuba illaa anta (Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan lagi 
kecuali Engkau, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba- 
Mu serta aku akan melaksanakan sumpahku dan janjiku kepada-Mu se- 
mampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah 
aku perbuat. Aku kembali dengan dosaku dan aku kembali kepadaMu 
bersama nikmat-Mu yang telah Kau berikan padaku. Ampunilah aku, 
sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali 
Engkau).” Jika seorang hamba membaca do'a itu di waktu pagi dengan 
penuh keyakinan, kemudian ia mati, maka ia akan masuk surga. Jika 
membacanya di waktu sore dengan penuh keyakinan, kemudian ia mati, 


maka ia akan masuk surga.” 
say 
TA Oo 
- - 


SISYI SS 39 Jt 
ED 


. SESEORANG YANG MEMINTA PERLINDUNGAN 
DARI KEJAHATAN YANG TELAH DIKERJAKANNYA SENDIRI 
H4 enda P4 & 3 
- tg FIRE GAN SU 
P . 


pa tune Ran ae 


507 


$368. Dari Al-Auzai dari Abdah ibnu Abu Lubabah berkisah: 
Pada suatu hari, Ibnu Yasaf bertanya kepada Aisyah ra: ”'Do'a apa 
yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah saw sebelum beliau wafat?” 
Jawab Aisyah: "Do'a yang sering dibaca beliau sebelum wafat ialah 
» Allaahumma innii a'uudzu bika min syarri maa 'amiltu wa min syarri 
maa lam a'mala (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
yang telah aku perbuat dan dari kejahatan yang belum aku perbuat)”. 
PN Pa AN Tabat TK PA SN AG “4 
9 .. Je | (Xx) il.s Fa re) | 
— AS ho & 9 (65 kom 
ATA Ane 0 LP 10 Ab “II Ga 
LL AG Aa GA EA Se 
4 AN IKU LINA IA AK 01 3 0G 
w LN c . . NN - 2 & Pe 
JA 2 Gs so olasle3 | 
p) 9 01 KL hg 0 IL 
“2 3 Ce wa? “ ce 
A0 JA Ma AI aa 
5369. Menceritakan pada kami Al Auzai ia Abda berkata: Menceri- 
takan padaku ia berkata: Menceritakan padaku Ibnu Yasat ra berkata: 
"Ketika Aisyah ra ditanya tentang do'a apa yang dibaca oleh Rasulul- 
lah saw? Jawab Aisyah: ''Do'a yang banyak dibaca beliau ” Allaahum- 
ma innii a'uudzu bika syarri maa 'amiltu wa min syarri maa lam a'mal 
ba'du (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah 
aku lakukan dan dari kejahatan apa yang telah aku perbuat sesudah 
itu). 3G 
Kena -. - 90 9 1021 
(“ M) - & 7 » « Pe. 
EA Naba ratate ON. 
- : 


508 


Era es MALE Tr 


s 
.. 


PA yg AA yg 3 Pi 
d0 8 RP Ge KAA NY NP 
3 paka It lo Koo) 


$370. Dari Manshur dari Hilal ibnu Yasaf dari Farwah ibnu Naufel 
berkata: ''Aku bertanya kepada Aisyah ra tentang do'a yang biasa di- 
baca oleh Rasulullah saw.” Jawab Aisyah: ”'Beliau biasa membaca do'a 
”A'uudzu bika min syarri maa 'amiltu wa min syarri maa lam a'mal 
(Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku perbuat dan 
dari kejahatan yang belum aku perbuat). 


BELA B3 BEAN) 
JS AL 03 W 09 PSN 0 
Pi “43 Nae Lp LP Ie 
—D3 bai da2 War ggke bio AD Ig 0 
1 RA 33 LI LL 53 AA IA 
“ “ (7 , 
SEN FLa lag LlEla mi Jah 3gsl 
: 5371. Dari. Hilal dari Farwah ibnu Naufel dari Aisyah ra berkata: 
Rasulullah saw biasa membaca do'a ''Allaahumma innii a'uudzu bika 
min syarri maa 'amiltu wa min syarri maa lam a'mal (Ya Allah, aku 


berlindung kepada-Mu dari kejahatan : 
i r yang telah aku perbuat d i 
kejahatan yang belum aku perbuat)”. i Ta 


9 LA h 
7 Leg 7 LAKI Kah ? yi 
( 2 d0 YP ON AA. ». 
SESEORANG MEMINTA #. tLLNDUNGAN 
DARI KEJAHATAN YANG BELUM DIKERJAKAN 


He Ja 23 SE ai IE -0VY 


Da PD Ara 2 US P4 
du Jaw yU KANE Ie Pk 

. - L At 
PMA AA « Pang ra 


$372. Dari Hilal ibnu Yasaf dari Farwah ibnu Naufal ra berkata: 
” Aku pernah bertanya tentang do'a yang biasa yang dibaca oleh Rasulul. 
lah saw.” Kata Aisyah: ”'Rasulullah saw biasa membaca do'a ''Ailaa- 
humma innii a?'uudzu bika min syarri maa 'amiltu wa min syarri maa lam 
a'mal (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah 
aku perbuat dan dari kejahatan yang belum aku perbuat). 


Ka uh 20. 


GB EM Woo ASI 2 
Area Kabag ME aa 


FN TB Ao 3223 ang Anjas 
BA 


(3 TAN Ara BASA 


$373. Dari Husain, aku mendengar Hilal ibnu Yasaf dari Farwah ib- 
nu Naufal berkata: ''Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra temtans 
do'a yang biasa yang dibaca oleh Rasulullah saw.” J awab Aisyah: ''Be- 
liau biasa membaca do'a ”Aliaahumma innii a'uudzu bika min syarri 
maa'amiltu wa min syarri maa lam a'mal (Ya Allah, aku berlindung ke- 
padaMu dari kejahatan yang telah aku perbuat dan dari kejahatan yang 
belum aku perbuat). 


510 


2 | 
5 


ih 


. 


da lhbi.h 


| 


Wee ta 


He Ge IAI 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI BENCANA 
YANG DATANG SECARA MENDADAK 


pke Se KO 
Pala do OA Hp 
MIGRAN Naba h 

BA KAS 


“it red 


5374. Menceritakan padaku Jubair ibnu Abu Sulaiman ibnu Jubair 
ibnu Muth'im bahwa ibnu Umar ra berkata: ” Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw berdo'a ” Allaahumma innii a'uudzu bi'adhamatika an 
ughtala min tahtii (Ya Allah, dengan kebesaran-Mu, aku meminta per- 
lindungan kepada-Mu dari ditelan bumi). ” Kata Jubair: ''Itulah cobaan 
yang datangnya tanpa: Ki st 


LAI e 


WEE RR 3 PARE AW 
(su “11 Ta, Tete or, Tea « 
81 Pn ohh SG EA 


$375. Dari Jubair ibnu Abu Sulaiman dari Ibnu Umar ra berkata: 
"Rasulullah saw biasa membaca do'a ”'Allaahumma a'uudzu bika an 
ughtaala min tahtii (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ditelan 
bumi ke dalam perutnya).” 


511 


Pra RP AA - 3, ?' Pad yi 
Li | TA 
“ 
Na ae aa 
MEMINTA PERLINDUNGAN DARI KEJATUHAN 
DARI KEBINASAAN 


TE Ea Ipang OA 
23 aa 3 ) - 2. 
IAI Unas Aan MEN AU Jaan 06 
7 Yg . Ato 110 “S P Ag Ya 
re Na DA 2 AB SIN Ga EL se 

PA "g 


2. Naa Td 2 1 I, 03- 
3a19 531 LS Sad NA B3, 


“ 
Ata AG 


5376. Dari Syaifi (Maula Abu Ayub) dari Abu Yasar berkata: ”'Ra- 
sulullah saw biasa membaca do'a ” Allaahumma innii a'uudzu bika mi- 
nat taraddii wal hadami wal gharagi wal hariigi wa a'uudzu bika ay yata- 
khabbathaniyasy syaithaanu 'indal mauti, wa a'uudzu bika an amuuta 
fii sabiilika mudbiran wa a'uudzu bika an amuuta ladiighan (Ya Allah, 
aku berlindung kepada-Mu dari kejatuhan dan kebinasaan, dari mati 
tenggelam atau mati terbakar, dan aku berlindung kepada-Mu dari pe- 
nguasaan syaitan atas diriku ketika sakaratul maut, dan aku berlindung 
kepadaMu dari mati terbunuh di saat melarikan diri dari berjihad di 
jalan-Mu serta aku berlindung kepada-Mu dari mati karena tersengat 


(bintang). 

Lyy NN 9 36 Gt “3 T2L 1014 

A5 AN Da Ka GE ln 6 SE -ONNV 
3, 314 Pa P4 Ii 0 P | PDA / KPI 

DSN Kab IS s1 san 


Sik 


" 


P— 


TUANG AT TATA S5 S3 pe Ga 
4 “1, 1 2 seni £ 
AAA YG IPA PA TANI Era Na 


' 
la 


A21 1 21 9.014. ae 
Cah seh on AE 3 


5377. Dari Shaifi dari Abu Yasar bahwasanya Rasulullah saw biasa 
membaca do'a: "'Allaahumma innii a'uudzu bika minal harami wat 
taraddii wal hadmi wal ghammi wal hariigi wal gharagi wa a'uudzu bika 
ayyatakhabbaniyasy syaithaanu 'indal mauti wa an ugtala fii sabiilika 
mudbiran wa a'uudzu bika an amuuta ladiighan (Ya Allah, aku berlin- 
dung kepada-Mu dari kepikunan, dari kebinasaan dan kejaruhan dari 
kegelisahan, dari mati terbakar, mati tenggelam. Dan aku berlindung 
kepadaMu dari penguasaan syaitan atas: diriku ketika sakaratul maut 
telah datang padaku: aku berlindung kepada-Mu dari mati terbunuh di 
saat melarikan diri berperang di jalan-Mu dan aku berlindung kepada- 
Mu dari mati karena tersengat (binatang) .” 


GMEN GI Ia 15 EN 
PEN CASN ADI AAA 
PNP NYA ANC IEF APAKAN 
DAN br KESAN 


“ 


2 14 II Len an ne Ian 
TA JOEY ANIC SAE KI A 
- Aa 24 

Nya 


513 


5378. Menceritakan padaku Shaifi (Maula Abu Ayub Al-Anshary) 
dari Abu Aswad As-Salmy berkata: "Rasulullah saw biasa membaca 
do'a ”'Allaahumma innii a'uudzu bika minal hadmi wa a'uudzu bika 
minat taraddii wa a'uudzu bika minal gharagi wal hariigi wa a'uudzu 
bika ayyata khabba tha nisy syaithaanu 'indal mauti wa a'uudzii bika an 
amuuta fii sabiilika mudbiran wa a'uudzu bika an amuuta ladiighan (Ya 
Allah, aku berlindung kepadaMu dari kebinasaan dan kejatuhan: aku 
berlindung kepada-Mu dari mati tenggelam atau mati terbakar, aku ber- 
lindung kepada-Mu dari penguasaan syaitan atas diriku di saat sakaratul 
maut: aku berlindung dari pada-Mu dari mati terbunuh di saat melari- 
kan dari medan jihad fisabilillah serta aku berlindung kepada-Mu dari 


mati karena tersengat). 


dbs Sabila Jo ablel 58 II 


DENGAN RIDHA ALLAH, SESEORANG MEMINTA 
PEMIENDUNGA Bin Yen 


£ «3 AG Sah 


£ Dept "Sona 


. 


2 NIA ANIS Lina 
We B3, Mass ip 


$379. Dari Masrug ibnu Ajda' dari Aisyah berkata: ''Pada suatu 
malam aku mencari Rasulullah saw di tempat tidurku, karena aku tidak 
mendapatkannya, maka aku menggerakkan tanganku ke ujung tempat 
tidurku, tiba-tiba tanganku menyentuh lekuk telapak kaki beliau yang 


ketika itu sedang sujud, aku mendengar beliau membaca do'a: ''A'uud- 


514 


» 


zu bi'afwika min 'igaabika wa a'uudzu biridlaaka min sakhathika wa 
a'uudzu bika minka (Ya Allah dengan maaf-Mu aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa-Mu, dengan ridhah-Mu aku berlindung pada-Mu dari 
murka-Mu, dan dengan rahmat-Mu aku berlindung kepada-Mu dari 
marah-Mu).” 


data Ja sana 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI TEMPAT YANG SEMPIT 
PADA HARI KIAMAT 


Lesetila Mey: gr de daa NN 
(AT 3 Pata Aa abila2a Aa AP 
AS tara basara 


"ara 


1 1G 531 2-1 


ras Pi EGG 
3 Sina 34513 SAS SAM 
KAA Ga alah guna ye 1g 


$380. Dari Ashim ibnu Humaid berkata: ”'Aku pernah bertanya 
pada Aisyah ra, do'a apa yang dibaca Rasulullah saw sebelum shalat 
malam”. Jawab Aisyah: ''Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang 
orang lain belum pernah menanyakannya. Sebelum shalat malam Rasu 
-lullah saw bertakbir sepuluh kali, bertasbih sepuluh kali dan beristigh- 
far sepuluh kali, kemudian beliau membada do'a ” Allaahummaghfir lii 
wahdinii wa 'aafinii (Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, 
berilah aku rizki dan sehatkanlah aku).” Setelah itu beliau meminta per- 
lindungan dari tempat yang sempit, pada hari kiamat.” 


2233 


515 


Wan ES dya HA Bab |) 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI DO'A 


YANG TIDAK DIDENGAR 
| G 4, 9g... 1d 
AN Ags Sa SSB Nek agaia.ON 
DA AN Kena KIS 


1 Ie, 2 SE 2 IL 


Ss ng Pa 3 ya Kata 
9 ne 125 | CJ KY oa 
dag, 


SBN “g AN Ia dp 31 Bale 


5381. Dari Sa'id dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Rasulullah saw 
biasa membaca do'a: ”Allaahumma innii a'uudzu bika min 'ilmin laa 
yanfa'u wa min galbin laa yakhsya'u wa min nafsin laa tasyba'u wa min 
du'aa-in laa yusma'u (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu 
yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu”, dari jiwa yang 
tidak puas, dan dari do'a yang tidak didengar)”. Abu Abdur Rahman 
berkata: ”'Sa'id tidak mendengar hadits ini dari Abu Hurairah, tetapi ia 
mendengarnya dari Saman dari Abu Hurairah.” 


MEI KN Ea aa SON 
) -.. G3. -. 39 

AON Aga AT Mar ja: Ie Boa 
TNO ELANG N APIS AATANIA 


2 ANA No yan, S4 P 
: . .. 7 “II 
AD an (HE gada ha ya 


— aya 


12 Ya 3 


5382. Dari Sa'id ibnu Abu Sa'id dari saudaranya (Abbad ibnu Abu 
Sa'id) bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah ra berkata: ''Rasulul- 


| lah saw biasa membaca do'a ?'Allaahumma innii a'uudzu bika min 'il- 


min laa yanfa'u wa min galbin laa yakhsya'u wa min nafsin laa tasyba'u 
wa min du'aa-in laa yusma'u (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu”, dari jiwa yang 


tidak puas dari do'a yang tidak didengar).” 


DEKAN S3? IN an yi 


MEMINTA PERLINDUNGAN DARI 
DO'A YANG TIDAK TERKABULKAN 


2IGS KIS abuse 2. 
Ky KL abaN ape ARA AS 5 
Ab ASN Ha Aga 2 
PAP TA PAP NOLA PARA 
S1 nga 
SS Ber oa Ra 3233 
Pera (AI IsAg (Ah G5 pare 
Anas LS is SE KS Oma Sa 


519 


DSN 33835 


'8383. Dari Abdullah ibnu Harits berkata: Bila Zaid ibnu Argam 
diminta untuk menyampaikan apa yang pernah didengarnya dari Ra- 
sulullah, maka ia berkata: ”' Aku tidak akan menyampaikan padamu, 
kecuali apa yang telah aku dengar dari Rasulullah saw. Beliau saw telah 
menyuruh kami membaca do'a: ”' Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
'ajzi wal kasali wal bukh li waj jubni wa harami wa'adzaabil gabri, 
Allaahumma aati nafsii tagwahaa wa zakkihaa anta khairu man zak- 
kaahaa anta waliyyuhaa wa maulaaha. Allaahumma innii a'uudzu bika 
min nafsin laa tasyba' wa min galbin laa yakhsya' wa min 'ilmin laa yan- 
fa'u wa da'watin laa tustajaabu (Ya Allah, aku berlindung kepadaMu 
dari kelemahan, dari kemalasan, dari kebakhilan, dari ketakutan, dari 
kepikunan dan dari siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada 
jiwaku dan sucikan ia, Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, 
Engkau penolongnya dan maulanya. Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari jiwa yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak khusyu' dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari do'a yang tidak terkabulkan).” 


Ie MAL aa go AG 

TK SN AP SEA NN 
13 bag “Ga. Ma bg, kr 2. 
TAN par JO AN Da TO e Asi 


Ang A Kit sa PU Pr P' P 
KANE APA NYA NC KPA 
, . (1 sa al 


5384. Dari Asy-Sya'diy dari Ummu Salamah ra, bahwasanya Ra- 
sulullah saw bila keluar rumah beliau membaca do'a: ''Bismillaahi rab- 
bii a'uudzu bika min an azilla au adhilla au adhlima au udhlama au 
ajhala au yujhala 'alayya (Dengan nama-Mu ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari tergelincir atau tersesat atau menganiaya atau dianiaya 
atau berbuat jahil atau dijahili).? 


518 


— 


KITAB MINUMAN KERAS 
IN 9 ya 
SEE 


DIHARAMKANNYA ARAK 
AT NG AJ 
been SN al RA 
AE Aap knob in yA 
MAN NK at 


- 
£ AAS 1 


Allah Ta'ala berfirman: '' Wahai orang-orang beriman, sesungguh- 
nya (meminum) arak, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat- 
kan | keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (me- 
minum) arak dan berjudi, dan ia menghalangi dari mengingat Allah dan 
shalat: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” 


TSI DA en san 4 
OMA Ta PEN LIAT BAN 


519 


CAB 3 dr Sad 2206, 25 KESS 


-“ 
nil SAW AK Ane 
AT: l,. ) “ 
3 kuka KAYU 


Hute £ Neng: Na ala 


» 
NAMA Ae 


“ 


PARA 3 KAI Lee laja$ di 


Pera Fa Peda “ni Pa 231 Led Pad 
& 010 an G LA 1 . 2. - .. P' 
sda Cal ENG des Pi Ikan Ala 
aa PPI Ie Pd 1 2 “ “3 SI 
C3 ANE A3 SS 3 NA 
fan - “1 ag aa .. 
2 “67 IL Ge 9G03 Info ea 
Aming PESAN 
G3 


(" 


$385.. Dari Abu Maisaroh dari Umar katanya: ” Ketika diturunkan- 
nya ayat pengharaman minuman keras, maka Umar berdo'a: ''Ya Allah, 
berilah keterangan yang amat jelas bagi kami tentang minuman keras”, 
maka Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Bagarah: ” Yas-aluunaka 
'anil khamri awl maisiri, Oul fiihimaa itsmun kabiirun a manaafi'u wa 
itsmuhumaa akbaru min naf'ihimaa (Mereka bertanya kepadamu ten- 
. tang arak dan judi. Katakanlah: ”'Pada keduanya itu terdapat dosa besar 
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar 


529 


dari manfaatnya).” Maka Umar dipanggil oleh Rasulullah saw dan di- 
bacakan ayat itu padanya. Tetapi Umar masih belum puas dan ia 
berdo'a lagi: ''Ya Allah, berikan pada kami keterangan yang amat jelas 
tetang minuman keras.” Maka Allah menurunkan sebuah ayat di dalam 
surat An-Nisa': ”' Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa tagrabush shalaata 
wa antum sukaaraa hattaa ta'lamuu maa taguuluuna (Wahai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam ke- 
adaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan).” Kare- 
na itu, Muadzin Rasulullah apabila hendak melakukan shalat, maka ia 
menyerukan "laa tagrabush shalaata wa antum sukaara.” Umar dipang- 
gil oleh Rasulullah saw, kemudian dibacakan ayat ini padanya, tetapi ia 
masih belum puas dan berdo'a lagi: "Ya Allah berikanlah kepada kami 
keterangan yang lebih jelas tentang minuman keras.'' Kemudian Allah 
menurunkan ayat dalam surat Al-Ma'idah ''Yaa ayyuhal ladziina 
aamanuu innamal khamru wal maisiru wal anshaabu wal azlaamu rijsun 
min 'amalisy syaithaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuuna. Innama yu- 
ridusy syaithaanu an yuugi'a bainakumul 'adaawata wal baghdlaa-a fil 
khamri maisiri wa yashuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalaati fahal 
antum muntahuun (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (me- 
minum) arak, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberun- 
tungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) arak dan berjudi, 
dan ia menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat: maka ber- 
hentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu). Ketika mendengarkan 
ayat ini dibacakan, maka Umar berkata: ''Ya, kami akan berhenti, ya 
kami akan berhenti.” 


AA dur re 
PPPA NAN 
MINUMAN KERAS YANG DITUMPAHKAN KARENA 
ADA LARANGAN MEMINUMNYA 
2 


RA IE EN AS SNN 


521 


PPL KAU PPS Oa 
ana na Dalan A3) 
BUSA pesadsahadi 3g ar 


Pkn 


Ta AA IYA 12 LAN JI sala - Pan Kr A 
BNSP PEKAN 


5386. Dari Sulaiman At-Taimy bahwasanya Anas ibnu Malik ra ber- 
kisah: ''Ketika aku berada di tengah kaumku bersama pamanku -waktu 
itu aku yang termuda di antara mereka- tiba-tiba seorang datang dan 
berkata: Sesungguhnya telah diharamkan atas kita minum arak.” Saat 
itu aku sedang menuangkan minuman keras untuk mereka, sehingga me- 
Teka berkata: ?Tumpahkanlah minuman itu.” Maka aku segera me- 
numpahkannya. Sulaiman At-Taimy bertanya kepada Anas: '' Minuman 


itu terbuat dari apa?” Jawab Anas: ”'Dari kurma mentah dan masak.” . 


Abu Bakar ibnu Anas berkata: "Itulah arak mereka pada saat itu.” 
PARI: JA Ia ep £.XN 
JA Ap basa Mlati SEE 
NE Hassan (YEN 

Ang Asay pala JELUSS 

mna Pin 


Ka 
2 C1 1217 93, 


AE, 3 LA (s3 2 Sal 


522 


| 


$387. Dari Gatadah dari Anas berkata: ”'Ketika aku sedang me- 
nuangkan arak untuk Abu Thalhah, Ubai ibnu Ka'ab dan Abu Dujanah, 
tiba-tiba seorang datang pada kami dan berkata: "Telah ada berita ten- 
tang diharamkannya arak.” Karena itu kami segera menumpahkannya. 
Minuman itu terbuat dari perasaan buah kurma mentah dan masak. Dan 
kebanyakan arak-arak kami pada waktu itu terbuat dari perasan kurma 
mentah dan masak.” 


DB rey ag Ea UK EN 
ELIA (2 (AJA -7 Ca Gak 11 Rpp 


- 


5388. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas ibnu Malik ra berkata: 
”"Telah diharamkan arak atas kita pada hari diharamkannya. Pada saat 
itu, kebanyakan arak mereka terbuat dari kurma mentah dan masak.” 


Aga MEA 


ARAK YANG TERBUAT DARI KURMA MENTAH 
DAN KURMA MASAK 


a23 OP AE 
DE NA Annisa B3 NN 


TEA AAA 


3389. Dari Mubarib ibnu Disar dari Jabir-ibnu Abdullah berkata: 
"Perasaan kurma mentah yang dicampur perasan kurma masak itu 
dapat menjadi arak.” 


Lana LINE EN 
Yi Il NAGA SIA NG able 


$390. Dari Muharib ibnu Disar dari Jabir ibnu Abdullah berkata: 
Perasaan kurma mentah yang dicampur perasaan kurma masak itu 
akan menjadi arak.” 


523 


KAA ALA Sold seh NN 


- tum 


2131 1k 33 3 Cas PP KE 
. Pe hu Ad LA Je ? Bargura 

8391. Dari Muharib ibnu Disar dari Jabir ra berkata, Rasulullah 
saw bersabda: ''Perasan anggur yang dicampur dengan perasan kurma 


adalah arak.” 


” 


an 1 MIL Td AN 
Aan Yuan IS NAS | 


" 
2“ . “. d 
- 
. NC Jah, mud 
“ 
LARANGAN MEMINUM PERASAN CAMPURAN 
KURMA MENTAH DENGAN KURMA MASAK 


Sasha SARAN 2 | 
Ea ANA Se sB Kah 
Pt Asing 


5392. Dari Ibnu Abu Laila dari seorang sahabat berkata: ''Ra- 
sulullah telah melarang memeras kurma mentah dicampur dengan 
kurma-kurma masak atau memeras anggur kering dicampur kurma 


masak.” 
SIA bas 


MENCAMPUR PERASAN KURMA MENTAH 
DENGAN PERASAN KURMA BERWARNA 


KE SE Aan kan ENY 


H ?' 


JAS AN 6453 Aaja Ado, 
KESiren| EN APA AN 3 Hak Ja 


$393. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah 
saw melarang memakai wadah dari labu, guci, tembikar yang dicat, dan 
wadah dari pohon kurma yang dilubangi, dan beliau melarang men- 
campur perasan kurma mentah dan perasan kurma berwarna-warni. 


GELAR gann AN 
23 Sen kas kerja Para 
BAN BULE, Ba pa 


AL 


$394. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, berkata Rasulul- 
lah saw melarang memakai wadah dari labu, tembikar yang dicat - dan 
di-tambahkan pula - wadah dari pohon kurma yang dilubangi: dan be- 
liau melarang mencampur kurma perasan kurma dengan perasan kismis, 
perasan kurma berwarna dengan perasan kurma masak. 


en Binal ag Santa 3g -N10 
3, o, 3 RN EA ye 1145 BL 


AN sa K 


5395. Dari Abu Arthah dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: ''Ra- 
sulullah saw telah melarang mencampur perasan suatu jenis tumbuh- 
tumbuhan dengan perasan kurma masak atau perasan anggur dengan pe- 
rasan kurma masak.” 


525 


Pes ra 


CAMPURAN PERASAN KURMA MENTAH 
BERWARNA DENGAN PERASAN KURMA 
YANG DIMASAKKAN 


sana, MIL EN 
BAB para Kg anal NN OTAK 
TEA U TO, (ant, 


$396. Menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abu Oatadah dari 
ayahnya dari Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu mencampur 
perasan kurma masak dengan perasan anggur, dan jangan pula kamu 
mencampur perasan kurma mentah yang berwarna dengan perasan kur- 


ma yang dimasakkan.”' 
An PL 


At Aga di Sasa gls #..NV 
(RSA ANA Ng As N EA ha Aa PP 1 


$397. Dari Abu Salamah dari Abu Oatadah ra bahwasanya Ra- 
sulullah saw bersabda: '”Janganlah kamu memeras kurma mentah yang 
berwarna dengan kurma masak secara bersama-sama dan jangan pula 
kamu merasa anggur dengan kurma yang dimasakkan secara bersama- 
sama.” “ 


Pra SI ANE 


. CAMPURAN KURMA MENTAH YANG BERWARNA 
DENGAN KURMA MENTAH YANG BIASA 


tajaai Kam ES SILIKA 


“ 


as 


“» 


526 


DE fana AA ayla 
Mei On Aa Angan TA Ja w AAN 


5398. Dari Malik ibnu Harits dari Abu Sa'id Al-Khudri ra berkata: 
”Rasulullah saw telah melarang mencampur perasan kurma masak de- 
ngan perasan anggur kering, mencampur perasan kurma mentah ber- 
warna dengan perasan kurma masak atau mencampur perasan kurma 
mentah berwarna dengan perasan kurma mentah biasa. 


LING 2 BE 


CAMPURAN PERASAN KURMA MENTAH 
DENGAN PERASAN KURMA YANG DIMASAKKAN 


Tg, 2. 
Ai KE TNI Pe Ana KAN 
II Lo va Oper PATI pa» | 
23 in PR Ar » 92.1 
« 4 y « 2 SRS NS e 
6 tg AA AA 3g 
- - - 
Rn Pa 
Peran 
$399. Mengkhabarkan kepadaku Atha' dari Jabir ra, bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang mencampur perasan kurma masak de- 


ngan perasan anggur kering atau mencampur perasan kurma mentah de- 
ngan perasan kurma yang dimasakkan.”" 


Senja DI 4 Besllas ja -Otv 


JI AN GS LINE EA, 


5400. Dari Atha' dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: ” Janganlah kamu mencampur perasan anggur kering dengan pe- 


527 


rasan kurma masak, dan jangan pula kamu mencampur perasan kurma 
mentah dengan perasan kurma masak.” 


Pai Ig ya el 


CAMPURAN PERASAN KURMA MENTAH 
DENGAN PERASAN KURMA MASAK. 


Ah nda he alba pot 
(x? ng 2 al asa AA APA Fata 
Aa naa Pe “034 313 


$401. Dari Atha' dari Jabir ra dari Rasulullah saw telah melarang 
merasa anggur kering dengan kurma masak menjadi satu, dan beliau me- 
larang memeras kurma mentah dengan kurma masak menjadi satu.” 


SETEL KALI ASIAN 
Per : Ta aga Per 
re Kanan 2 ss 5 


$402. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Maba ra, berkata: ”'Ra- 
sulullah saw melarang memakai wadah dari labu, guci, tembikar yang di- 
cat, wadah dari pohon kurma yang dilubangi, dan melarang mencampur 


perasaan kurma yang diperam dengan perasan kurma masak, perasan 
kismis dengan perasan kurma masak. Demikian pula, beliau pernah me- 


528 


nulis surat kepada penduduk Hajar, bahwa mereka tidak boleh men- 
campur perasan kismis dengan perasan buah kurma masak menjadi satu. 


Aap SAP HIU Ha Pera ON 
NE AAA 


5402. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata: ''Perasan kurma 
mentah saja itu haram, bila dicampur dengan perasan kurma masak juga 


haram.” 
Be ha 2G | te an 


4 


CAMPURAN PERASAN KURMA MASAK 
DENGAN PERASAN ANGGUR KERING 


He WorejapA ate Ikan ipa “ON 
PN kn An Iso Los 
ip AKAN ata 


8403. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra berkata: ?' Rasulul- 
lah saw telah melarang mencampur perasan kurma masak dengan pe- 
rasan anggur kering atau mencampur kurma masak dengan perasan kur- 
ma mentah.” 


PE ME Got 
sel PIN RE ba Ba 
S3 BNN PA PPAP PAPAN 5 

Aeer Ha ee AN Fang 


5404. Mengkhabarkan kepada kami Al-Husain ibnu Wagid ia ber- 


kata: Menceritakan kepadaku 'Amr ibnu Dinar ia berkata: Aku telah 
mendengar Jabir ibnu Abdullah ia berkata: ”'Rasulullah saw telah me- 
larang memeras kurma basah dengan anggur kering menjadi satu atau 
memeras kurma basah dengan kurma mentah menjadi satu.” 


seen BE 


CAMPURAN PERASAN KURMA YANG DIMASAKKAN 
DENGAN PERASAN ANGGUR 


CE ANE tab Sao 
Ya ir (3 289 Pi WII IA se Ket Ia 
Ne KENA Bana 


$405. Dari Abdullah ibnu Abu Oatadah dari ayahnya dari Rasulul- 
lah saw bersabda: ”' Janganlah kamu memeras kurma mentah berwarna 
menjadi satu dengan kurma yang dimasakkan dan janganlah memeras 
kurma yang dimasakkan 2 satu dengan anggur kering.” 


: Tali B3 4 Pa 


LAI “5 


CAMPURAN PERASAN KURMA MENTAH 
DENGAN ANGGUR KERING 


245 abiJota SEM taka 2 1 Balse-ot 2 
? , 7 - New 4 « z 
KAI KAN TART ber 
aa PE Led Pa PARA 2... 
Celia ! Jawara Pan 


530 


AMS oa aman 


$406. Dari Abu Zubair dari Jabir ra dari Rasulullah bahwa beliau 
telah melarang kita memeras anggur kering menjadi satu dengan kurma 
mentah, atau memeras kurma mentah menjadi satu dengan kurma ba- 
sah.” 


PP PAS AKA KAN PA MIKA 
AAS BIA “eri 3 


ALASAN LARANGAN MENCAMPUR DUA JENIS MINUMAN, 
KARENA BISA JADI MENIMBULKAN NAIKNYA 
KADAR ALKOHOL YANG LAIN 


Ka Ca Nyata GSga-oN 


2 
ai 2 MABES sa Heuk BU 


- 
JAPAN ga "91 


As SI drs AA pa “17, Li 
KA Ssaga Ae 


8407. Dari Mukhtar ibnu Fulful dari Anas Ibnu Malik ra berkata: 
”Rasulullah sw telah melarang kita mencampur perasan dari dua jenis 
perasan yang berbeda, sebab hal itu salah satunya akan menimbulkan 
kadar alkohol pada yang lain. Ketika aku bertanya tentang meminum 
perasan kurma mentah yang hampir masak, beliau melarangku memi- 
numnya. Dan beliau tidak menyukai perasan dari kurma mentah yang 
hampir masak karena beliau khawatir kurma itu bercampur dengan jenis 
kurma yang lain. Karena itu kami tidak meminumnya lagi.” 


531 


5408. Dari Hisam ibnu Hisam dari Abu Idris ra berkata: “Akapi per- 
nah melihat ketika Anas diberi perasan dari kurma mentah, maka ia 
tidak mau meminumnya.” 


gal S1 Saka Pa. 
ole Sa JB Aa PEN Jen AA 2 LNG Se-Ol 3 
Ke KESAN 
5409. Dari Sa'id ibnu Abu Arubah dari Gatadah ra berkata: ” Anas 


pernah untuk memeras kurma mentah, lalu memusnahkannya.” 


:J Ig 


Sle3 PIYO 


a33 


TN aan , 
denah 3 Ap Yiksi 


8410. Dari Humaid dari Anas ra, bahwasanya ia tidak menolak se- 


gala minuman yang telah didinginkan, hanya saja ia menjauhkan diri 
dari perasan kurma yang mentah dari yang masak.” 


532 


A ALYSVN NY 


an 


Ka Aa Ola “NG la BERSA 
CO Ca 27 . .. y. 
20113 
Iberna9 . 
BOLEH MEMERAS KURMA MENTAH SENDIRI 


DAN BOLEH MEMINUMNYA SEBELUM BERUBAH 
MENJADI MINUMAN KERAS 


Genena Ag aah 4 ara 

Ol oola II osooe aga bg -N 
& , 14 A-- “5 “ 

GAN IE Anas ep . 

Mau Cat Kap, 

plate NG MANA Kab, 


II ella de 


5411. Dari Abdullah ibnu Abu Gatadah dari Abu Oatadah ra, bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: ” Janganlah memeras kurma mentah 
yang berwarna menjadi satu dengan kurma yang sudah masak dan 
janganlah memeras kurma mentah menjadi satu dengan anggur kering, 
tetapi peraslah masing-masingnya sendiri-sendiri.” 


SMAN NY YEL 
NY 


BOLEH MEMERAS SESUATU 
DI TEMPAT MINUM YANG DITUTUP 


SEN ae dai a PAN IA LA 
IAI padi LA 
BE AA 8 s7 5 bom NE LA da Ae 


PAKA 


Gali 


$412. Menceritakan pada kami Yahya, bahwa Abdullah ibnu Abu 
Oatadah menceritakannya, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang 
memeras kurma mentah yang berwarna menjadi satu dengan kurma 
masak, atau memeras kurma mentah menjadi satu dengan kurma ma- 
sak. Sabda beliau: ''Hendaknya masing-masing dari jenis kurma itu di- 
peras sendiri-sendiri dalam wadah yang diikat atasnya.” 


4 
SERA GTK RATA 
' BOLEH MEMERAS KURMA MASAK SENDIRI 


Bana Lana | Kabag -OLY 


LN He SEAL Ia ata AKA: 


Pa 1 SA PENA 


AYAH NIA &. 27 P 
aa A3 J6 9 yudi Tea) 3g 
(Kanal 3 ag AG O asa Y 

173 


534 


5413. Dari Ismail ibnu Muslim Al-Abdy ia berkata: Menceritakan 
kepada kami Abu Mutawakil dari Abu Sa'id Al-Khudry ra berkata: 
"Rasulullah saw telah melarang memeras kurma mentah menjadi satu 
dengan kurma masak atau anggur kering dengan kurma masak, atau 
anggur kering dengan kurma kering. Beliau bersabda: Siapa yang di 
antara kamu yang ingin meminumnya, maka hendaklah minuman itu di- 
pisah-pisahkan: perasan kurma dalam satu wadah, perasan kurma men- 
tah dalam wadah tersendiri dan anggur kering dalam wadah tersendiri.” 


Ly “an 2 “ph 2A G0 
NE CON TEA) Khai Penak 
/ 9 2 1s 1 3 4 
kanae nda Layer g 
2, 164 aA 
mao 3 Uap ANAtIP Cs CA Gi 


(53 13 Aa dana KU pura AG 2 serunai 


5414. Menceritakan kepada kami Abu Mutawakil An Naji, ia ber- 
kata: Menceritakan padaku Abu Sa'id Al-Khudry ra berkata, bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang kita mencampur perasan kurma 
mentah dengan perasan kurma masak atau perasan anggur kering de- 
ngan perasan kurma masak atau perasan anggur kering dengan kurma 
mentah. Sabda beliau: ''Siapa yang di antara kamu yang ingin memi- 
numnya hendaklah ia memisahkan minuman itu sendiri-sendiri.” 


Aa Sa 


BOLEH MEMERAS ANGGUR KERING SENDIRI 


KANGEN, AA AN aan Di 


REA ANA AI NAK 


28 
- 
Sam KURS 

5415. Menceritakan kepada kami Abu Katsir ia berkata: Aku telah 
mendengar Abu Hurairah ra berkata: ''Rasulullah saw telah melarang 
mencampur perasan kurma mentah dengan anggur kering atau perasan 
kurma mentah dengan perasan kurma masak. Sabda beliau: ”'Peraslah 

masing-masing dari jenis buah itu sendiri-sendiri ' 


Ana “ 2 Jt Pet 
BOLEH MEMERAS KURMA MENTAH SENDIRI 
PXA 
“ 
u saia Ke KPA 01 
34 sa LA aan 14 - 4 
aa IN Kesan aa Pa 
“ g 
” Si 28 4 “1 (ag | 23 lak L 
G3 ig aa SINI, 1 
Hati 3 
5416. Dari Abu Mutawakil dari Abu Sa'id Al-Khudry ra bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang memeras kurma masak menjadi 
satu dengan anggur kering atau memeras kurma masak menjadi satu 


dengan kurma mentah. Sabda beliau: ''Peraslah anggur itu sendiri, kur- 
ma masak sendiri dan kurma mentah sendiri.” 


536 


Ha 
Ita 
SG 
EN 
« 


si 


£ 


Page 14335 ng Pai 3 ab 


TA'WIL FIRMAN ALLAH: ' WA MIN TSAMARAATIN 
NAKHIILI WAL A'NAABI TATTAKHIDZUUNA MINHU 
SAKARAN WA RIZOAN HASANAN'" 

(Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman 
yang memabukkan dan rizki yang baik) 


AAA YEN GK 
Banana sb2s36 
PB KA EK yg Es3 G2 d63 


5417. Menceritakan kepada kami Abu Sah ia berkata: Aku telah 
mendengar Abu Hurairah ra berkata: ? Rasulullah saw bersabda: ” Arak 
itu berasal dari dua pohon ini.” Kata Suwaid: ”'Dua pohon itu ialah 
Ha kurma dan pohon anggur.” 


Lag NG CNG: KAK 571 Parag 
HER ia #Sr jae : Kg. Ai 
Sal GL, “ 15 ar 
5418. Menceritakan kepadaku Abu Katsir dari Abu Hurairah ra 


berkata: ?' Rasulullah saw bersabda: ”' Arak itu berasal dari pohon kurma 
dan pohon anggur.” : 


EH, 1G “Hita ala “1 NN ATT OS LO 


5419. Dari Mughirah dari Ibrahim dan Asy-Sya'by ra berkata: ''Se- 
suatu yang memabukkan itu arak.” 


TE KaNga 


5420. Dari Habib ibnu Abu Amrah dari Sa'id ibnu Jubair ra ber- 
kata: ''Sesuatu yang memabukkan itu arak.” 


O Ian es SEN Na sebete ON 


Kana 


5421. Dari Habib ibnu Amrah dari Sa'id ibnu Jubair ra berkata: 
"Sesuatu yang memabukkan itu arak.” 


—6 ar ea yeb aa 


IIIAN SP IK 


5422. Dari Abu Hushain dari Sa'id ibnu Jubair ra berkata: ”'Se- 
suatu yang memabukkan itu haram dan rizgi yang baik itu halal.” 


Ane Rg Aas 
Ga EN Sis 


BAHAN - BAHAN UNTUK MEMBUAT ARAK 
DI MASA TURUNNYA AYAT 
YANG MENGHARAMKANNYA 


PA 2 LG 2G 


KAA Ye RUN ” & KE. 


5 Ata NN La 1 REI 
ba Ba JP F3 “Ep Ea 


-“ 


Gile Bia Pa pan aa Ka 
Jadi as Vga hadi 


5423. Menceritakan kepada kami Asy-Sya'by dari Ibnu Umar ra 
berkata: ”'Aku telah mendengar Umar berkhutbah ketika di Madinah: 
» Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya pada masa turunnya ayat 
mengharamkan arak, ketika itu arak terbuat dari lima jenis bahan: ang- 
gur, kurma, madu, biji gandum atau jelai (sejenis gandum). Adapun 
arak ialah sesuatu yang ee akal.” 


II ag 24 


GE adi Aset AH SO 
Purhkaa Ali Jas, Ae ng ab 
PEG ANN MAS EN Ina Ae 
Peran: Ala al Ga Hap 


Pa UP 
'9 


5424. Dari Asy-Sya'by dari Ibnu Umar berkata: "' Aku telah men- 
dengar Umar berkhutbah di atas mimbar: ''Sesungguhnya arak, pada 
hari diturunkannya ayat yang mengharamkannya, ketika itu ia terbuat 
dari lima bahan: anggur, biji gandum, jelai, kurma atau madu.” 


ALA 


2. Ser TEA 2 es .0N0 


539 


: x fx | SA ti » 4 fiz - “3 2, M- 
“ - "8 , Aa "296 2 | 
"4 


2. 5425. Dari Amir dari Ibnu Umar berkata: ”'Arak terbuat dari lima 
jenis bahan, yaitu kurma, biji gandum, jelai (sejenis gandum), madu 
atau anggur.” 


9367 AI Retaga 1 OK 9 “a 
JAS LE Ga BIAN KE 
“3 “1 “ 
AN GE 
HARAMNYA MINUMAN MEMABUKKAN 


YANG TERBUAT DARI BUAH - BUAHAN ATAU BIJI - BIJIAN 
MESKIPUN DALAM JENIS YANG BERBEDA 


TA 2 AA ap P3 2 

Jam dE Haa Pot 3S le -001 
BSA Nata Aa LL 
Cas OrYf ET Olla P3 
Sa SENAYAN 3 


. 


2S KN IOI Asa 
SL GL GEAG 
si IT 2 IA 01, 14 " 


p era ud LL AL 


» 
2 
2 
» 
& 
23 
Xx 
s 


ar 
ta 
SS 
“ 


3 


ana banana Na gain 


$426. Dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin berkisah: ” "Seseorang datang 
pada Ibnu Umar dan berkata: ''Sesungguhnya setiap sore keluarga kami 
biasa memeras minuman untuk kami, kemudian pagi harinya minuman 
tersebut baru kami minum.” Kata Ibnu Umar: ''Mulai kini aku me- 
larangmu dari sesuatu minuman yang memabukkan itu, baik itu sedikit 
maupun banyak. Aku mempersaksikan kamu pada Allah, aku telah me- 
larangmu dari sesuatu minuman yang memabukkan itu, baik sedikit 
maupun banyak, dan aku mempersaksikan kamu pada Allah, sesung- 
guhnya penduduk Khaibar biasa memeras minuman keras dari bahan ini 
dan ini dan mereka menamakan minuman itu dengan sebutan ini dan ini, 
padahal semua itu adalah arak. Dan sesungguhnya penduduk Fadak 
biasa membuat minuman keras dari bahan ini dan ini, kemudian me- 
namakannya dengan sebutan ini dan ini. Padahal itu semuanya adalah 
arak.” Ibnu Umar menyebutkan empat jenis bahan-bahan arak itu salah 
satunya adalah madu.” 


YNA, P) aa ad TP, 
AE ap Kata KUA SG 
AJA DE 3 L yet Pena : | 
SEMUA MINUMAN YANG MEMABUKKAN 
ITU ADALAH ARAK 


“30 P. 4 , 
pak Han AN EA NE FI AN 
Pe PN SA Ae LI 
PES NEK SA 
8427. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah saw bersabda: 


'"Setiap yang memabukkan itu haram, dan setiap yang memabukkan itu 
adalah arak.” 


pen LN IE NG Aina UE ORA 
2 Gee 29 Ind Lagi goa 5 
Sina Ia an Aa Sena 
LN PAC "OI MP PIL AGI 1 214 4 1 
Tao CE 3 LSN IE AANG Ta 


| 541 


8428. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: ''Rasulullah saw ber- 
sabda: "Setiap minuman yang memabukkan itu haram dan setiap mi- 
numan yang memabukkan itu adalah arak.?' Kata Hushain dari Ahmad: 
” Hadits ini shaheh.”” 


In adat JESESA yap GS-0NA 
Tg Kan Ykneken 


5429. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: ”' Rasulullah saw ber- 
Mena Tn minuman yang memabukkan itu adalah arak.” 


KEREN bara 


aan Kala Pe As AAA 


$430. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: ”'Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Setiap minuman yang memabukkan itu arak dan setiap yang 
Sin itu haram.” 


PELNI SAI EA 
N P Ka PP Ice 241 107 
TEH YEN SEA 
5431. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah saw bersabda: 


””Setiap minuman yang memabukkan itu haram dan setiap minuman 
yang memabukkan itu adalah arak.” 


SA SJ 


SETIAP MINUMAN YANG MEMABUKKAN ITU HARAM 


. Pd pd 3 - AA 2D 
Ti Jo GI KE AA -OAN 
rana 


542 


AH ata IG A ie AP 


5432. Dari Abu Salamah dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ?'Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


WIN S3 sakag ea 
SEK . 2 — IS Kel L Pr abi 


$433. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


An NA aa Aoa aga. Ont 

Sita BISA Lake 
2 J 4 

SEK 2 RD HN 


$434. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Ra- 
sulullah saw melarang memeras air buah dalam wadah dari labu, tem- 
bikar yang dicat, pohon kurma yang dilubangi, guci. Dan segala sesuatu 
yang memabukkan itu haram. 


Apa An fa ya go) 
KANE Aa elnIS D 
Pegang SA 


5435. Menceritakan kepada kami Ibnu Zaid dari Al-Gosim ibnu 
Muhammad dari Aisyah ra, dari Rasulullah saw bersabda: ” Janganlah 
memeras air buah dalam wadah dari labu, tembikar yang dicat, dan ja- 


ngan pula memakai pohon kurma yang dilubangi. Dan setiap yang me- 
mabukkan itu haram hukumnya.” 543 


1 SE IG LEMON 


IS KALA PA bra 


5436. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra berkata: ''Rasulullah saw 
bersabda: ”'Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


2. e7- ' 23 4 Teu 
angen Ko 
Aya SAS 


$437. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra bahwasanya ketika Ra- . 


sulullah saw ditanya tentang minuman keras yang terbuat dari madu: 
beliau bersabda: '' Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


Ol Selagi Pera Sek E-OLNN 


AE SI ian Ai ak 2 AS didata, 
Pa 1 Ti era F4 (. SK 
ye Oa KN 
5438. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra, bahwasanya ketika Ra- 


sulullah saw ditanya tentang minuman keras yang terbuat dari madu: 
beliau bersabda: ?'Setiap minuman yang dimabukkan itu haram.” 


Oi (rn 3 KESEELAS slga ORA 
163 aa KAL tea oa PA P3 1 
Naa atan 43II (z II 
PU BEAST SS 


aa 


5439. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra, bahwasanya ketika Ra- 
sulullah saw ditanya tentang minuman keras yang terbuat dari madu, 
beliau bersabda: ''Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


Sa GEA2A ES alojakanata Ot 
o Anya Anka abg JB ME Sasagi 


| 13 
AS GA - I— 
5440. Dari Sa'id ibnu Abu Burdah dari ayahnya dari Abu Musa ra 


berkata: "Rasulullah saw bersabda: ''Setiap minuman yang memabuk- 
kan itu haram.” 


P4 Pn GP LA Lyon Ry 
“3 : Gif aniassinul 1g-ott 


(3 2 


3 
3 
CN 
3 
$ 1 
Ato 
N 
£ 
Lah 
— 
IN 
“ 
SN 
Fa 
DN 


r EN 
5441. Dari Abu Burdah dari ayahnya berkisah: ”' Ketika Rasulullah 
saw hendak mengutus aku dan Mu'adz ke Yaman, maka Mu'adz ber- 
kata: ”” Wahai Rasulullah saw engkau akan mengutus kamu ke suatu da- 
erah, di sana terdapat banyak jenis minuman, maka jenis apa yang aku 
boleh minum?” Jawab beliau: ''Minumlah apa saja yang kamu suka, 
tetapi yaa kamu minum minuman yang memabukkan.' | 


Waka pena ae Hem 
HA EA TPA Alun ati 


5442. Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: "Rasulullah saw 


bersabda: ''Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 
545 


G 29 B0 Aa ai Id z. 
III II GEN 
I P1 pera Pap AN uan n 
3 -. dala segan TINTA 
aan Sun Pd NI 
OTP BIA AAS AANG 
5443. Mengkhabarkan Ka kami Abdullah ia berkata: Meng- 
khabarkan kepada kami Aswad ibnu Syaiban As-Sadusi berkisah: Aku 
mendengar seseorang bertanya pada Atha' lalu berkata: ''Pada suatu 
hari kami bepergian, tiba-tiba kami diberi minuman yang terdapat di 
pasar yang kami tak tahu jenis wadahnya, bagaimanakah hukumnya?” 
Atha' berkata: ”'Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” Ketika 
orang itu mengulangi lagi pertanyaannya, maka Atha' berkata: ”'Setiap 
minuman yang memabukkan itu haram.” Ketika orang itu mengulangi 


lagi, pertanyaannya: maka Atha' berkata: ””Itulah yang aku katakan pa- 
damu.” 
“ 


AG Dita AB 17 Ieposyaeotit 
| 3 GI Sah, 


5444. Dari Harun ibnu Ibrahim dari Ibnu Sirin berkata: ?'Setiap mi- 
numan Ha memabukkan itu haram.” 


J KA sate LES oreo 
MINI Wanna A tfesyer 
ae 1064 GEA LAS MEN YATA 


546 


Poo 
IKA 


5445. Mengkhabarkan kepada kami Abdullah dari Abdul Malik ib- 
nu Thufail Al-Jazary berkata: ” Umar ibnu Abdul Aziz pernah berkirim 
surat kepada kami: ”' Janganlah kamu minum Thila', sehingga dua per- 
tiga dari minuman itu menguap dan tertinggal sepertiganya. Setiap mi- 
numan yang memabukkan itu haram.” 


Ab ea gaby EL tt 0111 
Ie 2 at , #0 2. Sd 513 
Folk SN TE RERE RI YES 


22 


PAK 


5446. Mengkhabarkan kepada kami Abdullah dari Sha'eg ibnu 
Hazn berkata: '' Umar ibnu Abdul Aziz telah mengirim surat kepada 
Ady ibnu Arthah: ”'Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


SARA Baninae 


IegaAg» Yale Asska Ako aladati 


5447. Dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari ra, bahwasanya 
Rasulullah saw bersabda: ”'Setiap minuman yang memabukkan itu 


haram.” 


BN A Il 


KETERANGAN TENTANG BITE' 
(Arak yang terbuat dari madu) DAN MIZR 
(Arak yang terbuat dari biji-bijian) 


NG AON BE SPA NG N SIS-0LAN 


547 


IL Can AG 2, P 1. 1034 
Ha V3 JB IG di EA pl SE 231 


II ifuT- dag 14 IJO 43 1 7011 

Da1 JAN AK SANA PO Gea Ti 
ALA IY 3 LA 

Kana IS Abi Jaka J3 3 UT 3 

: FN NAN Pa. ID IK 

Ka Lo -3u Is Ta sy 


$448. Menceritakan padaku Abu Bakrah ibnu Abu Musa dari ayah- 
nya berkisah: ''Ketika Rasulullah hendak mengutusku ke Yaman, aku 
bertanya: ''Wahai Rasulullah, di daerah Yaman terdapat banyak jenis 
minuman maka jenis apa yang boleh aku minum dan jenis apa yang 
harus aku tinggalkan?” Tanya beliau: ” Jenis minuman apa saja yang 
ada di sana?” Jawabku: ” Yang ada di sana adalah minuman yang diberi 
nama ''Al Bite” dan ”'Al Mizr”. Tanya beliau: ”Jenis minuman apa 
itu?” Jawabku: "Adapun "Al Bite' ”' adalah perasaan madu, sedang- 
kan ”'Al Mizr” adalah perasaan sejenis gandum.” Sabda Rasulullah 
saw: ''Janganlah kamu minum apa saja yang memabukkan, sesungguh- 
nya aku telah mengharamkan segala minuman yang memabukkan.”” 


rd 


Agen SEA SERA SESI IN IE-0UA 
ki Age AA Ae Ina 
STIK Mp 


548 


pa 13243 G1 “ 6. 

5449. Dari Abu Burdah dari ayahnya berkisah: ''Ketika Rasulullah 
hendak mengutusku ke daerah Yaman, maka aku bertanya: ” Wahai Ra- 
sulullah, di sana banyak terdapat jenis minuman: ada yang bernama 
Bite', ada yang bernama Mizr”. Tanya beliau: ''Minuman jenis apa 
Bite' dan Mizr itu?” Jawabku: ''Bite' ialah minuman yang terbuat dari 
madu dan Mizr ialah minuman yang terbuat dari biji gandum.” Sabda 
beliau: '' Pokoknya setiap yang memabukkan itu haram.” 


DB EN BALE as belag 01 


SA Pa PDA PAN PARU TE AD dedta teki 
PA Hen Io abi Ig 


- dna Te 4 45 2 Pa Aa 
DE 3ANLa3 JB LN Sei atiTa: OA FE 
IA HAN Tea ENI Ta 

| Fee 7 
PENA 


5450. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Umar ra berkata: 
” Ketika Rasulullah saw berkhutbah kemudian beliau menyebutkan ayat 
tentang arak, tiba-tiba seseorang -bertanya: ''Wahai Rasulullah, ba- 
gaimana pendapatmu tentang mizr.”” Tanya beliau: ?' Jenis minuman apa 
mizr itu?” Jawab orang itu: "Minuman dari Yaman yang terbuat dari 
biji-bijian.” Tanya beliau: '' Apakah minuman itu memabukkan.”' Ja- 
wab orang itu: Ya.” Sabda beliau: ” Setiap minuman yang memabuk- 
kan itu haram.?” 


Ig “Abu 1 Lan GI SEA 
SAK 835, PA PAS WAS 010 
Anta PA Aya NIA ut 3- tah 
Das Li3 Lala Jaa Ht se EGA 
| 'P TAU Teteka UU La Arta denah 
BE TA BIN AE GL 


545 


5451. Menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Juwairi- 
yah berkata: ”'Aku telah mendengar seseorang bertanya pada Ibnu Ab- 
bas: ”'Berilah kami fatwa tentang minum perasan anggur yang dima- 
| sak.” Kata Ibnu Abbas: Rasulullah saw telah menerangkannya. Dan 

setiap minuman yang memabukkan itu haram.” 


2 KE CAT KA PP: 2 18 


SETIAP MINUMAN YANG MEMABUKKAN 
BILA DIMINUM BANYAK, 
MAKA SEDIKITNYA JUGA HARAM 


Ne, 


JELANG AAA SIN 
1 .$ KANG SA PEN IA 
SAI II 2 0, 

badkkan 


5452. Menceritakan kepada kami 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya dari Rasulullah saw bersabda: ”' Apa saja yang memabuk- 
kan bila diminum, banyak atau sedikitnya tetap haram.” 


Kn IS AAN elsa yan yAeia Oto 
KEL AA Era Oreraa 


8453. Dari Amir ibnu Sa'ad dari ayahnya dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Aku melarang kamu meminum sedikit apa saja yang mema- 
bukkan, bila diminumnya dalam jumlah yang banyak. Li 


su analog AS 5 LAS 2 otot 


32, te 3 ena, - thd 
PES IE JI GE Ha alan 


550 


5454. Dari Amir ibnu Sa'ad dari ayahnya bahwasanya Rasulullah 


saw telah melarang meminum sedikit apa saja yang memabukkan bila 
diminumnya dalam jumlah yang bany: 


Degan YAI 0100 


SS 


PEAAA .. PP, 
ca 53163 eye 
Pe meeaA IE SER 


. 
rana .. 


p) 


KP LINE 23, Ab LL 


- - 


23 


N 


LA AE KAS Ka 35 23 


Iu . Ph Pe | ” 
Asah 4 rr, / $ P / 2, “ 
LX Pepe eco 390) 


ses eat Inna: 
Y& sa eh, AN Pal Te SAN, 


Per ane Naana SIA IS 3, P: 27 


NP AT ATA 


5455. Mengkhabarkan kepadaku Khalid ibnu Abdullah ibnu Husain 


dri Abu Hurairah ra berkata: ''Ketika aku tahu Rasulullah saw sedang 
puasa, maka aku mempersiapkan minuman untuk buka beliau yang aku 


551 


taruh dalam labu. Setelah aku datang kepada beliau dengan membawa 
minuman itu, beliau bersabda: '' Bawalah minuman itu ke sini.” Ketika 
aku menyodorkan minuman itu kepada beliau: ternyata minuman itu te- 
lah berbusa, maka sabda beliau: '' Buanglah minuman ini di kebun ka- 
rena ini adalah minuman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan hari akhir.” Kata Abu Abdur Rahman: ”'Hadits ini adalah 
dalil haramnya minuman keras baik sedikit maupun banyak. ”'Tidak se- 
bagaimana kata mereka yang menipu dirinya sendiri, mereka meng-. 
haramkan minuman itu bila mereka mabuk, tetapi bila hanya meminum 
sedikit dan tidak mabuk, maka tidak haram.” Tiada perselisihan para 
ulama, bahwa minuman yang memabukkan itu haram secara menye- 
luruh: mabuk ataupun tidak, tetapi hukumnya tetap haram.” 


S1 GI In ee NU ALIS 
KEYAI - 
La Ae 


LARANGAN MEMINUM ARAK 
YANG TERBUAT DARI GANDUM 


p) PE A 

abiar S ASUS P EP Pas (AON 

wigLa $ PaTA sang LAS 00 

KIS EA Me NIS Ip JS dara 
Oh 12 SL Te wa “ 
A2 Sa En ma 


5456. Dari Sha'sha'ah ibnu Shuhan dari Ali ra berkata: ” Rasulullah 
saw telah melarang memakai cincin emas, memakai baju yang banyak 
sutra, duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra dan meminum mi- 
numan keras yang terbuat dari gandum.” 


& 31 2- 


54 ,Z Ag NIA : 
SI pera” HR IelE-OLN 


552 


5457. Dari Isma'il ibnu Sumai' b i 
ee Ism erkata: Menceritakan kepadaku Ma- 
Sg Ionu Umair, ia berkata: Sha'sha-'ah berkata kepada Aa Tea Ara 
alib: Wahai Amirul mukminin, cegahlah kami dari apa yang engkau 
pernah dicegah oleh Rasulullah saw.” Jawab Ali: ”Rasulullah saw m 
larang aku memakai wadah dari labu dan guci.” si 


“ DP, | 
AS Aa d2 br TM MP ALA 
Ad A5 AAN IS CENASKS 
PISA TEMPAT MINUM RASULULLAH SAW | 
MAL AAL ML Au 
SE oo NO plane pp 31 Se -010A 
ae 7 ERA PW nba ag 
Baba B3 NAN EA 3 


$458. Dari Abu Zubair dari Jabir ra, bahwasanya t i 
, empat 
Rasulullah saw itu adalah bejana dari batu. ' Nek 


553 


asal ah Nerina Hg ae 23) 
Ga AN 
23 3 BE 


WADAH YANG TIDAK BOLEH DIPAKAI UNTUK 
MENUANGKAN HASIL PERASAN DARI BUAH, 
SEKIRANYA ISINYA TIDAK TERLIHAT. 
LARANGAN MEMAKAI TEMPAYAN (GUCI) 


IE D8 mas KAS 01 
Lensa basa Aya 
Ka NAD ad SS  IaS3e 

dn 


5459. Dari Sulaiman At-Taimy dari Thawus ra berkata: '”Seseorang 
bertanya kepada Ibnu Umar: ” Apakah Rasulullah saw peran melarang 
kita memeras buah dalam tempayan?” Jawab Ibnu Umar: "Ya”'. Kata 


Thawus: »Demi Allah, aku telah mendengar ucapan itu dari Ibnu Umar 


sendiri.” 


2 ANN an AAN 

ad Se SANA 1 
ea ar LI ea 
SA Ae Sega IR 


554 


SL NI3 ats s5 pall AG SIS 
Ig ku pala 5 As 

5460. Menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman At-Taimy 
dan Ibrahim ibnu Maisarah mereka berkata: Kami telah mendengar 
Thawus ra berkata: ''Seseorang datang kepada Ibnu Umar kemudian 
bertanya: ''Apakah Rasulullah saw pernah melarang memeras buah 
dalam tempayan? Jawab Ibnu Umar: ”'Ya”. Dalam riwayat Ibrahim 
ada tambahan: ''Dan dalam bejana dari labu.” 


SEN ag 3 NE, - T: NN FE-0N 
Sa arghana Aa ot Eh 


SENIN 


5461. Dari Uyainah dari Ibnu Abdur Rahman dari ayahnya berkata: 
Ibnu Abbas berkata: ''Rasulullah saw telah melarang memeras buah da- 
lam tempayan dari tanah liat.” 


Joon 5. n Tg 
PAN gas Kades ON 
JBL LG KST. KE benar ea ab 
It 
G5 
5462. Dari Khalid ibnu Suhaim dari Ibnu Umar ra berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah melarang kita memeras buah dalam guci yang terbuat 
dari tanah liat.” 
Ip) 1 s., Pd ig 
GAN ALAN Una GE -01Y 
PO arie A0 Pe 
AN Tas Gan GAN AL Gg 
Ar Ab Ip KEC ENI 


555 


H Pn, aT p 

Aa 9 male 
5463. Dari Abu Maslamah ia berkata: Aku telah mendengar Abdul 
Aziz ibnu Asid Ath-Thahy Bashary berkata: ”'Ketika ibnu Zubair di- 


tanya tentang memeras buah dalam tembikar dari tanah liat: ia berkata: 
? Rasulullah saw melarang kita mempergunakannya.”” 


KA Mn BA niat SE s0 
A1 Ha del LAS INA 
KENA AS en Shen PA 
aa NE RU LS 
MBA, HS Kena PE 
Tap 35 RL AL 


& 2 ai PKS 
5464." Dari Ayyub dari Sa'id ibnu Jubair berkata: '' Kami pernah 
bertanya kepada Ibnu Umar tentang memeras buah dalam wadah tem- 
bikar/guci: jawabnya: "Rasulullah saw telah mengharamkan kita me- 
makainya.”” Kemudian aku datang kepada Ibnu Abbas dan aku berkata: 
"Hari ini aku telah mendengar sesuatu yang membuat aku heran.” Ia 
bertanya: ”'Tentang apa?” Jawabku: ” Aku telah bertanya kepada Ibnu 


Umar tentang memeras buah di dalam wadah terbuat dari tembikar, ia 


berkata: ''Rasulullah saw telah mengharamkan kita berbuat demikian.” 
Kata Ibnu Abbas: ”'Ibnu Umar benar.” Aku bertanya: '' Apa tembikar 
itu?” Jawabnya: ” Semua bejana yang terbuat daritanah liat.” 


Dep aa Ma Ejaan! 5G -010 
KIE PIA PETA NK 


556 


Pe tagar year 
| BAE 13 ya CE cs 
Bea 3 GA IK AAL 2.4 
j EA 2G g3 j6 8 dakiel Selama 
| ra 2502 ata 
ana NIAS 
ahingai #3 KIS Aa 


5465. Dari Hak dari seseorang dari Sa'id ibnu Jubair berkisah: 

” Ketika aku berada di dekat Ibnu Umar, tiba-tiba seseorang datang dan 
bertanya kepada beliau tentang memeras buah dalam tembikar, jawab- 
nya: "Rasulullah saw telah mengharamkan kita memeras buah di dalam- 
ya.” Setelah mendengar hal itu, aku merasa keberatan. Kemudian aku 
datang kepada Ibnu Abbas dan aku katakan: ” Sesungguhnya ketika Ib- 
| nu Umar ditanya tentang sesuatu, ternyata jawabannya membuat aku 
keberatan.” Tanya Ibnu Abbas: ''Tentang apa itu?” Jawabku: ”'Ten- 
tang memakai alat tembikar”. Kata Ibnu Abbas: ”'Ia benar, Rasulullah 
saw telah mengharamkan kita memakai tembikar.” Aku bertanya: 
” Apa tembikar itu?” Jawabnya: Semua bejana yang terbuat dari tanah 


liat." 
3 7 PS LAN 


TEMBIKAR/TEMPAYAN YANG DICAT HIJAU 


Ka MA 


32 BASA San deal Egg 0 
Pe henna AN Tar 
1 Tana Pena? 


557 


5466. Dari Asy-Syaibany berkata: Aku telah mendengar Ibnu Abu 
Aufah berkata: ”'Rasulullah saw telah melarang memeras buah dalam 
tembikar yang dicat hijau.'” Aku (Syaibany) bertanya: "Begaimara 
dengan tembikar yang dicat putih.” Jawabnya: ” Akutidak: tahu.” 


GE BAK #2. 


Hn an sat 
AN PI KP 


5467. Menceritakan kepada kami Abu Ishag Asy-Syaibani berkata: 
Aku telah mendengar Ibnu Abu Aufah berkata: "Rasulullah sw telah 
melarang kita memeras buah dalam tembikar yang dicat hijau atau pu- 


tih.” 


OA IA PPAT PENA U an 


Lao na 9 ee Kya 
35 (one Jaman 3D yap an 5s 
n An 1 1 vr - Lgu san 
Je KG as pel Kr : 


rd 


KE SN US 


5468. Menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Raja' berkata: 
?Aku bertanya kepada Al Hasan tentang memeras buah dalam tem- 
bikar, apakah itu haram?” Jawabnya: "Ya, itu haram. Seseorang yang 
tak pernah berdusta telah menyampaikan pada kami, bahwa Rasulullah 
saw'telah melarang kita memeras buah dalam tempayan, labu, tempayan 
yang dicat, atau wadah dari kayu kurma.'' 


558 


J3 N Pa Pa 
w Na ed TN 24 
Aa KE 
LARANGAN MEMERAS BUAH DALAM WADAH DARI LABU 
y . 
ra I 1 1 Z. - Pp - 
ATU db e GISe yan 3t -0N 
“J3 SA TA 
SUN Kas ae 


5469. Dari Thawus dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw 
telah melarang kita memeras buah dalam wadah dari labu. 


alan - 2112 35 Ja Ce 
DUS au I euwalo pi AON, 
£ Krae, 2 NA 9. 
SA EA AEAEIS doa, 
5470. Menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari 


Ibnu Umar ra berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang kita 
memeras dalam wadah dari labu. | 


CI PAK SL Ne SEA 


LARANGAN MEMERAS BUAH DALAM WADAH DARI LABU 
ATAU DALAM TEMPAYAN YANG DICAT 


AN 2 Te BEE YON 
Ly“, 9 TA 
333 Mina Kerpaendi Ienn 


5471. Dari Aswad dari Aisyah ra berkata: "Rasulullah saw telah 
melarang kita memeras buah dalam wadah dari labu atau dalam 'tem- 


bikar yang dicat. 


ERA m1202 0D 2g NI 
AA MN APE EN ai Das 01 


559 


C3 2 st PAP ape 
5472. Dari Al-Harits ibnu Suwaid dari Ali ra berkata, bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang kita memeras buah dalam wadah dari 
labu atau dalam guci yang dicat. 


(Ka Jelas nga 2 Ag -O0VY 


Pa 


“ag GUN ESA 1 Pe Ai NA BN 


$473. Dari Bukair ibnu Atha' dari Abdur Rahman ibnu Ya'mar dari 
» Rasulullah saw, beliau telah melarang kita memeras buah dalam wadah 


dari labu atau dalam guci yang dicat.” 


(AAN TNYA PIA - 


“. “y PN Tam 34 “1 
stang KAGET abi 
“ LX P, € Pd, 1 
saya Ada cs 
5474. Dari Ibnu Syihab dari Anas ibnu Malik ra bahwasanya dia 


mengkhabarkannya, bahwa Rasulullah saw telah melarang kita memeras 
buah, dalam wadah dari labu, atau guci 43 dicat.” 


HAL hepar SE. 00 
9 RP ana 


II, 
y “!I "p 1 
- , rs “ 
SN Nasa ee papan 
KIA 
Vapa Ato 
5475. Mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa dia telah 


| mendengar Abu Hurairah ra berkata: ”Rasulullah saw telah melarang 
kita memeras buah dalam wadah dari labu atau dalam guci yang dicat.” 


560 


ANE 


5 Di ar NA Jen (- 2 
inna 4D Ga TAN sa. ct 


5476. Mengkhabarkan kepadaku Nafi? dari Ibnu Umar ra, bah- 


wasanya Rasulullah saw telah melarang kita memeras buah dalam guci : 
yang dicat atau dalam wadah dari labu. 


Tlp IG ASI. Pena SAK 


LARANGAN MEMERAS BUAH DALAM WADAH DARI LABU 


ATAU DALAM GUCI TEMPAYAN YANG DICAT 
ATAU DALAM WADAH DARI KAYU KURMA 


Kalticdka yess. oW 


Asean dn agan 
tur An EN ES 


apa Abdul Khalig 'Asy-Syaibaniy berkata: Aku telah men- 
dengar Sa'id dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah telah melarang 
kita memeras buah dalam wadah dari labu atau dalam guci dari tanah 


atau dalam wadah dari kayu kurma. 

AA AE3 Mp 0 Aga lah 4 
NI AL YG GAN -0LMA 
“1 NU p) / bl ye 

AN AS en EN AL PAN IS Ia, 


Mesiy 
5 “ 
$478. Dari Abu Mutawakil dari Abu Sa'id Al Khudry berkata: ”Ra- 
sulullah saw telah melarang kita minum dalam guci dari tanah liat, da- 
lam wadah dari labu atau dalam wadah dari kayu kurma.” | 
561 


SN BLANK 5 EA | 


LARANGAN MEMERAS BUAH DALAM WADAH DARI LABU 
ATAU GUCI YANG DICAT 


AN Iga SP Ka ag 


as E Cip den E pasa -O1VA 
Fe BA rp nda AN 


Kana (- 


19 


$479. Dari Sa'id ibnu Muharib berkata: Aku telah Sapna Ibnu 
Umar ra berkata: "Rasulullah saw telah melarang kita menuangkan 
perasan/air buah dalam wadah dari labu atau guci atau guci yang 
dicat.” 


ebai MT EA 
“dna AN Pk 
-— YAN: 19 pki Geinka adil Jaa 


“ LA 
PON EA 


5480. Menceritakan kepadaku Abu Salamah ia berkata: Mencerita- 
kan padaku Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah swa telah melarang 
kita memeras buah dalam guci, wadah dari labu, atau 8 yang dicat.” 


2 Fa eneg 


555 II essen SA 
MEN SN 


562 


5481. Dari Zainab binti Nashar dan Jumailah binti Abbad bahwa 
mereka mendengar Aisyah ra berkata: ''Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw melarang kita minum air buah yang dibuat dalam wadah dari 


labu atau guci yang dicat yang tidak ada lubangnya.” 
Si .9 ri 
Ka AL Pa ia 
KO AAG ASI, do KILAS 25 Io KTP AAN 
FA . 4 “. 2 Oo g 


LARANGAN MEMERAS BUAH DALAM WADAH DARI LABU 
ATAU WADAH DARI KAYU KURMA 
ATAU GUCI YANG DICAT 


5S 3 Nia -01N 
AL PAT en bh don 


11 4 's a 1 LA 1 dp 
5482. Menceritakan Sa daan ibnu En) ia berkata: 
Aku telah mendengar Abu Hurairah ra berkata: Sesungguhnya ra- 


sulullah saw telah melarang memeras buah dalam labu atau guci atau 
wadah dari kayu kurma atau guci yang dicat.” 


LA TE AAN PE EA NY 


- 


XS 133 Ka Bana an Aoa in 


nara Naa. AL Jose 
la Sak, Ne LA sasa 
KS KE AaNSsLA 


5483. Menceritakan kepada kami Tsumamah ibnu Hazn Al Ou- 
syairiy ia berkata: Aku menemui Aisyah ra, lalu aku menanyakan pa- 
danya tentang memeras buah: Jawabnya: ”'Dulu pernah datang utusan 


563 


dari Abdul Gais pada Rasulullah saw, mereka menanyakan pada beliau 
tentang wadah untuk memeras air buah, maka beliau melarang mereka 
memeras dalam labu atau wadah dari kayu kurma atau guci yang dicat.” 
Dalam riwayat Ibnu Ulaiyah dari Ishag: ''Hunaidah telah meriwayatkan 
hadits dari Shaun PN mba besar Muadzah.” 


NIAS OAT -01A4 
situ Dog 


$484. Dari Muadzah dari Aisyah ra berkata: "Rasulullah saw telah 
eri memeras air buah di dalam wadah dari labu.” 


pawaa Tan SAS 00 
ea 13 15 ya AI KA: as eh 
tur peta Le spa 

BIL OS 1S 


5485. Menceritakan kepadaku Muadzah dari Aisyah ra, bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang kita memeras buah dalam wadah 
dari kayu kurma, guci yang dicat, wadah dari labu atau tembikar (guci). 
Dalam riwayat Ibnu.Ulaiyah dari Ishag: ''Hunaidah telah meriwayatkan 
hadits dari Aisyah sebagaimana yang diriwayatkan Muadzah.? 


AN NA NATU PG PAI -01N1 
t aa ala A5, as 
Es Sanga 2 5 Mela Aa 


” 


G1 "Ha 114 1 “1, 
PIN Ka GI Ur Ab AAA AH ANIS 


Ben (Ga, 


564 


$ Isa Sa 


5486. Dari Hunaidah binti Syarik ibnu Abban berkata: ”' Aku per- 
nah bertemu Aisyah di Khuraibah kemudian aku bertanya padanya ten-. 
| tang endapan perasan buah: maka ia melarangku meminumnya. Ia ber- 
F kata: 'Peraslah buah di waktu sore dan minumlah paginya dan tutuplah 
wadahnya.” Dan ia melarangku memeras buah dalam wadah dari labu 

atau dalam guci dari batu atau tembikar yang dicat atau dalam tem- 


bikar.” 
“ LK 2 


| 


TEMPAYAN/GUCI YANG DICAT 
Jenita KINI ot 
J1 24 
NA nga ai ojo AN Ogan SIS NE 


453 nd 


5487. Menceritakan kepada kami ibnu kdtis,1 ia Mr Aku telah 
mendengar Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ra berkata: '”Rasulullah saw 
telah Mane kita memeras air buah dalam guci yang dicat.” 


Oyogl KATA 
' Sa Le EK TA 


LARANGAN MEMAKAI BEJANA - BEJANA 


“ 


TT Net Ou si 


| YANG TELAH DISEBUTKAN ADALAH LARANGAN 


YANG TIDAK BISA DITAWAR, 
DAN INI DALILNYA 


IBL Jab LIS OEM 
Te . 
sn "Ia 


KE ES 9 3 es DAS har 


AKUN art tip papar Da SN Jos 


565 


» Pd , ah — ag 


LI AS ah x PeabtIaapa 19 
PARA TA PA LATEN VPN Ms! “#03 


5488. Menceritakan kepada kami Manshur ibnu Hayyan, dia telah 
mendengar Sa'id ibnu Jubair bercerita bahwa dia mendengar Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas ra, bahwasanya mereka tahu kalau Rasulullah saw telah 
melarang memeras buah dalam wadah dari batu. Kemudian beliau mem- 
baca ayat: '”' Wa maa aataakumur rasuulu fakhudzuuhu wa maa nahaa- 
kum 'anhu fantahuu (Apa yang dibawa Rasul kepadamu, maka terima- 
lah. Dan apa yang dilarang atas kamu, maka tinggalkanlah).” 

IE ITL PN MEA TP 
AT Me (3 Fe selsalas OM 


- 


Kelas Sen AN EN E NG 
145 23 ga NIA, AIA Na Isun 
secea tipes Rn 4 531 


. 


TA Jo 


SPA Hera 25 YA Jaksa 
K3 Hal BN SES 
Ke ae (3 Ai AP DE 


5489. Dari Asma' binti Yazid dari Anas (pamannya) berkata: ”Ibnu 
Abbas ra berkata kepadaku: ''Bukankah Allah telah berfirman: ” Wa 
maa aataa-kumur rasuulu fakhudzuuhu wamaa nahaakum 'anhu fanta- 
huu (Dan apa yang dibawa Rasul kepadamu, maka terimalah: dan apa 


566 


- 


yang dilarang atas kamu, maka tinggalkanlah)?” Jawabku: '”'Ya”', Ia 
bertanya lagi: ''Bukankah Allah telah berfirman: ''Wa maa kaana 
limu'minin wa laa Imu'minatin idzaa gadlallaahu wa rasuuluhuu amran 
ay yakuuna lahumul khiyaratu min amrihim (Dan tidaklah patut muk- 
min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 
Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka 
pilihan (yang lain) tentang urusan mereka)?” Jawabku: ”'Ya.” Ia ber- 
kata: ” Sungguh Aku bersaksi, bahwa Rasulullah saw telah melarang me- 
meras buah dalam wadah dari kayu kurma, guci dari tanah liat yang di- 
cat, wadah dari labu atau guci dari tanah liat.” 


-. 
AP ” £ N, 1 
AE Opa 
KETERANGAN TENTANG WADAH TEMPAT MINUM 
e ad MP, 
NYA Sapa Ta Dak co 
3 2904 y11 aa / Lg a11 d2 
GA AS Lain H3 532 23 ESAh At 2 


FN ANIC States 
RAN Pr AL Sera KAN AN PPP ATA 


LAYAN PAI TN AS 


Pd Pa Lena, Pp 5 13 

APA Lp PANGAN 
Ie. , 
AA 


5490. Mengkhabarkan padaku ' Amr ibnu Murrah ia berkata: Aku 
telah mendengar Zadzan berkisah: ''Aku pernah bertanya pada Abdul- 
lah ibnu 'Amr: Saya berkata: Ceritakan padaku sesuatu yang kamu de- 
ngar dari Rasulullah saw mengenai wadah-wadah yang telah dilarang 
untuk menaruh perasan buah, dan aku minta diterangkan satu persatu: 
kata Ibnu Umar: ”'Rasulullah saw telah melarang memakai 'Khantam?'. 


367 


2 


yaitu wadah yang terbuat dari tanah liat, kamu menyebutnya 'Jarrah”, 
dan 'Duba' yaitu kamu biasa menyebutnya 'Oara', lalu 'Nagir” atau 
wadah dari kayu kurma, dan 'Muzaffat' yaitu tembikar yang dicat, 
kamu biasa menyebutnya 'Mugayyar'.” 


| 4 
LK A 2 MESRA au EA | 
NA 

t « 3.01 Pt) : “dd “ 3, Ne 
KAB ESKEI 
pa 2, . Suu K7 
Can debat V3 
WADAH YANG BOLEH DIPAKAI UNTUK TEMPAT MINUMAN 
, Aan) 4 GL... 
AU A20 GP YG EH Kaya 
7 ,) 
gn ea S3 fan emg 
A30 AI “4 20 Anti 2.21 
NN SN en AAS el ade 
PN Kak ara 4 Arta NN ANUS 3 
AE AT Waw ASN S9 A33 
, “ L1 P | KA 
TENAGA KAU APA TIA Ta 
4 An 1 ata KARYA La 
(Neneng Aas 


5491. Dari Muhammad Jari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw telah melarang para utusan dari kabilah Abdul Oais, mereka berta- 
nya pada beliau tentang memeras minuman dengan wadah dari labu, Wa- 
dah dari pohon kurma yang dilubangi, tembikar yang dicat dan geriba 
yang dijahit: ” Sabda beliau: ”Tuangkanlah minumanmu itu dalam wa- 
dah dan ikatlah wadah itu lalu minumlah minuman itu ketika masih se- 
gar.”” Sebagian dari mereka berkata: ”Wahai Rasulullah, ijinkanlah aku 
untuk memakai wadah seperti ini.” Beliau bersabda sambil memberi 


568 


t 


isyarat dengan tangannya: "Jika aku membolehkan kamu untuk me- 


makai sebagian wadah ini, jangan-jangan kamu meminum perasan buah 
itu sedangkan ia telah berubah menjadi minuman keras.” 


Aan Gd pkn Kal AG. 
KE PN La na Tel 
KESAN AG AI 3 


# 
La Pu) Pa 


sea / 2 P Fa 
Day AG ada 


5492. Abu Zubair berkata: Aku telah mendengar Jabir ra berkata: 
”Rasulullah saw telah melarang meminum perasan air buah dalam wa- 
dah tembikar yang dicat, labu atau wadah dari kayu kurma. Jika Ra- 
sulullah saw tidak mendapat bejana untuk memeras air buah itu, maka 
beliau memakai bejana dari batu.” 


Ke oia IIEAEKE -0AY 
As 7 PET E CA YA & "ISI, £ 117) 
Aa SIA Ge ella SIA 


tuh ae NI Ia et AG aa AN 1 
He blan AN pas Jap P3 IA 
Ahn, 2. Ai 


KN MEN LN A3 


$493. Dari Abu Zubair dari Jabir berkata: ”' Rasulullah saw biasa di- 
untuk beliau dalam bejana dari batu dan beliau melarang kami menuang. 
kan beliau dalam bejana dari batu dan beliau melarang kami menuang- 


kan minuman wadah dari labu, wadah dari kayu kurma atau tembikar 
yang dicat. » 


569 


TENIS ad, Je 
3s 's 


RR 


“TG 11 “ 
AR OS Atsaa 


5494. Menceritakan kepada kami Abu Zubair dari aa Tai aa | 


wasanya Rasulullah saw telah melarang kita menuangkan air buah da- 
lam wadah dari labu atau wadah dari kayu kurma atau tembikar, atau 


tembikar yang dicat. 
&, Pn “ 1 . 3 4 
BOLEH MEMAKAI TEMBIKAR KHUSUS 


na KETS seks 30110 
Yah Kera 4 KP Sarpt 


5495. Dari Abu aa dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw te- 
— lah memberi kelonggaran pada kita untuk menuangkan air buah dalam 


tembikar yang idak dicat 
(erat 
SESUATU YANG DIBOLEHKAN DARI LARANGAN ITU 
AI Agt SEE AN 3S SG Sa 0 
pon $ PI SIA GA API 
ya bra Bb, 20153 (31 Pu 


Keno 3 anta BY A3 


570 


5496. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ”'Rasulullah saw 
bersabda: ”' Aku pernah melarang kalian memakan daging kurban se- 
lama lebih dari tiga hari, maka kini berbekallah kamu dengan daging itu 
dan simpanlah. Dan barangsiapa yang ingin berziarah kubur, maka se- 
sungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan pada kehidupan akhirat, 
dan Aoa sesukamu tetapi jauhilah semua yang memabukkan.” 


an TEA AG og Kby EIE-OAN 
abs EKA SA Ielna ab 
(2 »- e, Pa #4 
Sta PEN ( PITA 
KAS ATGA Kuba, GS 


A1, 
“ Ap P) Tg 4 
Ga pa IA Aa ala 56 desa 

5497. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ''Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Aku telah melarang kalian dan ziarah kubur, 
kini berziarahlah kalian ke kubur. Aku pernah melarang kalian dari ma- 
kan daging kurban lebih dari tiga hari, kini simpanlah daging itu seke- 
hendak kalian. Dan aku pernah melarangmu memeras air buah kecuali 
di dalam gelas, sekarang minumlah di dalam wadah apa saja yang kamu 
suka, tetapi janganlah kamu meminum sesuatu yang memabukkan.” 


Ha SE IG Sen SES oi s.OPAN 


al SE LAN Haa 55 TATANIA 
3? 2 “ c 

yg (is PAKAR 5 #35 5 3 aa 2g 
ANA AK AL NE ( Te yanpA 


A au Fa Iiaga TAP 


Ti 


ISA EN Riba 


5498. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: '”Rasulyllah saw 
bersabda: ''Aku pernah melarang kalian mengerjakan tiga perkara: aku 
dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur, kini berziarahlah kalian 
karena ziarah ke kubur akan membawa kebaikan bagi kalian, aku dulu 
pernah melarang kalian memakan daging kurban setelah tiga hari, kini 
makanlah daging itu sesukamu dan aku dulu pernah melarang kalian 
meminum dalam wadah-wadah tertentu, kini minumlah di dalam wadah 
apa saja yang kamu suka, tetapi janganlah kamu meminum sesuatu yang 
memabukkan.” 


Naas Pd Pj / P ? 
A53 BAL ESL at 2-01 


pi SAE A3 9 mada asah 
KE UI 


“ 


5499, Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ”'Ra- 
sulullah saw bersabda: '' Aku pernah melarang kalian memeras air buah 
dalam wadah-wadah tertentu kini peraslah buah di wadah apa saja yang 
kamu suka dan jauhilah semua yang memabukkan.” 


CG aan S3. 00 
an 23 Silang an AE 
ETNEJYOYS SLAE O ITA TAPIN 
KHAN A Aja ren 
PES PNS NN ado 


572 


c 


— 


333 Ag KETAT PAP YA 53 RA IA 
Ce LB Sale ye 
AN MEA ELAN S UG 


JO 9521523 ee Ja 
ATP GE ASAS SH Ita 
J3 KE Kak Cara 


Sing 


$500. Menceritakan pada kami Isa ibnu Ubaid Al Kindiy Khara- 
saniy, berkata: Aku telah mendengar Abdullah ibnu Buraidah dari ayah- 
nya bahwa pada suatu hari Rasulullah saw berjalan-jalan, tiba-tiba be- 
liau melewati suatu kaum dan terdengar suara gaduh di antara mereka, 
beliau bertanya: ''Suara apa ini?” Jawab para sahabat: ''Wahai Ra- 
sulullah, mereka-membuat minuman untuk diminum sendiri.” Maka be- 
liau mengutus seseorang pada kaum itu untuk memanggil mereka. Se- 
telah mereka datang, maka beliau bertanya: ”' Dalam wadah apa kalian 
memeras air buahmu.'' Jawab mereka: ''Kami memerasnya dalam 
wadah dari pohon kurma, atau wadah dari labu, karena kami tidak 
mempunyai wadah lain.” Sabda beliau: '' Janganlah kalian meminum air 
buah kecuali dalam wadah yang dapat kami ikat atasnya.” Setelah ber- 
selang beberapa lama, beliau mengunjungi mereka, ternyata mereka 
telah terserang wabah penyakit dan wajah mereka pucat. Beliau ber- 
tanya: ''Mengapa kalian semua sakit?” Jawab mereka: '' Wahai Ra- 
sulullah, daerah kami terjangkit wabah, karena engkau telah meng- 
haramkan atas kami meminum air buah kecuali dalam wadah yang 
dapat diikat atasnya.” Sabda beliau: Minumlah kalian dari wadah apa 
saja, tetapi jaubilah setiap minuman yang memabukkan, sebab segala 
yang memabukkan itu haram.” 


23 


573 


A1 


eka WI peta . 
CE ME ae a33 
Ea IA, Uta, 

G6 K5, 


5501. Dari Salim dari Jabir bahwasanya setelah Rasulullah saw me- 
larang memeras minuman dalam wadah-wadah tertentu, kaum Anshar 
mengeluh: ''Wahai Rasulullah saw, kami tidak mempunyai wadah 


lain”. Maka sabda beliau: ''Kalau begitu pakailah wadah apa saja se- 


sukamu.” 
ala 
Pa 


TINGKATAN ARAK 


91 : " - 
| BI HER OTEA sia F 1953 
REA A4. 


EMS a 


5502. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah ra berkata: 
”Pada malam Isra' Rasulullah saw diberi dua gelas minuman, yang satu 
berisi arak dan yang satunya berisi air susu, setelah beliau memper- 
hatikan keduanya, maka beliau mengambil gelas yang berisi susu: Jibril 
berkata: '' Alhamdulillah yang telah memberi petunjuk kepadamu pada 
kesucian, andaikan kamu mengambil arak, niscaya umatmu akan ter- 
sesat.” 


574 


Dn ee in ARA 


Lag ana Se Gak oo 

Ajaran mana te 

5623 Ma” ra 
“ha 217 ad 
Deen raya Pita 


$503. Dari Syu'bah berkata: Aku telah mendengar Abu Bakr ibnu 
Hafes berkata: Aku telah mendengar Ibnu Muhairiz bercerita dari se- 
seorang shahabat berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ''Beberapa orang 
dari umatku, ada yang meminum arak dan mereka menamakan arak itu 
dengan nama lain.” 


: (Na v Pa Ta Tara 
AN CA MAN BAGI ORANG YANG MEMINUM ARAK 
ANT PTN LA WAA NE) 
3 SK AN APN APAAN UAN Pp 
“J NP (2 - dy 01 
(ME ALENG Lea R3 35 Ia 
1 - & (S z1 PP KAU | P2 (ora 
SES Ap Tya A5 gn Opa 
Ai nun 211 MANIA. III 17 
AN Sa AA ENI Laka D3 ra 
1-3 DIAN 2 Atas 
030353 bps eps heri 
$504. Dari Abu Bakr ibnu Abdur Rahman ibnu Harits dari Abu Hu- 
rairah ra berkata: '”Rasulullah saw bersabda: ''Seorang pezina tidak 


sal3g-00.t 


575 


akan meminum arak ketika ia dalam keadaan beriman, seorang pencuri 
tidak akan mencuri ketika ia dalam keadaan beriman, dan seorang pe- h. 
rampok tidak akan merampok ketika ia dalam keadaan beriman.” 8 


akan berzina ketika ia dalam keadaan beriman, seorang peminum tidak 0 SAN YAAA AN YA IANGA: 


5506. Dari Abdur Rahman ibnu Abu Nu'aim dari Ibnu Umar dari 

e beberapa shahabat lainnya: ''Rasulullah saw bersabda: ''Siapa saja yang 
27 4 A - rak ebay: PPA (ea aa 00.0 £ meminum arak, maka cambuklah ia, kemudian jika ia meminum lagi, 
9 (SO Aa ha - maka cambuklah ia, jika ia meminum lagi, maka cambuklah ia, lalu jika 


@.. 
ia meminum lagi, maka bunuhlah ia.” 


tg “. 33, , : 2 i | 
SAS AN sa Saku | au Na Men atngtab ABON 
SN KTA ta PENA PAT: S b 


! PAPAN ANA 3 PATRA 
es aa OngaNenpe IBI san Pasacurp ki 
sa Sa ba AS a83 gn De Dar Abs Slauh da Ao Husin dari Randa aw 


NI Ia 2 : | minum lagi, maka cambuklah ia, jika ia'minum lagi, maka cambuklah 
saga 229 0) Li As 2 ia, yi ja meminum lagi, maka aan lehernya.” 

$505. Menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Al-Musayyab, Abu Sa- . Irz N 
lamah ibnu Abdur Rahman dan Abu Bakr ibnu Abdur Rahman semua- 1 S0 Seng NA 21523 Ody SEA -00- 
nya telah menceritakan padaku dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah 2 2, - On Ia 
saw bersabda: "Seorang pezina tidak akan berzina ketika ia dalam ke- AGE Ia NYA SEJUllatan KE LAYAN 
adaan beriman, seorang pencuri tidak akan mencuri ketika ia dalam ke- E ski 
adaan beriman, seorang peminum tdiak akan meminum arak ketika ia 3 2 GL NI AG s9 
dalam keadaan beriman dan seorang perampok tidak akan merampok 2 jg 9S db 39 2 0 KA ola 


ketika ia dalam keadaan beriman.” ' 


HE RERE tg 


no $s08. Dari Abu Burdah ibnu Abu Musa dari ayahnya berkata: 


“on H ASEAN YEAR JS 2S G3 c 90 1 ” Aku tidak membedakan antara peminum arak dengan orang yang me- 
-, 41 P7, : nyembah sesuatu selain Ailah (musyrik). i | 
| Tap AE OA ka v AN NEA 
G 25 Pe / 12, 2 Pn 
OA NG Kata Aan ae IS abi 


576 577 


sen ORANG YANG MINUM ARAK 
5 w 7 daa - DI, 


7. 


Dres ta rata sanga 
ago ANE SALES 
2 aa PPA MEA Sela dal, , 
ba aa PAT PPAP Ketaha ad 2, AN 
SA ISA 2 IS BLN 


» 
9 an 
5509. Menceritakan kepada kami Urwah ibnu Ruwaim bahwa Ibnu 
' Ad-Dailamy berkisah: ''Pada suatu hari aku pergi ke rumah Abdullah 
ibnu 'Amr ibnu Ash kemudian aku bertanya padanya: '”Wahai Abdul- 
lah, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah saw menyebutkan se- 
suatu yang berhubungan dengan arak?” Jawabnya: "Ya, aku pernah 
mendengar beliau bersabda: Jika dari umatku ada yang minum arak, 
maka shalatnya tidak akan diterima Allah selama empat puluh hari.” 


AE NS SEL EEAN e00h 
Jian PASANG sega 
2 19 2 nh 


- 7 7 eat PA 
Jaga ja Dg mn J9 PA dn LAI Gatr 


578 


| asa GAS 33 PSA 


5$10. Dari Al-Hakim ibnu Utaibah dari Abu Wa-il dari Masrug ber- 
kata: "Bila seorang Hakim makan suatu pemberian, maka berarti ia te- 
lah makan dari penghasilan yang tidak halal: dan bila ia menerima suap, 
maka berarti ia telah kafir. Dan barangsiapa yang meminum arak, maka 
berarti ia telah kafir. Dan kufurnya ialah karena ia meninggalkan sha- 
lat.” 


Ae Pa 


In ”“ 


236 x3 Lag 


DOSA - DOSA LAIN YANG TERJADI DIKARENAKAN 
MINUM ARAK, SEPERTI MENINGGALKAN SHALAT, 
MEMBUNUH JIWA YANG DIHARAMKAN ALLAH, 
DAN LAIN - LAIN 


AN ES YEON 
TANGAN Tas KA IG Ike A6 
x SN INA DANG 
(ANA Hat Maa 
UNA MN PIKAT 


NA EA au SAR 


579 


-“ 


AI AN ES ab 3 
Papaw bk Maa Gain 
CE HAMA AG 
SANG SG desanya 
R3 pa ian arrg £ PAMA 
LAN EA 


SS11. Dari Abu Bakr ibnu Abdur Rahman ibnu Harits dari ayahnya 
ia berkata: Aku telah mendengar Usman berkata: ”Jauhilah minuman 
arak karena minuman arak adalah sumber dari segala dosa. Dulu ada se- 
orang ahli ibadah yang dicintai oleh seorang wanita pelacur. Pada suatu 
hari wanita pelacur itu mengutus budaknya untuk mengundang lelaki 
itu. Kata budak wanita: '” Wahai tuan, kami mengundangmu untuk men- 
jadi saksi, maka datanglah si ahli ibadah itu bersama budak si pelacur. 
Ketika lelaki itu memasuki rumah, maka budak itu segera menutupi pin- 
tu, kemudian ia membawa lelaki itu kepada pelacur yang cantik itu. Di 
Sisi wanita itu ada seorang budak laki-laki dan satu bejana yang berisi 
arak. Pelacur itu berkata: ''Aku mengundangmu bukan untuk menjadi 
saksi, tetapi aku mengundangmu untuk berzina denganku atas memi- 
num segelas arak ini atau membunuh budak kecil ini.'” Maka jawab le- 
laki itu: ''Tuangkan saja segelas arak untukku.” Setelah pelacur itu me- 
nuangkan segelas arak untuknya dan ia meminumnya, ia berkata: 
Tambahkan lagi arak itu.” Dan ia terus minum arak itu, hingga ia 
mabuk dan berzina dengan wanita itu serta membunuh budak kecil itu. 
Karena itu, maka jauhilah meminum arak, sebab iman dan kecanduan 
minum arak tidak bisa bersatu, dan keduanya masing-masing akan sa- 
ling berusaha menyingkirkan yang lain.” 


Ga AG PL LA 3 NY Pra 
3 AU IIS KS Aa an I 


580 


Arga U SIG Yan 


MAYA NYA semar 
Ang sneJ SUGBU 


PIA AA Ma 13 


"ABIS Nu 2s s3 2 aa 


SPF IS Et SS alasis-00N 
36 


- $512. Menceritakan kepadaku Abu Bakr ibnu Abdur Rahman ibnu 


Harits dari ayahnya berkata: ''Aku telah mendengar Usman berkata: 


” Jauhilah minuman arak, karena arak itu sumber dari segala dosa. Dulu 
ada seorang ahli ibadah, ia berkhalwat dan menjauhi orang-orang demi 
untuk beribadah. Selanjutnya ia berhasil dibujuk setelah ia meminum 
arak. Karena itu jauhilah minum arak, sebab iman dan arak tak akan 
dapat disatukan. Karena masing-masingnya akan saling menjauh dari 


yan sa a 


, G7 dun ana AKA KA 
apa £ San kana o15 Sla:s 
Ka Ela Sel HIS AAS 


$$13. Dari Mujahid dari Ibnu Umar ra berkata: ''Barangsiz pa mi- 
num arak meskipun ia tidak mabuk, maka shalatnya tidak akar. Jiterima 
selagi arak itu masih ada di tubuhnya jika ia mati ketika itu, maka ia ma- 
ti kafir: dan jika ia minum hingga mabuk, maka shalatnya tidak akan di- 
terima selama empat puluh hari dan empat puluh malam dan jika ia mati 


dalam waktu itu, maka ia mati dalam keadaan kafir.” 
| 581 


Po ban anne ya HIS 001 
Ga sin AGAN EH TY AAN 
Pa SEN SA yan 

MSN Lay 


Oa 


Lp kab NAS SI -a iban! 
Nda Sa GANGA SE 3 ya 


Pagi 


SL Gp PN MIL 


“ar ? 29111 “y PSA 


3 Pra Je Clan) 


5514. Dari Mujahid dari Abdullah ibnu Umar dari Muhammad ibnu 
Adam dgri Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang meminum 
arak, maka shalatnya tidak akan diterima oleh Allah selama tujuh hari 
dan jika ia mati ketika itu, maka ia mati kafir.” Kata Muhammad Ibnu 
Adam: ''Dalam riwayat lain disebutkan: "Seorang yang minum sampai 
mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima oleh Allah selama empat 
puluh hari, jika ia mati waktu itu, maka ia mati dalam keadaan kafir.” 


— 
TAUBATNYA ORANG PEMINUM ARAK 


- 


SAI HAN KE IE | Lada Ooo 
elu - : “vi c 
8323 pe Aluja ojabus JS LS 


582 


2 
Fan 
- 
#5 
Pn 


aa Han 


pe ea Las CAN CA 
er Mba 
Ordo AA Kama dinas 9 - 
ska 3 KAIN SE AP 


| 
n..nd 


et, Gn Kaget AAA SES 
GK asas sayang baba 
KAU SJ Ta 30 1225 at IE 


# 

5515. Dari Rabiah ibnu Yazid dari Abdullah ibnu As-Dailamy ber- 
kata: ” Aku datang pada Abdullah ibnu 'Amr ibnu Ash ketika'fa sedang 
berada di kebunnya yang bernama 'Al Wahath, di daerah Thaif. Ketika 
itu ia sedang menggandeng pemuda Ouraisy yang dituduh telah minum 
arak. Ja berkata kepada pemuda itu: ”'Aku telah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: ''Barangsiapa meminum arak sampai mabuk, maka 
shalatnya tidak akan diterima oleh Allah selama empat puluh hari. Ke- 
mudian jika ia taubat sesudah itu, maka Allah akan menerima taubat- 
nya. Tetapi jika ia kembali meminum arak lagi, maka taubatnya tidak 
akan diterima oleh Allah selama empat puluh hari. Kemudian jika ia 
taubat setelah itu, maka Allah akan menerima taubatnya. Tetapi jika 
kembali lagi meminum arak, maka pada hari kiamat, Allah akan me- 
nyiramnya dengan cairan perak.” 


KI TAN EN Sa -OON 


583 


5516. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Barangsiapa yang meminum arak ketika di dunia dan ia tidak 
sempat bertaubat, maka di akhirat kelak ia akan diharamkan meminum- 


nya.” 
PG ISA 


PENCANDU ARAK 
Ba na Naa “1 


$517. Dari Jaban dari Abdullah ibnu Umar dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Tidak akan masuk surga orang mengungkit-ungkit pemberian- 
nya, orang yang durhaka pada ibu bapaknya, dan pencandu arak.” 


Kenanga ma Se Ha 
Han A5 SG GOA ama Ta 4 


Li Yi 20 2 
PAN NA sa 
$518. Dari Nafi? dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda: 


Barangsiapa yang minum arak sewaktu di dunia lalu ia mati dan ia ma- 


sih menyukainya serta belum sempat bertaubat, maka di akhirat kelak ia 
tidak akan diperbolehkan meminumnya.” 


584 


36 Ag Guianga Gajian e-0ON 
CA NG kan gham is any 
pe MA AR: “1 

SGG RN 353 SL 


5519. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra berkata: ''Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Barangsiapa meminum arak sewaktu di dunia kemudian ia mati 


sedangkan ia masih menyukainya, maka di akhirat kelak, ia tidak dapat 
meminumnya.” 


Oey Pa ter se 


rd “ 


NX 
' 
8 
. 


$520. Dari Al-Hasan ibnu Yahya Adi-Dlahak berkata: ”Barang- 
siapa yang mati sebagai pecandu arak, maka ketika ia mati, wajahnya 
disiram dengan cairan dari neraka Hamim.” 


MENGASINGKAN ORANG PEMINUM ARAK 


PP YG 4 Air 2 Ana Gk Oo 


. AN PE 
& “naga KA PE AAA £ 
al KI NG Abay daa 


,) 2 00 
, 1 arena 
OI NS BSA aa 
| es 


. 


585 


5521. Dari Az-Zuhry dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkisah: ”'Ke- 
tika Umar ra mengasingkan Rafi'ah ibnu Umaiyah ke Khaibar dikarena- 
kan ia telah minum arak, di sana Rafi' bertemu dengan Hirgal, ke- 
mudian ia minta tolong padanya, maka Umar berkata: Sesudah i ia, aku 


tidak akan lagi mengasingkan seorang muslim dikarenakan minum 
arak.” 


Kan Ie eblba CET SS, 


LEMAHNYA RIWAYAT - RIWAYAT YANG MEMBOLEHKAN 
MINUMAN - MINUMAN YANG MEMABUKKAN 


Le Tg Bara NAN 
DAS ab Ian d3 MB laba 


Ae Apri AA 


S522. Dari Al Gasim ibnu Abdur Rahman dari ayahnya dari Abu 
Burdah ibnu Niyar berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: ?Minumlah 
kamu dengan wadah apa saja yang kamu suka tetapi janganlah kamu 
aan sesuatu yang memabukkan.” 


2 JG 2 Ada 2283 SlaK -ONY 
&4 tis P 


NT) Lg KL UN EA AS al 13 


$523. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah 
saw telah melarang kita minum dalam wadah dari labu, tembikar, be- 
jana dari pohon kurma atau tembikar yang dicat.” 


23 3 Ang ON 
A3 yel ANN AG 


586 


Besa Ii 


$524. Dari Simak dari Oirshafah dari Aisyah ra berkata: ”' Minum- 


lah kamu tetapi jauhilah sesuatu yang memabukkan.” Abdur Rahman 


berkata: '' Hadits ini mungkar.” 
PAKAN, YAN AP VA IA No 
LAS aa Mgr 
AAA NAK PETA YKA Pan MP3 
AAS Gan ha aa 55 ne Tentang 
KAA te Tapa Bat GAP 


5525. Dari Gudamah Al-Amiriy bahwasanya Jasrah binti Dijajah 
Al-Amiriyah menceritakannya, ia berkata: Aku mendengar Aisyah di- 


tanya orang-orang tentang perasan buah, maka ia berkata: ”' Kami biasa 


memeras kurma pada pagi hari, kemudian kami meminumnya pada sore 
hri, dan bila kami memerasnya pada sore hari, maka kami meminumnya 


“ pada pagi hari. Dan tidak dihalalkan bagi kami sesuatu yang memabuk- 


kan meskipun yang memabukkan itu roti atau air.” Ia berkata demikian 
tiga kali. 


PA 2G MU tera Ke 
YP (110, Re RAN aa 

il AU SA law MEN 1 
AA 24 LT slah Ap IG cat tipi Ta Sitiz 52 2 

MAAN Ke KA TO, Mega na 


587 


5526. Menceritakan kepada kami Karimah binti Hammam bahwa- 
sanya dia mendengar Aisyah ra berkata: "Kalian dilarang meminum air 
buah dalam wadah dari labu, tembikar, tembikar yang dicat.” Kemu- 
dian Aisyah berkata kepada para wanita: ”' Dan jauhilah tembikar yang 
dicat hijau dan jika air itu memahukkan kamu, maka janganlah kamu 
meminumnya.” 


53 KA 5 
AAN AAN Pan na PEN RA 
PA RIO AP: Annabi 


5527. Menceritakan kepada kami Aban Ibnu Shum'ah ia berkata: 
menceritakan padaku ibuku dari Aisyah, bahwasanya ketika ia ditanya 
tentang minum-minuman, ia berkata: Rasulullah saw telah melarang 
kita meminum apa saja yang memabukkan.”' 


HEHE A3 abily 13K 0011 

32 , & #4 1 v.—. c 
Ja Le KENA al ALIS 
ay Alya UE SN AA 


$$28. Dari Abdullah ibnu Syaddad ibnu Hady dari Ibnu Abbas ber- 
kata: "Telah diharamkan minum arak, sedikit atau banyak. Dan telah 
diharamkan semua jenis minuman yang memabukkan.”' Ibnu Syabra- 
mah tidak mendengar sendiri hadits ini dari Abdullah ibnu Syaddad. 


HA oa HI AA abu E-0NA 


paka Eren tangal 


$$29. Dari Abdullah Ibnu Syaddad dari Ibnu Abbas ra berkata: 
?'Telah diharamkan minum arak sedikit atau banyak dan telah diharam- 
kan pula segala jenis minuman yang memabukkan.” 


588 


AAL DA KI 


IS ne HE ya KEL ON 
FEB AR 
AE PARA 


5530. Dari Abdullah ibnu Syaddad dari Ibnu Abbas ra berkata: 
"Telah diharamkan minum arak sedikit atau banyak dan telah diharam- 
kan pula segala jenis minuman yang memabukkan.” Ibnu Hakam tidak 
menyebutkan: "Sedikitnya atau banyaknya.” 


Ga Ge 3 21 9g” 90 
DE MEN LE Pan 


SF Ie S3 ea BE UG A 55 any 
rB AO INPAN KENITIN KaYa ade 


G0 3251 Aa RN 


“ 
| 

AS fan MD 9 9 Aa pa 

5531. Dari Abdullah ibnu Syaddad dri Ibnu Abbas ra berkata: ''Te- 
lah diharamkan minum arak sedikitnya atau banyaknya dan diharamkan 
pula segala minuman yang memabukkan.” Abu Abdur Rahman ber- 
kata: ” Hadits ini lebih shaheh daripada hadits syabramah dan Husyaim 
Ibnu Busyair.” 


AS LA BNN UG E-00Y 


SELAI APN hn D9 ya an 
GARENA 


5532. Dari Sufyan dari Abu Juwairiyah Al-Jarmy berkata: ”'Ketika 
Ibnu Abbas bersandar di Ka'bah aku bertanya kepadanya tentang mi- 
numan dari perasan anggur yang dimasak: ia berkata: "Rasulullah saw 
telah menerangkannya. Dan setiap minuman yang memabukkan itu ha- 
ram.” Dan aku adalah orang Arab yang pertama kali menanyakan ten- 
'tangnya.” 


p P3) a. TAS Pi 
BIA NU LAS JAS EN 


POP 4 


neJ yan v1 Kk) G 
Aa BABA SEA Genda 
KRAY AYAT 


$533. Dari Salamah ibnu Kubail berkata: Aku telah mendengar Abu 
Hakam dari Ibnu Abbas berkata: ''Barangsiapa yang senang meng- 
haramkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hen- 
daklah ia mengharamkan segala minuman Pan memabukkan.” 


2... 
- 


SANA APN £ pikgesa oott 


YAA Tag cai ata 


Page san Sau 
| SE 3 


5534. Dari Uyainah ibnu Abdur Rahman dari ayahnya berkata: 


''Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas: ''Saya orang dari Khurasan, 


daerah kami berhawa dingin, kami biasa membuat minuman dari anggur 
590 


A4 MOWAE NY 


kering, anggur basah dan lain-lain, dan hal itu membuat aku ragu ten- 
tang minuman-minuman itu. Kemudian ia menyebutkan beberapa jenis 
minuman yang banyak macamnya, hingga aku mengira, bahwa Ibnu 
Abbas tidak memahaminya. Maka kata Ibnu Abbas: ''Sungguh kamu 
telah menyebutkan bermacam-macam jenis minuman kepadaku: pokok- 
nya jauhilah segala sesuatu yang memabukkan, baik itu terbuat dari kur- 
ma atau anggur atau lainnya.” 


sn ME EN AA AAL kan ya -0NO 


Lal 23 
KPS IA 
.. ka 5, 9 
$$35. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra berkata: ”Mi- 
numan yang terbuat dari kurma mentah murni itu tidak dihalalkan.'” 


EPA SAN IS aa Ear et KACA TA 
pa star Kane : IN RI Wa 


. 4 


2. PAD 4 3 JAN ea 
WE ena 
NEGO NASA PLASA SAS IA 

KENARI 


5536. Menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah ber- 
kata: Aku adalah juru bicara antara Ibnu Abbas dan orang-orang. 
Pada suatu hari seorang wanita datang padanya dan bertanya tentang 
minuman yang ditaruhkan dalam tempayan tembikar, maka ia melarang 
hal itu. Wanita itu bertanya lagi: ''Wahai Ibnu Abbas, aku biasa me- 
meras minuman yang manis dalam tembikar hijau: setelah aku memi- 
numnya tiba-tiba perutku terasa mulas.” Jawab Ibnu Abbas: ''Jangan- 
lah meminumnya, meskipun yang manis itu terbuat dari madu.” 


MEI HE EN GK CAS ON 


591 


us) 
» AN an, 0 pi s3 , 
Pe Aan EN 


Pr 1 IA Xt 4... 4 Ken 44 
ISL NG AN NASI 
nj . J1 - z 
KS 55 d4 BNN 
“TX CA al pa 1Aa 2 
MEN PAKA Sgp Sa 


SEA GA AAN Seto 5G SEP 
3 Pa 2 KS 213 CGI Keran 


5537. Menceritakan kepada kami Abu Jamrah (Nasher) ia berkata: 
Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: ''Nenekku menaruh air buah di 
dalam tempayan tembikar, ketika aku meminumnya air buah itu terasa 
manis jika aku meminumnya lebih banyak kemudian aku bertanya ke- 
pada orang-orang karena aku khawatir kalau-kalau minuman itu ha- 
ram.” Kata Ibnu Abbas: "Para utusan dari kabilah Abdul Oais pernah 
datang kepada Rasulullah saw menyambut mereka dengan gembira, me- 
reka bertanya: ''Wahai Rasulullah, antara kami dan engkau ada kaum 
musyrikin yang menghalangi kita, maka kami tidak bisa menjumpaimu 


592 


kecuali dalam bulan Haram. Karena itu dalam kesempatan ini, beri- 


tahukan kepada kami akan suatu amalan yang dapat memasukkan kami 


ke dalam surga. Dan kami akan mengajak orang-orang yang tidak hadir 
di sini.” Sabda beliau: '' Aku perintahkan kamu melaksanakan tiga hal 
dan aku melarangmu dari empat hal: aku memerintahkan kamu beriman 
kepada Allah, ataukah kamu apa iman itu?” Jawab mereka: ''Hanya 
Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sabda beliau: ''Iman 
yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, melaksanakan sha- 
lat, mengeluarkan zakat. Dan hendaklah kamu memberikan seperlima 
dari harta rampasan perang kepada kami. Adapun empat perkara yang 
aku larang ialah menaruh minuman dari air buah dalam wadah labu, wa-. 
dah dari kayu kurma: tembikar NA yang dicat.” 


DER EN Glee 2 08N 
BAGASI ne en 
KA On aa 2S 5 IA AI 


£ P1, 


aa FP da Oa Ka SEN AL Pan PANAI YAAA 
SN Gp Cg AA ata SO 


$538. Dari Sulaiman At-Taimy dari Oais ibnu aa berkisah: 
”'Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: ” Aku memiliki tempayan, tempat 
aku menaruh air buah, hingga air itu mendidih dan menjadi minuman 
keras aku meminumnya.” Kata Ibnu Abbas: ''Sejak kapan kamu me- 
minumnya?” Jawabku: "Sejak dua puluh tahun yang lalu atau empat 
puluh tahun.” Kata Ibnu Abbas: ”'Betapa lamanya perutmu kenyang 
dengan minuman najis itu.” 


Pu AngesAa EA se CG. Oon 
Hetaha abal “er raga 3 P7, La 
A33 Pan METE TA 

593 


P A1 GA : G- »1 -. 
Kane g 6 Ba 4525 an slales 


$539. Mengkhabarkan kepada kami Al-Awwzur dari Abdul Malik 
ibnu Nafi' berkata: Aku telah melihat seseorang datang pada Rasulullah 
saw dengan membawa sebuah bejana yang berisi perasan air buah, 
ketika itu beliau sedang berada di dekat tiang Ka'bah. Setelah bejana itu 
disodorkan kepada beliau, maka ketika beliau hendak meminumnya, 
tiba-tiba didapatkannya minuman itu sudah hampir berubah, maka 


beliau mengembalikan kepada orang yang memberikannya. Seseorang. 


dari suatu kaum bertanya: ''Wahai Rasulullah, apakah minuman itu 
haram?” Sabda beliau: ''Panggillah padaku lelaki yang telah memberi- 
ku minuman itu.” Setelah lelaki itu dihadapkan kepada beliau, beliau 


meminta kembali bejana minuman itu, kemudian meminta air lalu di- 


tuangkan di dalam bejana yang berisi minuman itu. Ketika beliau hen- 
dak meminumnya, beliau mengerutkan dahi, lalu beliau meminta air lagi 
dan dituangkan ke dalam bejana itu, kemudian sabda beliau: "Bila sua- 
tum minuman sudah hampir berubah, maka hendaklah kamu menam- 
bahkan air ke dalam bejananya.'' 


Page Pp Pai Bp Oo. 
IE TIENS og Ash Kena 


594 


“ 
GAS CE. Yank Lan pal S1 ai 
2 1 3131 


| NA 


5540. Dari Abdul Malik: ibnu Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: "......... (Matan hadits seperti sabda pada 
hadits di atas). Abu Abdur Rahman berkata: ” Abdul Malik ibnu Nafi' 
bukan orang yang masybur dan haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. 
Adapun yang masyhur adalah Ibnu Umar.” 


sa aak se bagio 32.001) 
Sus, « 2. - ?| (K3 - 4 
KEK NIB PIL 


5541. Dari Zaid ibnu Jubair dari Ibnu Umar berkata: ''Seseorang 
telah bertanya kepada Ibnu Umar tentang minum-minuman, maka ja- 
wab Ibnu Umar: ”Jauhilah semua minuman yang memabukkan.”' 


SN EG 1) Lt Ie Been 3S .00 
Sa nge 


.. 


5542. Dari Abu Awanah dari Zaib ibnu Jubair berkata: '' Aku per- 
nah bertanya kepada Ibnu Umar tentang minum-minuman.?' Jawabnya: 
” Jauhilah setiap minuman yang memabukkan.” 


P/ 2 714 P4 Z4 ge 
Su IE EL pw JAR Gp 00 
| Pe 9 IA 
ALA 19 adala 
5543. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Ibnu Umar ra berkata: ''Mi- 
numan yang memabukkan itu haram baik sedikitnya ataupun banyak- 


nya. 7”, 
595 


5544. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: ?' Setiap minuman yang 
memabukkan itu arak dan setiap sesuatu yang memabukkan itu haram.” 


Ai Lol 3S Aa Sab JAS -0010 


HS ng Ma: 


5545. Dar Salim ibnu Abdullah dari ayahnya dari Rasulullah saw 
bersabda: "Allah telah mengharamkan arak. Dan semua yang mema- 
bukkan itu haram.” 


ek ran ya NP, 


$546. Dari Abu Salamah dari ibnu Umar ra berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: ''Setiap minuman yang memabukkan itu haram. Dan se- 
tiap minuman yang memabukkan itu arak.” Abu Abdur Rahman ber- 
kata: ''Mereka adalah orang yang kuat hafalan dan adil, mereka ter- 
kenal ae riwayat shaheh.” 


IKI ena pad co 
Ta Sa (3 
Peter PN A33 


596 


PENA nga sg ANU KATA 
sal Ae Sets kena 
NET ea ANAK A3 giga au 

AS 


5547. Dari Ubaidillah ibnu Umar As-Saidy berkata: Menceritakan 
padaku Rugayyah binti 'Amr ibnu Sa'id ra berkata: ''Ketika aku men- 
jadi istri ibnu Umar, maka bila dituangkan untuknya perasan anggur, ia 
meminum air anggur besoknya, kemudian ia menjemurnya. Dan bila di- 
tuangkan perasan anggur lain untuknya dan ia menambahkan air ke da- 
lamnya, kemudian ia minum perasan anggur itu besoknya. Tapi bila 
sampai lusanya, maka ia membuangnya.” 


PASAAN Sy Jia 3-00 
Sin Ba Ly .| 
Ke ngan Dafa an Alas 
Pane Pe Mau RE Ts 
Wa, 52 INA TA GA e 
Kaso, Dr aa senin Para 


2 “2. (s Pd 
Kalo KENA Y eabidans Yed fgre c 


$548. Dari Khalid ibnu Sa'ad dri Abu Mas'ud ra berkata: ”'Pada 
suatu hari, ketika Rasulullah saw berada di sekeliling Ka'bah, maka 
beliau minta minum. Ketika beliau disodori perasan air buah, maka be- 
liau membaunya dan beliau segera mengerutkan dahinya, kemudian be- 
liau bersabda: ”' Tolong ambilkan aku setimba air zam-zam.” Kemudian 
beliau menuangkan air zam-zam pada minuman itu, lalu beliau me- 
minumnya. Seseorang bertanya: '”Wahai Rsulullah, apakah minuman 
itu haram.” Jawab beliau: Tidak.” (Hadits ini lemah). 


597 


3 


LAPAN AAA Der di baja 5-20 
Sa dipan 
9 Las Serta (GA Le 
(AN dita Pn Pi GO CAK ATA 5 (Gi 


Se LS ES Lem ga, 
MEA Up BASE NA 


IE GA WE NAA CA 

PANEN APA AR PALA 
$ 7 

PS PIA Ep abu an 


5549, Dari Khalid ibnu Husain berkata: Aku telah mendengar Abu 
Hurairah ra berkata: ''Pada suatu hari ketika aku tahu Rasulullah saw 
berpuasa, maka aku memutuskan untuk membuatkan minuman dari pe- 
rasan buah untuk berbuka, minuman itu aku taruh di dalam wadah dari 
labu, setelah sore aku datang kepada beliau dengan membawa minuman 
itu, aku berkata: ''Wahai Rasulullah, sungguh aku tahu bahwa hari ini 
engkau sedang berpuasa, karena itu aku telah membuatkan minuman 
dari perasan buah untuk berbuka.” Sabda beliau: ''Bawalah ke sini 
minuman itu, wahai Abu Hurairah.” Ketika aku sodorkan minuman itu 
kepada beliau, ternyata minuman itu telah berbusa. Sabda beliau: '' Am- 
billah minuman ini dan buanglah di kebun, karena minuman ini adalah 
minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 
akhir.” 


PAPAN! Pe, Ta 1 3 41 ap 


AE HO) Ya ea LINE - 000: 
AG 2 7 3 PI ad 18 « G “ 
b,Lka Pe PAP SLI8 


“5. “ 
SEA 3 ba adi 


S$50. Dari Abu Rafi? bahwa Umar ibnu Khaththab berkata: ”'Bila 
kamu khawatir perasan buah itu akan berubah menjadi minuman keras, 
maka campurlah ia dengan air.” Dalam riwayat Abdullah: "Sebelum 
minuman itu menjadi minuman keras.” 


G2 "X2 A0 9295 
re Uigh 0 (LM Itu GLS 6001 


MAA Khas TKA AK ANN 
MERIAH sUL 2S 5 Kalah 43 


Pa 

SSS1. Dari Yahya ibnu Sa'id telah mendengar Sa'id ibnu Musayyab 
berkata: ”'Pada suatu hari Tsagif datang pada Umar dengan membawa 
minuman. Setelah Umar menerimanya dan hendak meminumnya, ter- 
nyata minuman itu sudah hampir berubah. Ia tidak segera meminum- 
nya. Ia menambahkan air dalam minuman itu seraya berkata: ?'Jika mi- 
numan hampir berubah menjadi minuman keras, maka lakukan yang 
demikian ini.” 

L) 10 


B3 TA apa Oa .00N 
TES MEN GEA AN ak 


SEE Uh 10 JET 


$$52. Dari Oais ibnu Abu Hazim dari Utbah ibnu Fargad berkata: 
"Minuman yang diminum oleh Umar ibnu Khaththab telah dicampur 


12 4 1. 


599 


dengan air.” Hadits yang menunjukkan hadits ini ialah hadits yang di- 
riwayatkan oleh Sa'ib. 
2 47 Da5 AN P 


PA TKI I “y 11 2... - 
KANE BANGSA Ina 
2 Pi TAS | 

TA 13 1g naa td 13 


5553. Dari Ibnu Syihab dari Sa'ib ibnu Yazid bahwasanya dia me- 
. ngabarkan, bahwasanya pada suatu hari Umar ibnu Khaththab datang 
kepada orang-orang seraya berkata: ”Sungguh aku mendapatkan bau 
minuman dari rumah fulan. Itu adalah minuman keras!, maka aku akan 
bertanya tentang apa yang diminum oleh si fulan, jika is mabuk aku 
akan mencambuknya.” Maka Umar benar-benar melaksanakan hu- 
kuman atas si fulan yang telah mabuk. Umar mencambuknya dengan 
cemeti sebagai hukuman bagi seorang yang telah mabuk. 


SENI ANIS (33 
AN Sort Isa | 


ALLAH AKAN MEMBERIKAN KEHINAAN DAN SIKSA 
YANG PEDIH BAGI PEMINUM ARAK 


MEA ESEK Bal 3g -000t 
213 and Peran Depan! IA Ga UT rear 


600 


5 PA nga -. 


Aga had SE Grab 


BA KenJ IOS OS 


.. 


KAA 5 SES ain SI 
SN TANG EL Ira Kind ea 
(23 naat PNS JSI 30 415 
4 AN 4 JS ENG PATRA tan 


- ag 


rd 
5 tel 
$S54. Dari Abu Zubair dari Jabir ra bahwasanya seseorang dari 
Yaman datang kepada Rasulullah saw, kemudian ia bertanya kepada be- 
liau tentang berbagai minuman yang terdapat di daerahnya, minuman 
itu terbuat dari gandum. Beliau bertanya: ”'Apakah minuman itu me- 
mabukkan.” Jawabnya: ”'Ya””. Sabda beliau: Setiap minuman yang 
memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi se- 
Orang yang minum sesuatu yang memabukkan, maka ia akan disiram 


. cairan Thinatul.” Tanya para sahabat: ”” Wahai Rasulullah, apa yang di- 


maksud dengan cairan Thinatul itu?” Sabda beliau: ”'Itu adalah cairan 
kotor penduduk neraka.” 


Teen 
ANA sebahu SESUATU YANG SAMAR 


Pn) 27 ” 


P4 4 Pe - 
Dea ea Ha se 


601 


HAMA Pe OB 55 S3 Pp 
Ian Gen Aa et 3 
Fuabar Aa dya 
TIK 3 LI na S5 
Kap Ep En Unas 


& 


5555. Dari Asy-Sya'by dari Nu'man ibnu Busyair berkata: Aku te- 
lah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu 
telah jelas dan yang harampun telah jelas, di antara keduanya ada hal- 
hal yang samar. Perumpamaan dari itu bagaikan seorang menggembala 
ternaknya di sekitar padang rumput yang terlarang. Sesungguhnya dae- 
rah larangan Allah ialah apa saja yang telah diharamkannya. Barang- 
siapa yang mengembala di sekitar daerah yang terlarang, maka dikhawa- 
tirkan ia terjerumus di dalamnya: sesungguhnya orang yang melakukan 
hal yang samar, maka dikhawatirkan ia terjerumus ke dalam yang ha- 


”, 


ram: 
J1 


TAAT BERI pt 0001 
Har (Ba H3 


NPYa » . 3 
LO Ape Pantat Te AR ata Oa 
(- 7 4 . £ Pd » 2” 
| BEE TUNAS 
$556. Dari Huraid ibnu Abu Maryam dari Abu Haura' Asy-Syady 


berkata: ''Aku pernah bertanya Hasan ibnu Ali tentang apa yang ia 
masih hafal dari Rasulullah saw. Jawab Hasan: ” Aku masih hafal sabda 


602 


beliau: ''Tinggalkan apa yang meragukan kamu, menuju apa yang tidak 
meragukan kamu.” 


ASI ASTSU 


MAKRUH MENJUAL ANGGUR 
KEPADA ORANG YANG BIASA MEMERAS ANGGUR 


Si re Kadas SAS -00N 


Gg MAA TA ra Ika 2 
$$S7. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya, semuaa ia ia suka 
menjual anggur kepada orang yang biasa memeras anggur. 


. ra 
KI AISI 
MAKRUH MENJUAL PERASAN ANGGUR 
P5 LE LAJAS 902 2 | 
PKN, 2 Ie jga Ai. 600N 
1 GIE as Tan 9 If 
Te 3 
SAY nan panta Peka tg 


TI LG. - J3 29 na 9 ht 

(Aa Ie PLANT cl 
LA SL P' - LP : SPA 
RAY A33 Sako SAE ia ES Sl 


603 


$$58, Dari Mush'ab ibnu Sa'ad berkata: ''Sa'ad memiliki kebun 
anggur yang banyak, untuk merawat anggur ia mempunyai seorang yang 
dipercaya. Pada suatu hari orang itu menulis surat padanya, ia mengata- 
kan: ?'Aku khawatir pada anggur yang telah berbuah akan busuk karena 
itu jika kamu mengizinkan aku untuk memerasnya, maka aku akan me- 
merasnya.” Maka Sa'ad akan membalas surat itu dan mengatakan: 
”Jika suratku ini telah sampai padamu, maka tinggalkan kebun anggur 
itu. Demi Allah sejak ini aku tidak percaya padamu untuk selama-lama- 
nya.” Maka orang itu meninggalkan kebun anggur Sa'ad.” 


AE MN, 9 Ie Sans 
LAIN aer ol P 
TEE KA TAS 

$$59. Dari Harun ibnu Ibrahim dari Ibnu Sirin berkata: ”Juallah 


anggur itu kepada orang yang biasa membuatnya menjadi minuman, 


tetapi jangan menjual anggur pada orang yang biasa membuatnya men- 
jadi arak.” 


PA 2 Pr - 23 - P3 4 PTP 5 
Sa UAN Ga AA 2S 


MINUMAN YANG BOLEH DIMINUM 
DAN YANG TIDAK BOLEH DIMINUM 


PAP HAL MAN BERAS 00 
GAN SIA AI ES 


Pa “23 


3, Pat aa Gta P. 
A3 ACNE AGAN 


$560. Dari Nabatah dari Suwaid ibnu Ghafalah berkata: ” Umar ib- 
nu Khaththab telah mengirim kepada sebagian pegawainya, ia mengata- 
kan: "Berikanlah kepada orang-orang muslim minuman yang telah di- 
uapkan dua pertiganya dan tinggal sepertiga.” 


. 


604 


Pa a- UU 13 - a 
ISA Ser Io ENG LES 


bags Ae ge Ash 
Canada BI DS 

Aa Hn snp 
iba Han NGK ES 


Sl ” 


5561. Dari Abu Mijlas dari Amir ibnu Abdullah bahwasanya dia 
berkata: '' Aku pernah membaca surat Umar yang dikirim kepada Abu 
Musa. Dalam surat itu ia mengatakan: ''Telah datang padaku rom- 
bongan dari Syam yang membawa minuman.berwarna hitam seperti ter 
untuk meminyaki unta itu. Aku bertanya kepada mereka: "Berapa ba- 
gian yang kamu uapkan dari minuman itu.” Jawab mereka: ''Dua per- 
tiga bagian yang najis itu hilang dan tinggal sepertiganya.”' Maka berilah 
izin pada orang-orang di sekitarnya untuk meminumnya.” 


GAN To HAN LE Ge -0ON 
LE Aa ES AN IE 
ARE LS LL LE EKA 

— IG A6 


5562. Dari Ibnu Sirin bahwa Abdullah ibnu Yazid Al-Khatmy ber- 
kata: ” Umar ibnu Khaththab pernah mengirim surat kepada kami. Da- 


605. 


lam suratnya itu ia mengatakan: ” Masaklah minumanmu sehingga telah 


hilang bagiannya untuk syaitan darinya, untuk syaitan adalah dua per- 


tiga bagian, sedangkan untukmu adalah sepertiganya.” 
/ 1 PA 
Ba ae 121 £ 27 Pe UANG Ne 
B3) an HAN ya Ojaa -00N 
Y 2 CN A3 P retak Pad 3? - 
Kh | 
BEAN ban A3 Has. Hai D3 ae 


5563. Dari Mughirah dari Asy-Sya'by berkata: ”Ali ra pernah mem- 
beri orang-orang minuman yang kemasukan lalat, dan ia tidak bisa 
mengeluarkan lalat itu dari minuman itu.” 


Sa yau LN) £ 

Karl J6 IS 235 Sya! ajaaa 20011 
27 Nae .. IG NI eta” 
AAU SN bg AB SAS ON ESC 
Ta Li Ka ICA SEA 

. 2 5 R3 9 fe) KS KS 
5564. Menceritakan pada kami Ibnu Abu Ady dari Daud berkata: 
” Aku pernah bertanya kepada Sa'id tentang minuman yang dihalalkan 


oleh Umar ra, jawabnya: "Ialah minuman yang dimasak hingga telah 
menguap dua pertiga bagiannya dan tinggalkan sepertiganya. 2? 


ALE aa Ka. Na 23633 355-000 
4 KPT AI aa 
Cbas NE SETAN 


5565. Dari Daud dari Sa'id ibnu Musayyab, bahwasanya Abu Dar- 
da' pernah meminum perasan anggur yang telah diuapkan dua pertiga 
bagiannya dan tinggal sepertiganya. 


GEN aa Bel oi -OON 
Pa LA CE 53 z Tanyag ana ai 


5566. Dari Oais ibnu Abu Hazim dari Abu Musa Al-Asy'ary bah- 
wasanya ia pernah meminum perasan anggur yang telah diuapkan dua 
pertiganya dan tinggal sepertiganya. 


K3 Le J3 Hae Sg ap 
Talas 3 SEE 214 AG KA Una 


Si men RSS YA Su 


5867. Dari Sufyan dari Ya'la ibnu Atha' berkata: Aku telah men- 
dengar seorang Badwi bertanya kepada Sa'id ibnu Musayyab tentang pe- 
rasan anggur yang diuapkan hanya setengahnya. Jawabnya: "Jangan 
kamu meminumnya, sehingga telah diuapkan dua pertiga bagiannya dan 


tertinggal sepertiganya. 


da SUS Mey L aa AAS 


5568. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: 
” Bila minuman dari perasan anggur dipanaskan hingga tinggal sepertiga 
bagiannya, maka minuman itu halal.' 


BAN da5 yan EA -OON 


a00 0. 


MERE AA IE pg AayIk ON 
parana Per aan 


5569. Dari Yazid ibnu Zurai' menceritakan pada kami Abu Raja' 
berkata: ''Aku pernah bertanya kepada Hasan tentang perasan anggur 
yang telah dipanaskan hingga tinggal separoh, jawabnya: ” Janganlah 


kamu meminumnya.” 
: 607 


HI EP air Kab KELAS 00, 


—. ber aga 
BE IE MI AAA 
248 AG AA Menu 


$570. Mengkhabarkan kepada kami Atasan dari Bat TA 
Muhajir berkata: ''Aku telah bertanya kepada Hasan tentang perasan 
anggur yang dipanaskan, jawabnya: ”'Perasan anggur yang telah kamu 
panaskan sampai dua pertiga bagiannya menguap dan tinggal seper- 
tiganya, maka itu halal.” 


JB Super po Se OS 3 NA ARA CI -00NI 
Manga PPA EPA ERA API PA As 
AE II, ea at 
ba Jin GA UE 2 Pang Sa P BII 


$571. Menceritakan kepada kami Sa'ad ibnu Aus dari Anas ibnu Si- 
rin berkata: Aku telah mendengar Anas ibnu Malik berkata: ” Nabi Nuh 
pernah bertengkar dengan syaitan dalam memperebutkan perasan ang- 
gur. Syaitan bertanya: ”'ini bagianku.” Dan Nabi Nuh berkata: ?'Ini ba- 
gianku.” Akhirnya keduanya bersepakat dengan ketentuan untuk Nabi 
Nuh sepertiganya bagian dan untuk syaitan dua pertiga bagian.” 


SB PEARL 00NY 
na Pan ANA EN ANE &3 
Ma Ega Sana 


Lae 


608 


5572. Mengkhabarkan pada kami Abdullah dari Abdul Malik ibnu 
Thufail Al-Jazariy berkata: '' Umar ibnu Abdul Aziz telah berkirim surat 
kepada kami, ia mengatakan: ''Janganlah kamu minum air perasan 
buah sehingga dua pertiga bagiannya telah diluapkan dan tinggal se- 
pertiganya. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram.” 


HE Kata dB JA Ep GE ON 


$$73. Dari Burdin dari Makhul berkata: Setiap minuman yang me- 
mabukkan itu haram.” 


AEILS3 AG AA ala 
PERASAN BUAH YANG BOLEH DIMINUM 
DAN YANG TIDAK BOLEH DIMINUM 


Cola Lu G SSELAN ak Gale ONL 


- 


Ia oa 3 y 04 


Naa ci 2) SA aU As TKA 
HE Kuki Naa Lae 


. 


CI 0GP IA Say San AN IN AN c Pe 
pu3 Tabanan 
$$74. Dari Abu Ya'fur As-Salamy dari Abu Tsabit Asy-Sya'laby 
berkata: ''Ketika aku sedang di sisi Ibnu Abbas tiba-tiba seseorang da- 
tang padanya dan bertanya tentang perasan buah: jawabnya: ”Minum- 
lah minuman itu selagi masih segar.” Kata orang itu: '' Aku telah me- 
masak minuman itu, sehingga minuman itu tinggal sedikit.” Tanya Ibnu 
Abbas: ”Jika minuman itu telah berubah, apakah kamu meminumnya 
sebelum ia kamu masak?” Jawabnya: ''Tidak.” Kata Ibnu Abbas: ”'Se- 
sungguhnya api itu tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram.” 


609 


AAS EP ” Sg 13 2... Sae: Ooo 


« E1 


33 1 AI 


PA TAI PEN LEK an 
MEI pes C3 SY 


8575. Mengkhabarkan padaku Atha' berkata: Aku telah mendengar 
Ibnu Abbas ra berkata: ''Demi Allah, api itu tidak dapat menghalalkan 
sesuatu yang haram dan tidak pula ia dapat mengharamkan sesuatu yang 
halal.” Kemudian ia menerangkan padaku yaitu api tidak dapat meng- 
halalkan minuman keras yang haram dan tidak pula dapat mengharam- 
kan minuman yang halal.” 


PAK? GG (Ce 33 St 
SE Aa Ge “eLarogl 
AIR WUDLU YANG TELAH DIMASAK DENGAN API 
| «4 2 “.. “, 1 REA 
PEN IAN Ya Aa IK lE- ON 
4 
NETT 


$$76. Dari Ibnu Syihab dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: ''Mi- 
numlah perasan buah selagi belum berbusa.” 


SAS IS Muba abhet GIS cow 
BSE Ae KANAL IE 


5877. Mengkhabarkan pada kami Hisyam ibnu 'A-idz Al-Asadi ber- 
kata: ?” Aku bertanya pada Ibrahim tentang minuman dari perasan buah, 


ia berkata: "Minumlah minuman itu selagi ia belum berbusa atau ber- 
ubah.” 


610 


“ 


— IE pra 3 sb SES 36 -00NA 
eren GA, - JI a 3 


$$78. Dari Abdul Malik dari Atha' ra berkata: ''Minumlah perasan 
buah itu sebelum ia berbusa.” 


PN EMAS GREEN 
SSUIM 


$579. Dari Daud dari Asy-Sya'by berkata: ”'Minumlah perasan 
buah selama tiga hari kecuali jika telah berbusa.” 


PENGIN ge KET ERS 


AIR ANGGUR YANG BOLEH DIMINUM 
DAN Tt TIDAK BOLEH DIMINUM 


Ap ME 118 Era Hedi 9274 38001 


pa A3 Aas 


1239 € 


ENG LIASA 4 Gaengaa abal denga 
PSS AP PAPAN 


” 


14 


AI nia 3 En Wae J3 Tas yan 

ERA, Are Sg rar KO pan 
SUSU pn US jean sad JBl3Lo 
23 aa MENU KEL ta 


“Iya, C G1 - 2 
IS 90 ESA SE 6 


“- - 


611 


Lc - Hei ATU d4... 
NI PENA AANG aja, 


$580. Dari Abdullah ibnu Ad-Dailamy dari Fairuz ayahnya berkata: 
Pada suatu hari aku datang pada Rasulullah saw seraya berkata: 
Wahai Rasulullah, kami adalah petani anggur, karena Allah telah 
mengharamkan arak, maka apa yang harus aku perbuat dengan anggur- 
ku?” Jawab beliau: "Buatlah anggur kering.” Aku bertanya: ”Ke- 
mudian aku buat apa anggur kering itu?” Sabda beliau: ?'Peraslah ang- 
gur itu pada waktu pagi dan minumlah pada waktu malam atau peraslah 
pada waktu sore dan minumlah ia pada waktu pagi.” Aku bertanya: 
Apakah tidak sebaiknya kami menyimpannya?” Sabda beliau: ”'Ja- 
nganlah kamu membuatnya terlalu banyak tetapi buatlah secukupnya, 
sebab jika air anggur tersisa, maka ia dapat menjadi arak.” 


ab SAN aa AE -00M 


sana. SALA 
Ceng Pan Kas as 


ENY MANIA Ui 
MAY INA GEN LAN 3831313 
(Pa # 5 
SE yet 


5581. Dari Ibnu Ad-Dailamy dari ayahnya berkata: ''Kami pernah 
bertanya kepada Rasulullah saw: '”Wahai Rasulullah, kami memiliki 
anggur yang banyak, maka apa yang harus aku perbuat dengan ang- 
gurku.” Sabda beliau: ''Buatlah anggur kering.” Aku bertanya: ”'Ke- 
mudian aku buat apa anggur kering itu?” Jawab beliau: ''Peraslah ia di 
waktu pagi untuk kamu minum di waktu sore atau peraslah di waktu 
sore untuk kamu minum di waktu pagi.” Buatlah minuman sedikit saja 
dan jangan buat terlalu banyak, jika minuman itu tersisa, maka ia akan 
cepat menjadi arak.” 


612 


AKA oiegp Edar 001 


. » 
yS 


Sya AN yo A3 ME ri PAN AU ADAN) 
SN 3 u KAL S6 36 ASN 3S 
5 yaa Bar AK 
Sp Sa ai 


5582. Dari Abu Usman dari Ibnu Abbas berkata: '' Rasulullah saw" 
biasa dibuatkan minuman dari perasan anggur kering pada waktu ma- 
lam, kemudian minuman itu beliau minum besok harinya dan lusanya. 
Pada akhir hari ketiga beliau menghabiskan semua minuman itu: jika di 
wadahnya masih ada sisa minuman itu, maka pada paginya beliau mem- 
buangnya.” 


P7 Tut P 
OLES Jaa PE AI 2.001 
ORA Ea ee aza 2 
RA Lao Aa ad adi Iga 
5 pi “ne 44 an 
21533 29 39 38154 dag Ab 3 kaus 
5583. Yahya ibnu Ubaid Al-Bahrany dari Ibnu Abbas ra bahwa- 


sanya Rasulullah saw biasa dibuatkan minuman dari anggur kering dan 
beliau meminumnya pada hari itu dan besok, dan lusanya.” 


SEE ET ETS 3 HE E-0ONY 
KG 43 Aaron en IS PT TANAg Z- 
BEAN AAS ASI ca 

EA AIA 2S (982331 335 


613 


minumnya pada pagi harinya, dan bila ia dibuatkan pada pagi harinya, 
maka ia meminumnya pada malam harinya.” 


EREKSI LA. Oo 


$ (3183545. “34 
Ter n 


$$84. Yahya ibnu Abu Umar dari Ibnu Abbas ra berkata: ”'Biasa- 
nya pada sore hari Rasulullah saw dibuatkan minuman dari perasaan 
anggur kering, maka beliau meminumnya pada hari itu, besoknya dan 
lusanya. Pada hari yang ketiga beliau mau menghabiskan minuman itu, 


tetapi jika masih ada sisanya, maka beliau membuangnya sisanya.” 


Fog SKK Gelang SE-oon0 


2s 
Ta Gin AI ALA P, Ie KU , 
Anus Aan Aa TEMAN | 


eyes AW 15137 : "556 48 Ne KE 33 
MA YEAR angga - 6:3 


$585. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya bila ia dibuatkan se- 
gelas minuman dari anggur kering pada pagi harinya, maka ia memi- 
numnya pada malam harinya dan bila ia dibuatkan pada malam harinya, 
maka ia meminumnya pada pagi harinya, kemudian membersihkan 


gelasnya dan tidak meninggalkan kotoran sedikitpun di gelas itu. Nafi' 
berkata: '' Kami meminumnya seperti meminum madu.” 


NELAYAN TAN KA EPA KAA oo 


EK Ine, KA II 


Mena af 


$586. Dari Suwaid dari Abdullah dari Bassam berkata: ” Aku berta- 
nya kepada Abu Ja'far tentang perasaan air anggur: jawabnya: ”' Ali ib- 
nu Husain ra bila dibuatkan minuman pada malam harinya, maka ia me- 


614 


ATA so 


5587. Dari Suwaid dari Abdullah berkata: ''Aku telah mendengar 
ketika Abu Sufyan ditanya tentang air perasan anggur: jawabnya: 
"Buatlah minuman pada sore hari lalu minumlah pada pagi harinya.” 


BL EN Er Us SE-00M 
Ha Kebon save saga Hot 
KPA Hen BEA 


Ka 


Le. NI Po aa1t 


AS Arin O9AS 


$588. Dari Sulaiman At-Taimy dari Abu Usman ra berkisah: ” Um- 
mul Fadlal pernah mengutus seseorang untuk bertanya kepada Anas ib- 
nu Malik ra mengenai perasan anggur yang ditaruh dalam tempayan 
tembikar. Maka Anas menyampaikan hadits An-Nadlar, bahwasanya 
bila ia membuat minuman di dalam tempayan tembikar, maka ia mem- 
Sai pada waktu pagi dan ia meminumnya pada waktu malam.” 


w 


CA ana 
Ga Tea AB AS KAS 


CL OKI # Sat 


$589. Dari Oatadah dari Sarid ibnu Al-Musayyab berkata, bah- 
wasanya ja tidak suka mencampur endapan minuman anggur dengan 
minuman anggur yang masih segar, agar menjadikan minuman anggur 
itu menjadi minuman keras.” 


48 


TA | TN, 22 4.59 2 
Nek Yr ENG gap -001 


$590. Dari Daud Abu Hind dari Sa'id ibnu Musayyab berkata: 
” Arak dalam minuman anggur itu terdapat pada endapannya.”" 


(IS KA aa 3233 -00N 


| ta Jua 


“333 Da hah 21.72 PH “02 
3312 Sa GS, (WI icat 


Kung Rn 


$591. Dari Oatadah dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: ”'Mi- 
numan itu dinamakan arak karena endapannya dan jernihnya sudah bi- 
lang adan yang tinggal hanya keruhnya. Dan aku tidak menyukai mi- 
numan untuk diendapkan. 


IG KAI JNE 


BEBERAPA HADITS TENTANG PERASAN ANGGUR 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH IBRAHIM 


Daya, “6 #elroseteron OTK £ 001 
A3 an AA ae, 


AAS NE PK AI 


$592. Dari Fudail ibnu 'Amr dari Ibrahim berkata: ”' Orang-orang 
berpendapat bahwa barangsiapa yang meminum suatu minuman, ke- 
mudian ja mabuk karenanya, maka ia tidak boleh mengulangi lagi.” 


Knp MA Lp ALA TA, Ala SE ON 


616 


Aa 
- . , 


5593. Abu Ma'syar dari Ibrahim berkata: ''Boleh meminum pe- 
rasan anggur yang dimasak.” 


Sial Te IE CAKE “001 
eta na ka 


Pp da -. - 

hhgo Ka) MEME wah 4 FATE 

Ao. € Abe AA HA 

J 1 7 GI LG 

| : Kasas 

'$594. Dari Abu Miskin berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibra- 
him: ''Kami pernah mengambil endapan arak atau minuman keras ke- 
mudijan kami menyaringnya, lalu kami memeras anggur dan mencam- 
purnya, kami biarkan selama tiga hari, setelah itu kami menyaringnya 


dan membiarkan hingga rasanya menjadi keras dan barulah kami me- 
minumnya.” Jawab beliau: "Itu dimakruhkan.” 


ri x yh AG 
Sea IayAti so JGA AE II E-00W 
PERS AAU Au! 


AA 
5895. Dari Ibnu Ibrahim berkata: '' Orang-orang mendesak terus- 
menerus dalam menanyakan meminum perasan anggur dan kemudian 
memberi kelonggaran.” 


3 HN ELLIBAA as oo 


“ 


5596. Dari Abu Usamah berkata: ”' Aku telah mendengar Ibnu Mu- 
barak berkata: ''Aku tidak pernah mendapatkan hadits shaheh tentang 


kelonggaran dalam minuman sesuatu yang memabukkan dari siapapun, 
kecuali dari Ibrahim.” 


AN 5 S5 ab G 0e 


“ 


Pa 1 


UYA aer urap 
JAS Geng MA 


$597. Mengkhabarkan kepada xami Ubaidillah ibnu Sa'ad berkata: 
Aku telah mendengar Abu Usamah berkata: ?'Aku tidak melihat sese- 
orang yang lebih giat mencari ilmu seperti Abdullah ibnu Mubarak, ia 
mencari ke seluruh daerah Syiriah, Mesir, Yaman dan Hijaz.” 


Na Ta | TAK Po 7 4 7 
5 “. aji - 
MINUMAN YANG DIBOLEHKAN 


Heran Se & ear 
apa 43 2, DA “1 


Py ha3 Serius Haa Lagu 
sbagai SAS is Bra! 2 ab 
A6 


5598. Dari Tsabit dari Anas ra berkata: '”' Ummu Sulaim mempunyai 
dua gelas yang tinggi terbuat dari pohon kurma, ia berkata: '' Aku tuang- 


kan ke dalam gelas itu, setiap minuman Rasulullah saw, minuman itu 
ialah air atau madu, susu atau perasan anggur.” 


618 


7 , 2 7. AI 
SATA MIE daa Sal AA 
NE N P Si an ja Tina 2 

In ye 9 In pp 
AN Ke ten 1533 


5599. Dari Sa'id ibnu Abdur Rahman ibnu Abza dari ayahnya ber- 
kata: "Aku pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab meminum pe- 
rasan anggur: jawabnya: ”' Minumlah sesukamu air, madu, perasan ang- 
gur atau susu yang biasa kamu minum waktu kecil, maka kamu akan ter- 
biasa lagi seperti masa kecilmu.”” Kemudian ia berkata: '' Apakah kamu 


menginginkan arak?” Apakah kamu menginginkan arak?, jauhilah 
arak.” 


r G 1 .. 
KAK 
“ " 


5600. Dari Ubaidah dari Ibnu Mas'ud katanya: ”'Banyak orang 
yang membuat berbagai macam minuman yang tidak aku kenai macam- 
macamnya, sebab aku sudah 20 s/d 40 tahun, aku tidak minum apapun 


selain air dan bubur sawig.” Tanya saja ia tidak menyebutkan perasan 
anggur. 


LL KAMU IN LAIN 1 DNA 
Sia Ber Opa JB 
al 2 2 


5601. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Ubaidah berkata: ?”Orang- 
orang telah membuat bermacam-macam minuman yang aku tidak tahu 


apa saja namanya, karena selama dua puluh tahun aku tidak pernah me- 


minum selain air, susu dan madu. 
KLB JOM Raon ale 
pak BIA SLS 
DPN LGA KKN ALA? 
Sea Hera 3083 JO KAIN 


aa 1 Pe -“& Pu . (Ea Iu PK 
3 (033 YA SUN GE JAS 
AL KN SISIK MAS 
P3 “ ” 
£. 


5602. Menceritakan kepada kami Jarir ibnu Syabramah berkata: 
Thalhah berkata kepada penduduk Kufah: ”'Di dalam perasan anggur 
itu terdapat cobaan, ia dapat menumbuhkan dan menguatkan anak ke- 
cil, tetapi ia bisa melemahkan orang tua.” Jika di Kufah ada perkawin- 
an, maka Thalhah dan Zubair hanya menuangkan susu dan madu pada 
upacara perkawinan itu. Ketika Thalhah ditanya: '”' Mengapa kamu tidak 
menuangkan perasan anggur untuk mereka?” Jawabnya: ''Karena aku 
tidak ingin seorang muslim mabuk dikarenakan aku.” 


ARIE 3 BALA 001 
Gio NS LEE EK Ie 


5603. Mengkhabarkan pada kami AAN 1 Ibrahim berkata:. 


Mengkhabarkan pada kami Jarir berkata: ''Ibnu Syabrammah tidak per- 
nah minum kecuali air dan susu.” 


620 


Bea me Ep NA ET PK AG CP NAN SEDAN ses Pen 


